ana pem MAJALAH NAHDLATUL ULAMA 
asiona 
Yo. Milik NU 


ROA) Verified »vU 


WES DEWANPERS 


“ 


De Bu £ & s 


£ 
z | 
a. 
a 
Ss 
N 
5 
— 
— 
Pa 
x 
4 
D 
2 
- 
- 
Gi 


270215 


? 


9 


majalahaula.id 


(| SPECIAL) 


f Kopi Kapal Api "yan 1 , “ Kor EU AL 


. Kapal Api 


SURABAYA 


UNIVERSITAS saran Ka 
w NAHDLATUL ULAMA Kl 1 T/  Merc eko 
NIS “ NY 


| DAPATKAN 


POTONGAN DPP HINGGA 10076 


BEBAS BIAYA PENDAFTARAN @ GRATIS TAB PEMBELAJARAN 


GRATIS 
TAB 

UNTUK SETIAP 
MAHASISWA 
BARU 

sebagai media 
pembelajaran 
e-sorog an 


Kampus A: Jl. SMEA No.57 Kampus B : Jl. Raya Jemursari 51-57 
Wonokromo - Surabaya (Komplek RSI Surabaya Jemursari) 


Informasi 
Lebih Lengkap : @& pmb.unusa.ac.id 0811 350 777 0800-1401-531 


WhatsApp eIp. Bebas Puisa 


G unusa @ nusa official W unusa official (@) Unusa Official @ unusa official 


AHLAN 


9 Platform Digital 


anyak kalangan sepakat bahwa era majalah dan koran dalam bentuk 

kertas sudah saatnya berakhir. Kalau ternyata ada yang bisa bertahan, 

maka kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama. Perlahan namun 

pasti akan tergerus dengan keadaan yang mensyaratkan bahwa 
seluruhnya akan bergeser kepada digital. 

Karenaitu, sejumlah kalangan telah melakukan migrasi dengan menjadikan layanan 
media menuju bentuk digital. Bisa berbentuk website atau e-paper sebagai bentukadaptasi 
dengan perubahan yang demikian cepat. Sejumlah terobosan memang harus dilakukan 
sebagai upaya bisa bertahan di tengah perubahan yang demikian pesat. 

Dan seakan tidak ingin terlambat dalam merespons realita, maka Aula Media Grup 
(AMG ) kini berhasil menambah satu platform baru bernama Go Aula. Platform aplikasi 
yangtampil di play store ini resmi dirilis pada Kamis (01/06/2023). Dengan demikian, AMG 
yang merupakan perusahaan media milik Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 
Jawa Timur itu kini punya 9 platform digital. 

Kepada media ini, Pimpinan Perusahaan AMG yakni Mohammad Djamil memberikan 
alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Yakni, bahwa Go Aula dirilis untuk 
memperluas jangkauan sebagai media dakwah berbasis Ahlussunnah wal Jamaah An- 
Nahdliyah kepada masyarakat, khususnya kalangan urban yangtak lepas dari piranti digital. 

Memang, kalangan kota dan masyarakat kelas menengah jelas harus mendapatkan 
pendekatan berbeda untuk disapa apalagi dalam memperoleh sumber informasi. 
Bukan lagi dengan datang dan menghadirkan mereka di satu tempat lantaran 
mobilitasnya demikian tinggi. Tuntutan hidup di kota yang demikian keras, memaksa 
kalangan urban untuk mendapatkan asupan sesuai dengan gaya zaman now. Bahwa 
nutrisi dakwah dan pesan keagamaan ramah hendaknya disampaikan menggunakan 
media yang dekat dengan mereka. 

Yang hendaknya diketahui adalah bahwa konten di dalam Go Aula merangkum 
beragam konten yang diproduksi oleh AMG. Mulai dari majalah, website, video, 
hingga penyiaran atau radio. Di dalamnya juga memuat doa-doa pendek, tahlil, dan 
bacaan tradisi Aswaja lainnya dengan sanad yangjelas. 

Hal tersebut sebagai upaya merangkum dan menyajikan dalam bentuk khusus 
berbagai konten produksi AMG. Demikian pula yang tidak kalah penting adalah 
memberikan kesempatan kepada UMKM Nahdliyin untuk menampilkan konten 
produk masing-masing dengan beberapa ketentuan seperti marketplace. Sehingga, 
banyak manfaat yang dapat diraih. 

Keberadaan 9 platform yang ada, menjadikan media ini setidaknya bisa menjawab angka 
keramat yangbiasa disematkan kepada NU. Meski tentu saja angka bukan semata klaim, 
namun juga harus diiringi dengan aneka inovasi dan pembenahan dalam banyaksisi. 

Karenanya, manajemen AMG mohonsaran, kritik dan masukan banyak pihakagar 
semakin berkembang. Hal tersebuttentuselaras dengan cita-cita para pendiri NU yang 
berharap jamiyah terus memberikan yang terbaik untuk umat. 

Sebagai informasi, untuk mengetahui lebih dalam tentang Go Aula dapat diunduh di play 
store atau klik link https://play.google.com//store/apps/details?id-com.amg.amgsuperapp. “ 

@majalahaula 


follow akun media sosial resmi AULA di: 


TWITTER: @Majalah. Aula - INSTAGRAM: majalah. aula 


w Cover 2 (Uk. 205x275mm) Rp. 22.000.000,- 
y Cover3 (Uk. 205x275mm) Rp. 19.800.000,- 
w Back Cover (Uk. 205x275mm) Rp. 26.400.000,- 
v Display 1 Hal (Uk. 205x275mm) Rp. 15.400.000,- 
v Display Y2 Hal (Uk.205x137,5mm) — Rp. 7.700.000,- 
w  Advetorial 1 Hal (uk. 205x275mm) Rp. 11.000.000,- 


4 | AULA | Juli 2023 


Majalah Nahdlatul Ulama 


ULA 


Dewan Komisaris: 
KH Anwar Manshur 
KH Marzuki Mustamar 
Pendiri (1978): KH Anas Thohir (almaghfurlah), 
bersama KH A Hasyim Muzadi (almaghfurlah), 

H Sholeh Hayat, H Abdul Wahid Asa 
Direktur Utama: H. Echwan Siswadi 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Syaifullah 
Redaktur Pelaksana: Asvin Ellyana 
Editor: A Habiburrahman 
Redaktur: Rof'i Boenawi, Riamah Hartono, 
Dino Turoichan 
Reporter dan Kontributor: 

Diah A Rengganis, Miftakhul Lina HR (Surabaya) 
Miftahul Arif (Semarang) 


Design Grafis : M Yusuf, D Essalafy 


Pemimpin Perusahaan: Mohammad Djamil 
Sekretaris Perusahaan: Marini 


Manajer Keuangan: Trisnohadi 


Staf Keuangan: M Romdhony, Nuru Fadiyah L 
Periklanan: Achmad Murry, M Habib Wijaya 


Pemasaran: Chandra Khoirul Huda 
Koordinator Agen: Khoiriyah 
Sirkulasi: M Saiful Anwar 
Mutasi & Langganan: Sri Murni 


Penerbit: 
PT Aula Media Nahdlatul Ulama 
Berdasarkan Surat Keputusan PWNU Jatim 
No. 183/PW/Kpts./X11/78 tanggal 9-12-1978 


Izin Terbit: 

Surat Keputusan Menteri Penerangan 
No. 190/SK/DITJEN PPG/STT/1987 
tanggal 21 Desember 1987. 
Terbit tiap awal bulan 


Alamat Redaksi & Pemasaran: 
Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya 
Telp/Fax. (031) 8296119 


Email: redaksiaula gmail.com 


Perwakilan Jawa Tengah & DIY: 
Jl. Duku No. 59 Lamper Kidul, Kota Semarang 
Call Center 0813 9025 6329 
Jl. BBE X/B 533, Beringin Lestari Ngaliyan 
Semarang Telp. (024) 769 28652 


Harga eceran: 
Jawa: Rp. 30.000,- L. Jawa: Rp. 35.000,- 
Harga langganan: 
Jawa: Rp. 180.000,- (6 Edisi) Rp. 360.000,- (12 Edisi) 
L. Jawa: Rp. 210.000,- (6 Edisi) 
Rp. 420.000,- (12 Edisi) 


“belum termasuk ongkos kirim 
No. Rekening: 
Bank Mandiri 1420013283436 
an. PT. AULA MEDIA NAHDLATUL ULAMA 

Bank Jatim 0321 022 464 

an. Aula Media Nahdlatul Ulama, PT 

Bank Syariah Indonesia 777 0000 570 
an. PT Aula Media Nahdlatul Ulama 


BRI 0411 01000638 303 
an. PT Aula Media Nahdlatul Ulama 


Percetakan: PT AKSARA GRAFIKA SURABAYA 
Jl. Brigjend Katamso No 45 Turipinggir Wedoro 
Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur 


MMM 


DISTRIBUTOR 


One HEART. S. 


07 SNH XLV JULI 2023 


DAFTAR ISI 


Ahlan: 9 Platform Digital 


Iftitah : Perbaikan Negeri 
Diawali dari Keluarga 


Tokoh : Tuah Doa Ayah, 
3 Anak Kiai Kampung 


Jadi Profesor 26 


Nuansa : Hati Suhita: 
Pesantren dan Oase Film 


Mutaakhir 28 


Lapsus : Hantu LGBT dan 


Respons Ulama Terkemuka 30 


Lentera Gus Baha : Cara 


Hilangkan Keinginan Maksiat 
saat Nafsu Meresap di Hati '” 32 


Sembilan : 9 Momen Perayaan 
Tahun Baru Hijriah di Manca- 
negara 36 


Kancah Dakwah : Jalan Dakwah 
Anggota Dewan jadi Pelayan Haji 
Lansia 40 


Uswah : Penggerak Petani 
Indramayu Lawan Penjajah 43 


Wirausaha : Mengubah Hobi 
Jadi Bisnis Cuan 48 


Rehat : Banyak Eksplorasi 
Budaya Pesantren 


Catatan Gus Ali : Ikhlas, Karak- 
ter yang Harus Dipertahankan 52 


Info Sehat 62 


Fikih Nisa : Bila Suami tidak 
Menafkahi Istri 64 


tah tapa : Salafi-Wahabi 


Salah Paham Soal Istihsan Imam 

Syafi'i 74 
Bahtsul Masail : Memakai Jasa 

Orang Pintar, Bolehkah? 76 
Masail Umat : Ihwal Bulan Suro 
atau Muharram 78 
SerambiJawa Tengah — 80 
Kronik Kramat Raya 86 
Obituari: Pejuang NU yang Gigih 
Itu Bemulana ak 48 


Mimbar Jumat : Memastikan 
Keselamatan di Akhir Zaman 89 


Kilas Nusantara 92 


Tabayun : Haji Mabrur 98 


6 | AULA | Juli 2023 


FIHRIS 


UMMURRISALAH 


KELUARGA IMPIAN 


Usai perhelatan peringatan 1 abad NU, 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 


Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staguf 
telah memberikan sinyal bahwa 


kepengurusan 


di tingkat bawah akan 


kebanjiran khidmah dengan kehadiran 
Gerakan Keluarga Maslahat NU atau 
GKMNU. 


| 
x 


'al ——2 


DO napinsi VA. 
PERJUANGAN AA: 
MENGGAPAI MIMPI Thi: 


DI NEGERI KING CHARLES | 


@ Mulitibah 


ma 


kn 
— 
1... 
- 


( 


PEMILU 


rami Read) 


DZULHIJJAH 1444 - MUHARRAM 1445 H 


1 Sinergi Khidmah Jamiyah 


untuk Jamaah 


4 @ UPAYA NYATA LAHIRKAN 


(14) Fatayat NU Objek Gerakan Keluarga 


Maslahat 


O Gerakan Keluarga Maslahat 


Wujudkan Generasi Emas 


O Gerakan Percepatan Penurunan 
Stunting tidak Bisa Parsial 


MENJAGA 
STABILITAS 
DALAM SISTEM 


- 


(4g) Ilwval fawigah 


ABAD KEDUA 


WUJUDKAN 

SEMANGAT 

HAJI RAMAH 
LANSIA 


JK s3) AulaNisa 


14 IMPIAN JADI 


DESAINER FASHION 


Si: PROFESSIONAL 


@ Traguen 2 


Beasiswa PWNU Jawa Timur 2023 
SIAPKAN SDM UNGGUL, SAMBUT 


MERAYAKAN HARI Pan 
KURBAN DI NEGERI SELAKSA KISAH 7 Nm 
HINDUSTAN CALON HAJI | 
YANG MEMBUAT HARU 
O Pendidikan @ Lesuntten O Feshasi 
SIAPKANGENERASI ——” CEPATMENGHAFAL — UNUJADIGANJAR 
ASWAJADIKAWASAN  AL-GUR'ANDAN —— KAMPUS TERBAIK 
INDUSTRI MENYENANGKAN —— DUNIA 


156) Wawasan 


KH FARMADI HASYIM, SAG, MHI : 
PUTRI ARIANI DAN MAKNA 
KEHADIRAN IBU TELADAN 


72) Pirasah Ielawigah 


MUHAMMAD SYAMSUDIN : 

PENGERUKAN SEDIMENTASI 
DAN PENAMBANGAN PASIR LAUT 
DALAM PERSPEKTIF FIKIH 


f 
fe 


ETIZEN 


Anda punya komentar, ide, saran, kritik 
maupun uneg-uneg demi kemajuan 
Majalah AULA dan kejayaan NU? Silahkan 
kirim ke nomor 0852-1600-2100, 
dengan menyertakan nama dan kota 


Perbanyak 
Pelatihan 
Wirausaha 


Saya berharap perempuan di kalangan NU 
mendapat banyak pelatihan, baik itu 
kewirausahaan, menjahit dan lain sebagainya. 
Sebab, pemberdayaan perempuan penting 
dilakukan untukterus meningkatkan kapasitas 
kaum perempuan agar dapat memiliki 
kepercayaan diri. Sehingga kaum perempuan 
dapat ikut berpartisipasi serta berkiprah di 
semua lini. 

Ardi Dewansyah - Pacitan 


Ngantri Beasiswa 
PWNU Jatim 


Beasiswa yang diberikan oleh Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 
banyak diminati santri. Beasiswa yang 
diterbitkan setiap tahunnya itu bekerjasama 
dengan beberapa kampus terbaik yangada di 
Jawa Timur. Berharap PWNU Jatim menambah 
kuota beasiswa santri prestasi. 

Habiburrahman - Sumenep 


Wisata Ramah Muslim 


Pasca pandemi Covid-19 sektor pariwisata kembali menggeliat dengan 
meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata. Sebagai seorang Muslim, selama 
liburan harus tetap memperhatikan faktor ibadah dan kenyamanan dalam perjalanan 
agar tetap terjaga dari hal-hal yang melanggar syariah. Maka menjadi hal penting bagi 
penyelenggara wisata untuk memberi dukungan terhadap wisata halal yangramah 
Muslim. 

Alex - Samarinda 


Rumah Sakit NU Kian Diminati 


Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) kian diminati. Bahkan, tidak sedikit dari 
mereka yangingin mendirikan rumah sakit berbasis NU. Ini menjadi pertanda 
kemajuan bahwafasilitas kesehatan kini sangat dibutuhkan masyarakat, 
khususnya dari kalangan NU. 

A. Nur Subchan - Purwokerto 


Branding dan Program Menarik 


Menjadi pertanyaan besar mengapa LP Ma'arif NU di sebagian daerah kurang 
diminati. Padahal, kalau dilihat di lapangan, cukup banyak lembaga pendidikan formal 
yang basisnya NU. Ini harusnya dimanfaatkan betul untuk meningkatkan kuantitas, 
sertamemperkuatidentitas dari suatu lembaga tersebut. Tapi, saya percaya bahwa LP 
Ma'arif NU mampu memberikan suatu program yang dapat diminati supaya tetap eksis. 

Melinda Assyifa R- Demak 


Geliat Industri Musik Religi 


Industri musik menjadi salah satu minat anak muda dengan segala potensinya 
dalam menunjukan keterampilan bermusik. Yang cukup ngetrend belakangan 
ialah grup musik gambus atau musik religi lainnya. Karenanya, harapannya ke 
depan industri musik religi terus menggeliatdan banyak muncul talenta penyanyi 
dari kalangan NU. 

Marini - Bandung 


AULA | Juli 2023 | 7 


IFTITAH 


Perbaikan Negeri Diawali dari Keluarga 


enggalan syair lagu ini mungkin masih ada yang 
ingat. “Harta yang paling berharga adalah 
keluarga. Istana yang paling indah adalah 
keluarga. Puisiyang paling bermakna adalah 
keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga.” Itu adalah di 
antara lirik lagu “Harta Berharga' yang dipopulerkan Bunga 
Citra Lestari untuk film Keluarga Cemara. 

Jauh sebelum lagu tersebut dipopulerkan, semua telah 


sepakat bahwa keluarga merupakan masyarakat terkecil yang 
sangat menentukan. Tidak semata bagi lingkungan sekitar, 
bahkan tatanan bangsa dan negara. Dengan demikian, kalau 
ingin melihat prestasi seseorang saat ini, maka dapat langsung 
dikonfirmasi kepada keluarganya. Apakah termasuk rumah 
tangga yang baik-baik saja, atau justru bermasalah. 

Karenanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) KH Yahya Cholil Staguf tengah gencar 
mengampanyekan program Gerakan Keluarga Maslahat 
Nahdlatul Ulama (GKMNU). Tujuan yang sangat besar yakni 
untuk memastikan kehadiran jamiyah ini dalam keseharian 
Nahdliyin atau warga NU. “Program dan pilihan metode kerja 
Satgas adalah realisasi dari visi PBNU untuk, pertama secara 
nyata menghadirkan jamiyah atau organisasi NU di dalam 
kehidupan masyarakat NU. Kita harus hadir dalam dinamika 
kehidupan masyarakat NU yang luas dan beragam,” ujar Gus 
Yahya dalam rapat kerja dengan seluruh anggota tim Satgas 
GKMNU di Jakarta. 

Untuk itu, lanjut Gus Yahya, diperlukan transformasi 
sistemik yang luas. Strategi menghadirkan organisasi NU ke 
tengah-tengah masyarakat Nahdliyin adalah melalui program 
keluarga maslahat, melalui program lintas lini dan lintas 
organisasi badan otonom NU. “Kita menginginkan terjadinya 
konsolidasi masyarakat NU di tingkat basis, sehingga bisa 
diajak atau didorong untuk bergerak bersama menuju arah 
tertentu,” ucap Gus Yahya. 

Sementara itu, Kapala Satgas GKMNU H Yagut Cholil 
Ooumas dalam pembukaannya menjelaskan bahwa keluarga 
memiliki peran vital dalam membangun perbaikan yang lebih 
besar. Perbaikan di level keluarga yang masif secara simultan, 
diyakini dapat berdampak pada perbaikan peradaban 
masyarakat, dan peradaban yang lebih luas. “Permulaan untuk 
membangun peradaban manusia ya dimulai dari keluarga. Jadi 
membangun keluarga itu sama saja dengan membangun 
peradaban, dan ini gagasan awal dari Gerakan Keluarga 
Maslahat Nahdlatul Ulama,” kata Gus Yagut. 

Dijelaskannya bahwa cita-cita membangun peradaban yang 
sering didengar dari Ketua Umum PBNU tidak ada pilihan lain 
selain dari keluarga. Tanpa keluarga tidak bisa bicara tentang 
peradaban. “Nah, pertemuan ini adalah untuk membahas lebih 
dalam terkait agenda dan program kerja apa yang akan 
dijalankan dalam waktu dekat ini,” terang Gus Men, panggilan 


8 | AULA | Juli 2023 


akrabnya. 

Gus Yagut melanjutkan, untuk melakukan gerakan dalam 
level nasional seperti yang diharapkan ini, diperlukan tim yang 
tangguh di level provinsi, kota, hingga desa. Oleh karena itu, 
diperlukan pembentukan struktur dan diisi tenaga-tenaga yang 
cakap pada setiap level. Dengan adanya struktur yang dibentuk 
dari level pusat hingga desa, serta program yang disiapkan 
dengan baik, dirinya berharap gerakan ini akan berjalan 
dengan masif, serta dapat dirasakan keberadaannya oleh 
masyarakat. “Agenda-agenda dalam menjalankan GKMNU ini 
harus jelas sehingga manfaatnya bisa dirasakan di level 
keluarga. Apalagi NU itu memiliki elemen struktural yang 
sampai ke level paling bawah. Kita harus mampu 
menggerakkan elemen struktural di level paling bawah untuk 
mewujudkan keluarga maslahah, tandasnya. 

Wakil Kepala Satgas Alissa Wahid melanjutkan, bahwa 
forum ini digelar di antaranya untuk merancang 5 halstrategis: 
1) desain program, 2) mekanisme pengorganisasian, 3) 
penyusunan petunjuk teknis, 4) pembagian tugas, dan 5) 
penyusunan rencana kerja di tiga wilayah utama. “Forum ini 
akan menghasilkan sejumlah rencana strategis. Di antaranya 
adanya struktur Satgas di level bawah. Akan ada satgas nasional 
di level pusat, satgas wilayah di level provinsi, satgas cabang di 
level kabupaten dan kota, satgas MWCNU di level kecamatan 
dan kader di level desa,” ujar Alissa Wahid. 

Secara garis besar, Alissa menjelaskan bahwa tugas satgas 
dari berbagai level adalah untuk memfasilitasi program, 
supervisi, dan melakukan advokasi terhadap kelompok dan 
'ngoyak-ngoyak' kelompok keluarga untuk mengerjakan 
program ketahanan keluarga. Program Satgas GKMNU cukup 
banyak, mulai dari kelas pengasuhan, penurunan stunting, 
konsultasi keluarga dan program lain. “Nah, program 
mandatori yang sangat penting adalah bimbingan keluarga dan 
bimbingan anak dan remaja, jelas Alissa Wahid. 

Demikianlah ikhtiar yang akan dilakukan PBNU yang tentu 
saja melibatkan kepengurusan NU di sejumlah level. Hal ini 
seakan mengingatkan semua pihak bahwa di sebuah 
kesempatan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Chalil Staguf 
mengemukakan bahwa di masa yang tidak lama, kepengurusan 
NU akan dibuat sibuk. Repot dalam kaitan benar-benar 
menjadi pelayan bagi umat, bukan semata kepengurusan 
papan nama tanpa khidmat. Kalau selama ini yang lebih 
mengemuka masih berkutat kepada pengajian umum atau 
kegiatan pendampingan keagamaan, maka berikutnya akan 
bergerak ke sektor yanglebih nyata. Dari mulai kesehatan, 
pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Hal 
tersebuttentu saja menyesuaikan dengan tantangan yang 
dihadapi di akar rumput yang dikoordinir secara baik oleh 
kepengurusan NU di sejumlah level. “ 

Syaifullah 


Lahir pada 1906 dan wafat Senin, 6 Ramadlan 1405 H atau 26 Mei 1985 M. 
| Pengasuh Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rais PWNU Jawa Timur dan anggota Mustasyar PBNU. 


KALIAN HARUS TETAP SELALU BERPRASANGKA BAIK. 
KARENA DENGAN BERPRASANGKA BAIK AKAN MENGUBAH PERILAKU MENJADI BAIK. 
DAN KALAU PERILAKU KALIAN BAIK, AKAN MENGANTARKAN MEMPEROLEH HUSNUL KHATIMAH. 


Upaya Nyata 
Lahirkan Keluarga Impian 


sai perhelatan peringatan 1 abad NU, Ketua Umum 
U Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya 
Cholil Staguf telah memberikan sinyal bahwa 
kepengurusan di tingkat bawah akan kebanjiran 


khidmah. Perlahan namun pasti, tantangan tersebut mulai 
digulirkan dengan kehadiran Gerakan Keluarga Maslahat NU 
atau GKMNU. 

Hal itu diawali dengan digelarnya sosialisasi GKMNU untuk 
wilayah Jawa Timur di Surabaya, Rabu (07/06/2023). Agenda 
itu meliputi sosialisasi gambaran kerja, satuan tugas nasional, 
pengorganisasian, dan rencana kerja yang akan dilakukan. 
Terdapat pula arahan pembentukan satuan tugas wilayah dan 
cabang NU. Kegiatan menghadirkan ratusan peserta yang terdiri 
pimpinan pengurus wilayah, pengurus cabang, dan badan 
otonom seperti Ansor, Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU dan 
IPPNU se-wilayah Jawa Timur. 

Gus Yahya menjelaskan bahwa program ini memiliki skala kerja 
yang besar. Gerakan akan dikerjakan dengan berbagaistakeholder 
baik dari instansi pemerintahan (public sector) seperti kementerian 
dan lembaga, maupun dengan institusi swasta (private sector). 
“Seperti program ketahanan keluarga kerja sama Kemenagsaatini, 


10 | AULA | Juli 2023 


hanyalah sebagian dari kerja besar GKMNU. Nanti akan ada program 
lainnya yang dikerjasamakan dengan kementerian dan lembaga 
pemerintah dan juga dengan pihak swasta, jelas Gus Yahya dalam 
sambutannya di Surabaya. 

Dia menjelaskan program yang dikelola oleh GKMNU memiliki 
sejumlah dimensi seperti pendidikan, kesehatan, wirausaha, dan 
seterusnya. Sehingga partner program dari GKMNU akan sangat 
beragam, mulai dari Kemenag, Kementerian UMKM, Kemenkes, dan 
kementerian lain yang relevan. Tujuan dari program tersebutadalah 
untuk menghadirkan manfaat keberadaan NU di kalangan warga NU. 
“Semua (program) itu, kita salurkan dalam koridor GKMNU, untuk 
menciptakan dampak nyata dalam hidup nyata masyarakat 
Nahdliyin, jelas Gus Yahya. Namun demikian, lanjut Gus Yahya 
keseluruhan program ini memiliki prasyarat yakni terbentuknya 
struktur kerja yangmasif dari pengurus NU di level pusat hingga 
struktur NU di level paling bawah, yakni Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama (MWCNU). Sebab hanya dengan itulah program 
yang demikian banyak dengan skala nasional dapat berjalan 
sehingga dirasakan kemanfaatannya dalam masyarakat NU. 

Secara khusus, Alissa @otrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa 
Wahid kepada media ini menjelaskan bahwa GKMNU ssangatpenting 


UMMURRISALAH 


- 8 


karena tujuan yangingin dicapai. “Gerakan itu adalah program 
untuk mensinergikan khidmah struktur NU atau jamiyah NU untuk 
jamaah. Sehingga, tujuan akhirnya adalah kualitas kehidupan 
jamaah NU yanglebih baik, katanya. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU Margaret Aliyatul 
Maimunah juga menyambut baik gagasan ini. “Saya melihat PBNU 
ingin merangkai itu menjadi satu, agar gerakannya menjadi satu 
kebersamaan. PBNU sudah menelorkan satgasnas, setelah itu 
satgasnas mendorongterbentuknya satgas wilayah dan cabang di 
kabupaten/kota yang strukturnya hirarki atau top down atau 
dibentuk dan di SK oleh satgasnas, katanya. 

Apalagi dalam praktiknya, keberadaan satgas terus bergerak dan 
melakukan konsolidasi. Seperti dengan menggelar sosialisasi di 
Jawa Timuryang diteruskan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta 
kegiatan serupa di berbagai kawasan di Tanah Air. Belum lagi seperti 
upaya Fatayat NU menjadikan isu stunting yangtidak lagi 
menjadikan sebagai perhatian kalangan tertentu, bahkan 
merambah lintas iman. “Kita mendorong dengan salah satu strategi 
untuk pencegahan stunting dengan melakukan upaya pendekatan 
kepada para daiyah atau penceramah semua agama, tentu agar 
menjadi salah satu materi ceramah oleh para pendakwah 
perempuan semuaagama, terangnya. 

Apalagi secara regulasi, khususnya di Jawa Timur perhatian 
terhadap stunting ini sebagai langkah aplikatif dari sejumlah 
peraturan yangada. “BKKBN membuat peraturan nomor 12 tahun 
2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan 
Stunting Indonesia tahun 2021-2024 atau PASTI 2021-2024. Nah, 
itu nanti sebagai pedoman dari pelaksanaan percepatan penurunan 
stunting di Indonesia,” kata Fatah Fanani, Koordinator Program 
Manajer Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur 

Dalam pandangannya, percepatan penurunan stuntingini 
harus dilakukan secara konvergensi. Harus ada kerja sama, tidak 
hanya lintas sektor dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 
namun juga melibatkan pelaku lain seperti organisasi 
kemasyarakatan (ormas), CSR perusahaan dan banyak lagi. “Nah, 
semua kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting ini 
kami dari BKKBN yang mengawal, tegasnya. 

Bagaimanarespons di daerah? Salah satu yang berhasil 
dihubungi media ini adalah Anisatul Hamida selaku Ketua LKKNU 


ABAN. PBNU membentuk Satuan Tugas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul U 


Bondowoso, Jawa Timur. “Ketika pertama kali Ketua Umum PBNU 
KH Yahya Cholil Staguf menyampaikan akan ada GMKNU, saya 
pribadi langsung mengapresiasi,” ungkapnya. Karena dalam 
pandangannya, semua persoalan itu benteng terakhir adalah 
keluarga. Aneka problem di masyarakat dari mulai narkoba, 
kekerasan anak, perkawinan anak, sejatinya bergantung kepada 
keluarga. “Jadi, GMKNU sangat strategis untuk memastikan keluarga 
kita sebagai keluarga maslahat (baik). Orang tua bisa dipastikan 
menjadi garda terdepan untuk bisa menyelamatkan keluarga 
masing-masing” lanjutnya. 


Bukan Gerakan Sporadis 

Gus Yahya kembali menegaskan bahwa GKMNU hanya salah 
satu kegiatan dari satu paket agenda PBNU dengan tujuan dan 
sasaran spesifik lain. Di samping GKMNU ini ternyata akan 
mengiringi agenda verifikasi dan validasi pengurus di tingkat 
MWCNU dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU). Belum 
lagi program kaderisasi yang semua akan bersentuhan dengan 
kepengurusan NU di level paling bawah. 

Karena itu, GKMNU akan membentuk struktur mulai dari level 
pusat, wilayah, cabang dan MWCNU.Struktur ini akan dibentuk, 
lanjut Gus Yahya, untuk memastikan kerja program berjalan 
dengan baik. Dalam perjalanannya, Gus Yahya meyakini bahwa 
program yang digerakkan GKMNU ini juga akan menjadikan 
kerja-kerja NU di level cabang lebih koheren dan 
berkesinambungan. Karena hanya dengan itu, gerakan besar NU 
akan secara simultan dirasakan Nahdliyin. 

Sebagai perumpamaan, dirinya mencontohkan kerja 
organisasi seperti kerja sebuah mesin yang memerlukan cara 
kerja yang bersamaan dan kekompakan. “Organisasi ini kalau 
diumpamakan sebagai mesin, kami harus lihat ulang. Apakah 
karburatornya ini nyambung dengan tanki atau tidak, sehingga 
bisa bekerja secara bersamaan atau tidak. Dan lalu ke mana 
mesin ini bergerak?” jelas Gus Yahya. 

Dengan demikian, keberadaan GKMNU bukan sekadar program 
sporadis, melainkan memiliki jangkauan yanglebih jauh. Yakni 
khidmah kepada umat di lingkungan paling bawah, serta pada saat 
yang bersamaan juga memastikan kepengurusan NU berfungsi 
dengan baik, termasuk masifnya kaderisasi. Insyaallah. “syaifullah 


AULA | Juli 2023 | 1 


UMMURRISALAH 


Gerakan Keluarga Maslahat — Alissa Gotrunnada Munawaroh Wahid 
Nahdlatul Ulama (GKMNU) 


adalah program untuk 


ES Sinergi Khidmah Jamiyah 


struktur NU atau jamiyah NU 
untuk jamaah. Sehingga, 


uumermaseen  Umtuk Jamaah 


kualitas kehidupan jamaah 
NU yang lebih baik. 


Apa urgensi Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) 
sehingga PBNU harus membuat satgas khusus? 

Program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) itu sangat penting 
karenaada dua tujuan yangingin dicapai oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU). Pertama untuk mengonsolidasikan khidmah kepadajamaah. Jadi proses 
konsolidasi gerakannya, bagaimana unsur-unsur dalam NU baikstruktural 
kewilayahan dari Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, MWC dengan PBNU itu bisa 
bekerja secara gotong royong. Lalu, juga antar lembaga dan banom NU. Misal, antara 
Fatayat NU dengan Lembaga Kesehatan (LK), Lembaga Penanggulan Bencana dan 
Perubahan Iklim (LPBI), Muslimat NU, GP Ansor, Lembaga Kemaslahatan Keluarga 
(LKK) dan selanjutnya. 

Jadi, Gerakan Keluarga Maslahatitu adalah program untuk mensinergikan khidmah 

struktur NU ataujamiyah NU untuk jamaah. Sehingga, tujuan akhirnya adalah kualitas 
kehidupanjamaah NU yanglebih baik. 
Karenasifat kerjanya yangsangat terkonsolidasi atau terintegrasi, maka 
perlu dibuat satgas. Selama ini kan belum pernah dilakukan kerja sama 
Ph “1 hb dengan sedemikian rupa untuk “mengeroyok satu tema” Jadi ini proses 
kita belajar untuk bekerja tematik dan terintegrasi lintas unsur, 
karenaitulah diperlukan satuan tugas khusus untuk 
melakukannya. Kalau padanannya di pemerintah itu 
biasanya adatim percepatan program, misalnya program 
pencegahan stunting seperti itu. 


Konkritnya, apa yang akan dilakukan 
Satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU ini? 
Dalam konsep besarnya atau grand designnya 
kemaslahatan keluarga itu akan dicapai dalam 6 
dimensi program. Pertamarelasi maslahat, kedua 
keluarga sehat, ketiga keluarga sejahtera, keempat 
keluarga terdidik, kelima keluarga moderat, dan 
keenam keluarga cinta alam. Karena memang 
enam dimensi ini kita bisa temui secara utuh di 
dalam keluarga. 

Dimensi relasi maslahatitu berarti program- 
program yangterkaitdengan pengembangan 
karakter Nahdliyin-Nahdliyat yaitu kita 
menggunakan rujukannya adalah gerakan 

mabadi khairu ummah. Lalu kemudian, relasi 
mar'ruf di dalam keluarga, penghapusan 
kekerasan di dalam keluarga, penyiksaan anak 
dan sebagainya, itu kita selesaikan melalui kerja- 
kerja dimensi ini. Lalu, pengasuhan anak juga ada di 
dimensi ini. 
Untuk dimensi keluarga sehat yangingin kita 


wujudkan adalah keluarga yangtidak ada 
anak yang stunting, tidak ada lagi kawin 
anak (di bawah umur-red). Pembiasaan 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam 
keluarga, misalnya tiap keluarga harus 
punyajamban dan MCK. Perilaku 
pencegahan demam berdarah, program 
lansia sehatdan lain-lain. 

Untuk dimensi program keluarga 
sejahtera itu target kita adalah peningkatan 
pendapatan bagi keluarga NU. Mungkin 
diawali dengan memperkenalkan konsep 
memiliki aset kepada keluarga NU, lalu 
mereka bisa punya kemampuan 
meningkatkan aset hingga yangterakhir 
meningkatkan ketangguhan ekonomi warga 
NU. Sehingga kalau misalnya mereka sakit, 
mereka tidak secara otomatis menjadi 
warga miskin. Di sini kita tentu ingin 
mencapai kondisi dimanatidak ada warga 
NU yangmasih jatuh dalam keadaan 
kemiskinan ekstrim. Jadi program- 
programnya akan banyak sekali pada 
dimensi ini. 

Keempat adalah program terdidik. 
Target kita keluarga NU setidaknya anak- 
anaknya selesai wajib belajar 12 tahun. 
Sehingga dengan demikian mereka keluar 
dari jalur pendidikan, setidaknya pada level 
sekolah lanjutan. Atau padanannya lulus 
dari pesantren. 

Berikutnya keluarga moderat. Kita ingin 
agar semua warga NU hidup dengan prinsip 
Aswaja An-Nadliyah dan merawat amaliyah 
NU di dalam keluarga. Yang terakhir kalau 
keluarga cinta alam kita ingin keluarga NU di 
Indonesia, memiliki kesadaran akan 
bencana dan kesadaran akan lingkungan 
hidup. Jadi ada 2 duahal yang ingin kita 
capai, yakni keluarga sadar bencana dan 
keluarga sadar perubahan iklim. 


Bukankah di NU sudah ada LKKNU, 
Muslimat NU, Fatayat NU yang selama 
ini sudah melakukan kerja-kerja 
pemberdayaan umat dan keluargadi 
akar rumput. Apa tidak tumpang 
tindih nantinya? 

Justru karena programnya sangat 
lengkap maka ini adalah kerja gotong 
royong yang tidak mungkin dilakukan 
sendiri. Program-program terkait kesejah- 
teraan keluarga misalnya, lembaga 
perekonomian punya, lembaga 
pengembangan pertanian punya, Ansor 


punya, Fatayat NU punya, dan lain-lain. 
Sehinggajustru kehadiran satgas ini untuk 
mengintegrasikan bukan untuk 
menjalankan kegiatan itu sendiri-sendiri. 
Kegiatannya tetap dilakukan oleh masing- 
masinglembaga yangterkait. Tetapi kita 
meminta agar lembaga-lembaga itu bekerja 
sama dengan solid. 

Contohnya, sebelumnya Fatayat NU 
punya program kesehjateraan keluarga dari 
basis perempuan. Namun ternyata 
Muslimat NU juga punya. Kemudian 
Lembaga perekonomian juga punya, yang 
tidak hanya berbasis perempuan saja. Lalu, 
GP Ansorjuga punya. Inilah yangkita ingin 
agar diintegrasikan. Justru kita tidak ingin 
misalnya program stuntingitu Lembaga 
Kesehatan punya sendiri, Fatayat NU punya 
sendiri, atau LP Ma'arif NU punya sendiri di 
sekolah. Kita ingin dilaksanakannya bareng- 
barengtapi ini tetap terkonsolidasikan. Jadi, 
satgas tidak akan mengambil alih kerja- 
kerja dari lembaga dan struktur. 


Selain di NU, bukankah Pemerintah 
RI juga sudah ada Program Keluarga 
Harapan, Satgas Stunting, dan 
lainnya? 

Kalau dikaitkan dengan pemerintah, 
justru pemerintah ini sering sekali meminta 
bantuan dari NU untuk bisa terlibat dalam 
program-program mereka. MoU yangsudah 
dibuat oleh pemerintah dengan PBNU juga 
banyak sekali. Harapannya adalah kita bisa 
melaksanakannya di tingkat akar rumput. 
Nah, inilah yang kemudian ingin 
diintegrasikan dalam Gerakan Keluarga 
Maslahat ini. Misalnya program pencegahan 
kekerasan dan pencegahan kekerasan 
seksual. Kemudian program pencegahan 
stuntingatau program pencegahan 
kemiskinan ekstrim. Semuanya ini 
dikerjasamakan dengan PBNU. Sementara 
selamaini PBNU gerakannya masih sendiri- 
sendiri. Sekarang kita sedang 
mengintegrasikannya. Berlawanan atau 
tidak dengan pemerintah? Justru tidak, 
wong pemerintahnya itu minta tolong sama 
NU kok! 


Apa manfaatyang akan diterima 
keluarga NU? 

Tentu saja dengan program yang 
terkonsolidasi dan kerja yanglebih 
terintegrasi, maka ruang kerjanya itu bisa 


lebih komprehensif. Ketika kita 
melaksanakannya itu bertalian satu sama 
lain, sehingga warga bisa mendapat manfaat 
dengan lebih konkrit. Karena kalau 
sekarangya misalnya, Lembaga 
Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama 
(LKKNU) selama ini sudah bekerja sama 
dengan Kementerian Agama untuk Bina 
Keluarga Sakinah. Tetapi itu kan yang hanya 
bisa dilakukan di ruang-ruangyangbisa 
dijangkau oleh LKKNU saja. Sementara 
dengan Satgas Gerakan Keluarga Maslahat 
ini proses transmisi pengetahuan dan 
keterampilan itu dilakukan secara 
menyeluruh. Sehingga kita memiliki banyak 
kader NU yang siap untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan ini. 


Adakekhawatiran pembentukan 
satgas yang bertepatan menjelang 
tahun politikakan dimanfaatkan 
untuk kepentingan politik? 

Kepentingan politik apa ya? Kita sampai 
sekarang tidak ada upaya untuk 
menggalang konsolidasi politik melalui 
Gerakan Keluarga Maslahat ini. Kita punya 
kebutuhan untuk melakukan konsolidasi 
khidmah kita kepadajamaah. Karena Ketua 
Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staguf) sejak 
dari tahun lalu beliau dilantik, sudah 
menegaskan bahwa tema dari 
kepemimpinan beliau adalah khidmah 
inklusif. Khidmah inklusifitu hanya bisa 
dilakukan kalau memangkita inklusif 
terhadap struktur NU sendiri. Jadi, itu 
kebutuhan kita untuk memperkuat 
database tentangjamaah, memperkuat 
bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita 
memperkuat khidmah itu sendiri, tata 
kelola kita. Itu yangingin dibereskan. Jadi 
kalau ada tuduhan bahwa ini adalah upaya 
konsolidasi politik, ya monggo, nanti dilihat 
sendiri seperti apaprogresnya. 

Yangjelas program-program yangsudah 
adaitu langsung terkait dengan 
kesejahteraan keluarga. Nanti kita lihat deh, 
orangkalau sudah curiga mau dijelaskan 
seperti apapun juga akan tetap curiga. Jadi 
bagi saya yang paling penting melaksanakan 
ini nanti kalau sudah turun di lapangan ya. 
Warga bisa melihat, dan orangyang 
menuduh bahwa ada kepentingan politik 
juga bisa melihat." 

Asvin Ellyana 


AULA | Juli 2023 | 13 


UMMURRISALAH 


Fatayat NU adalah salah satu 
di antara lima badan otonom 
NU yang menjadi bagian dari 
Satuan Tugas (Satgas) 
Nasional Gerakan Keluarga 
Maslahat Nahdlatul Ulama 
(GKMNU). Isu stunting, gizi 
buruk, pernikahan dini dan 
lainnya sudah menjadi tugas 
dari Fatayat NU selama ini. 
Dengan adanya Gerakan 
Keluarga Maslahat nanti akan 
menjadi pola gerakan yang 
kolaborasi dan sinergi. 


Bagaimana Fatayat NU berperan 
aktif mencegah stunting yang saat ini 
juga getol dilakukan pemerintah? 

Bicara soal stunting, Fatayat NU sudah 
lama membicarakan hal itu. Berbagai 
program sudah dilakukan, bahkan sejak 
masa kepemimpinan Ida Fauziyah (Ketua 
Umum PP Fatayat NU 2000-2004 dan 2010- 
2015). Ada beberapa upaya yang dilakukan. 
Pertama, Fatayat NU pernah mengusulkan 
isu stunting di Munas & Konbes NU di NTB 
agar bisa menjadi perhatian dan fokus kerja. 
Dari usulan itu akhirnya keluar menjadi 
rekomendasi resmi. 

Upaya Fatayat NU menjadikan isu stun- 
ting ini pada lintas iman. Kita mendorong 
dengan salah satu strategi untuk pencega- 
han stunting dengan melakukan upaya 
pendekatan kepada para daiyah atau 
penceramah semua agama, tentu agar 
menjadi salah satu materi ceramah oleh 
para pendakwah perempuan semua agama. 


Secara regulasi apakah Fatayat NU 
juga memperjuangkan itu? 

Ya. Kita pernah melakukan hiring ke DPR 
di Komisi IX yangmembidangi kesehatan. 
Kita juga pernah melakukan hiring dengan 
DPR RI yang mitra kerjanya BUMN. Tujuan- 
nya untuk mendorong agar ada dana CSR 
yang bisa dialokasikan untuk pencegahan 
stunting. Melakukan hiring ke DPR yang 
mitra kerjanya dengan Kemendes, tujuan- 
nya agar pencegahan stunting ini melibat- 
kan aparatdesa. 

Kita juga aktif menyelenggarakan kola- 
borasi dengan BKKBN, Kementerian Kese- 


14 | AULA | Juli 2023 


ing 


Hj Margaret Aliyatul Maimunah, Ketua Umum PP Fatayat NU 


Fatayat NU Objek Gerakan 
Keluarga Maslahat 


hatan, termasuk juga kita pernah punya 
kerja sama dengan Kemendes untuk mela- 
kukan penguatan masyarakat di tingkat 
desa, kaitannya untuk penguatan pada para 
perempuan untuk pencengahan stunting. 


Itu artinya semua elemen diajak 
kolaborasi? 

Ya. Karena kami menganggap stuntingini 
memiliki latar belakangyang begitu banyak. 
Pertama, dari sisi pengetahuan ibu. Kita 
mendorong untuk memberikan penguatan 
dan kepercayaan kepada perempuan, agar 
memiliki pemahaman bagaimana upaya- 
upaya pencegahan stunting. Kedua, stunting 
ini ada hubungannya dengan ekonomi, kerja 
sama dengan Kemendes, waktu itu bagian 
dari upaya untuk membentuk kemandirian 
ekonomi. 

Kita berusaha memberikan penguatan 
kepada perempuan sejak hamil supaya 
memiliki kesadaran pemenuhan gizi. 
Kesadaran bagaimana menghindari anak 
dari stunting. Kita juga pernah melakukan 
kerja sama dengan Pusat Kajian Jaminan 
Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) 
arahnya menyoroti bahwa salah satu 


pendukung atau pengaruh terhadap 
stunting misalnya asap rokok. Kita punya 
pilot project di beberapa daerah tentang 
rumah bebas asap rokok. Dan terakhir saat 
ini kerjasama dengan Kemenkes, bahwa 
salah satu upaya pencegahan stunting 
adalah pemenuhan gizi, kita mendorong 
untuk itu. Kita banyak melakukan gerakan 
itu, seperti membuat Barisan Nasional 
Cegah Stunting dan lainnya. 


Apakah stunting juga disebabkan 
dengan pernikahan anak, bagaimana 
menurut Anda? 

Pernikahan dini atau pernikahan anak 
bisa jadi memberikan pengaruh yang cukup 
besar terhadap stunting. Orang tua tidak 
mengetahui dan memiliki pengetahuan 
yang cukup dalam pemenuhan gizi atau 
kondisi pada saat hamil. Pernikahan dini 
apakah berpengaruh pada stunting atau 
tidak, Fatayat NU memposisikan diri yang 
dituju pernikahan dini, Fatayat NU tidak 
menyarankan perkawinan dini. Pernikahan 
dini ini banyak sekali dampak yang 
ditimbulkan, mulai dari belum siapnya 
terjadi kehamilan, dari sisi emosi yang 


belum cukup dewasa antara suami istri, 
hingga ketidaksiapan dalam banyak hal. 


Apakah edukasi tentang pernika- 
han anak menjadi program Fatayat 
NU? 

Tentu. Fatayat NU cukup menjadikan isu 
pernikahan dini ini menjadi program ter- 
sendiri dan program utama. Banyak upaya 
yang kita lakukan, mulai dari penguatan 
hingga mengedukasi melalui film yang 
diputar beberapa bulan lalu di Banyuwangi. 
Film itu tentang bagaimana mengajak 
mencegah perkawinan dini. Judul filmnya 
Kecelek. 


Lantas bagaimanadengan 
program Gerakan Keluarga Maslahat 
menurutAnda? 

Fatayat NU, terlepas adanya program 
Gerakan Keluarga Maslahat, hampir dan 
bahkan sudah melakukan upaya-upaya 
menuju ke target capaian itu. Namun hanya 
pada sisi penguatan parenting, dari sisi 
upaya perspektif kesehatan, seperti 
kehamilan, ketika menghadapi persalinan, 
dan lain-lain. Fatayat NU juga melakukan 
upaya-upaya penguatan kepada ibu hamil. 
Makanya, saat ini punya program khusus ibu 
hamil dan ibu dengan anakusia tidaklebih 
dari dua tahun. Program ini kita kuatkan dan 
berdayakan secara khusus. Kita kerja sama 
dengan supermom. 


Bagaimana dengan kiprah 
perempuan? 

Kalau bicara soal perempuan itu banyak 
sisi, karena Fatayat NU ini kan segmentasi- 
nya pada perempuan muda, semua isu yang 
berkaitan dengan itu, menjadi fokus kita. 
Fatayat NU itu memiliki posisi yang sangat 
strategis dalam keluarga. Dia mengelola 
rumah tangga termasuk dari kebutuhan 
makan, nah kalau perempuan tidak punya 
pengetahuan tentangmakanan yang bergizi, 
tentu akan menjadi gizi buruk atau tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. 


Apakah perempuan harus tahu itu? 

Ya. Seperti parenting, kalau perempuan 
tidak mengetahui, bagaimana dia akan 
memberikan pengetahuan terhadap 
anaknya. Parenting dalam perspektif 
perlindungan anak, termasuk pencegahan 
stunting. Untuk membentuk suatu keluarga 


maslahat, makatidak hanya tersentral pada 
perempuan atau seorang ibu. Tapi 
melibatkan semuanya di dalam lingkup 
keluarga, terutama suami. 

Dalam pandangan Fatayat NU yang 
dinarasikan dan dipolarisasikan oleh 
kelompok mubadalah, tentu yangmenjadi 
harapan kita, ada kesilangan dan kesalingan. 
Idealnya dua hal itu harus dilakukan di 
dalam rumah tangga. Dan, sebenarnya 
Fatayat NU sudah melakukan upaya 
penguatan yang mengarah kesana. 


Bagaimana respons Anda dengan 
adanya Gerakan Keluarga Maslahat? 
Yangjelas Fatayat NU menjadi bagian 
dari Satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU. 

Di tingkat nasional, Fatayat NU masuk dalam 

kepengurusan satgasnas. Karena satgasnas 
ini melibatkan semua banom NU, yaitu 
Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU 
dan IPPNU. Lima banom NU ini yang 
dimasukkan dalam satgas adalah ketua 
umum, kecuali Muslimat NU. 


Bagaimana dengangerakannya? 

Kalau dari sisi gerakan, ini merupakan 
gerakan yang baru. Selamaini, bisa dikata- 
kan hampir masing-masingbanom NU 
berjalan sendiri-sendiri, tidak dalam satu 
capaian bersama, padahal ada satu 
keterikatan yang tidak putus. Ini adalah 
sebuah model gerakan baru yang dituntut 
adanya sinergi dan kolaborasi. Hal ini sangat 
efektif antar banom dan lembaga. Kita 
semua belum tahuhasilnya akan seperti 
apa, tetapi kami mengapresiasi sebagai 
sebuah upaya melakukan sinergi. Kalau kita 
tidak mencoba memulai sebuah sinergi dan 
kolaborasi antar banom dan lembaga dalam 
satu gerakan, maka akan selamanya jalan 
masing-masing. Sering kali kita menemukan 
overlapping antar banom. 

Saya kira, ini upaya yang sangat luar 
biasa. Soal hasil kita tidak tahu. Karena kita 
belum bisa mengukur. Tetapi melihat 
perkembangannya, meskipun masih 
dikatakan cukup dini, saat ini gerakannya 
sudah mulai kelihatan melakukan upaya 
sosialisasi yangmasif, pembentukan yang 
masif di tingkat PW dan PC piloting. Kita 
tetap mengapresiasi itu sebagai upaya baru. 


Menurut Anda bagaimana 
sasarannya, apakah Ansor dan 


Fatayat NU akan menjadi objek dari 
GKMNU ini? 

Jelas menyentuh banom Ansor dan 
Fatayat NU. Namun, tidak hanya itu, tapi bisa 
menyentuh Muslimat NU, IPNU dan IPPNU. 
Keluarga maslahat yang diharapkan tidak 
hanya dari satu sisi orang tua, ketika meli- 
batkan IPNU-IPPNU, tetapi juga akan 
menyasar penguatan terhadap remaja dan 
para pelajar. Karena di sini akan melibatkan 
IPNU-IPPNU dalam hal melakukan 
penguatan, pemberdayaan, pendampingan 
kepada para pelajar ataupun remaja. 
Misalnya teman-teman IPNU-IPPNU 
memberikan pemahaman kalau malam itu 
seharusnya belajar atau melahirkan 
program belajar bersama. Jadi program ini 
seperti program kegiatan NU itu betul-betul 
menyasar hingga yang paling bawah. Itu 
tidak hanya menyasar pada orang tuanya 
saja antara Ansor dan Fatayat NU yang 
notabenenya pemuda-pemudi. 


Apakah LKKNU juga terlibat? 

Ya, pasti. Lembaga Kemaslahatan 
Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di sini 
menjadi koor utama. Karena sebenarnya 
kalau bicara konsep keluarga maslahat, 
selama ini kan LKK sebagai landing 
sektornya. Fatayat NU tidak menyentuh di 
situ, sebab kami menyentuh pada ibunya. 
Selama ini Fatayat NU menyentuh pada 
pemberdayaan perempuan. Jadi dalam 
keluarga ada ibu dan bapak, nah Fatayat NU 
menyentuh kepada ibu. Ibuyang kategori 
usia Fatayat NU, kita berikan penguatan, 
edukasi, kita dorong pemberdayaan, kita 
dorong untuk melakukan parentingyang 
berperspektif perlindungan anak. Tapi 
sasaran kita hanya ibu saja. Kita bergerak 
sendiri. Nah, di LKKNU punya konsepuntuk 
keluarga maslahat. Ansor punya konsep 
urusan bapaknya, IPNU-IPPNU punya 
konsep untuk remaja dan pelajarnya. 

Saya melihat PBNU ingin merangkai itu 
menjadi satu, agar gerakannya menjadi satu 
kebersamaan. PBNU sudah menelorkan 
satgasnas, setelah itu satgasnas mendorong 
terbentuknya satgas wilayah dan cabang di 
kabupaten/kota yang strukturnya hirarki 
atau top down atau dibentuk dan di SK oleh 
satgasnas. Hari ini mendorong untuk ke 
sana. Kemarin kita sudah melakukan 
sosialisasi di Jawa Timur untuk semua PCNU 
dengan melibatkan banom NU. Rofii Boenawi 


AULA | Juli 2023 | 15 


UMMURRISALAH 


Hj Anisatul Hamidah, Ketua LKKNU Bondowoso 


Gerakan Keluarga Maslahat 
Wujudkan Generasi Emas 


Tahun 2045 menjadi taruhan 
bagi Indonesia, karena 
menghadapi satu abad atau 
100 tahun kemerdekaan 
Indonesia. Di tahun itu 
Indonesia juga akan 
mengalami bonus demografi. 
Untuk menyambutnya 
ketahanan keluarga menjadi 
taruhannya. Sebab dari 
keluarga akan terbentuk 
karakter generasi emas. 


Apa program unggulan LKKNU 
Bondowoso? 

Program LKKNU Bondowoso ada 
beberapahal. Pertama, sapu lansia, yakni 
satu orang peduli satu lansia. Jadi, kami 
menganggap jumlah lansia di Bondowoso 
cukup banyak dan kalau hanya mengkoor- 
dinir bantuan-bantuan dari pihak manapun 
itu sangat lama. Sapu lansiaini merupakan 
sebuah gerakan yangterjadi ditingkat 
bawah. Misalnya satu rantingada berapa 
lansia, katakanlah ada 10 lansia, maka 
sesuai jumlah itu disiapkan. Konsepnya 
adalah dari warga untuk warga. 

Jadi, kalau kita hanya menghimpun 
bantuan itu lama. Orang terkadang tidak 
mudah untuk mengkoordinir bantuan. 
Kami mengajak kepada Nahdliyin untuk 
menyumbangkan bantuan sendiri. Kalau 
ada tetangganya yanglansia, maka satu 

orang memberikan beras sebanyak lima 
kilogram, itu diberikan secara rutin 
setiap bulannya. 


Bagaimanakalau tidak 
sanggup? 
Kalau tidak sanggup atau dirasa 
beratmemberikan lima kilogram, 
maka satu lansia diampu dua orang, 
sehingga setiap bulan masing-masing 
memberi 2,5 kilogram beras. Yang 
ngampu sampai lima orang pun tidak 
masalah, terpenting istikamahnya. Itu 
gerakan yang kami utamakan. Sehingga 
ada satu kontinuitas, memperhatikan 
lansia, dengan minimal 5 kilogram beras 
setiap bulannya. 


Bagaimana dengan peran 
Pengurus Cabang? 

Kita di Pengurus Cabang LKKNU 
Bondowoso hanya menghimpun data saja, 
misalnya dari MWCNU Maesan ada 20 
lansia yang ditangani. Ini sebuah gerakan, 
satu kabupaten bisa lebih dari 200 orang 
yang menjadi targetsasaran. Padahal itu, 


16 | AULA | Juli 2023 


dimulai dari individu yang dilaporkan data- 
nyakepada kami. Dengan adanya laporan 
itu, kami di cabang dapat banyak hal, mulai 
dari data seperti KTP dan KK lansia yang 
kita bantu. Kemudian kita bantu cek, 
mereka ini sudah punya KIS atau belum, 
kita komunikasikan dengan Dinas Sosial 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) 
Kabupaten Bondowoso. Sambil lalu teman- 
teman yang memberikan bantuan beras 
kami pastikan mereka memiliki KIS. 


Selain sapu lansia, apaprogram 
LKKNU Bondowoso? 

Ada program Puspaga atau Pusat Pendi- 
dikan Keluarga. Program ini berdasarkan 
data yang mengatakan bahwa di Bondowo- 
sokekerasananak dan kekerasan seksual 
mencapai 95 persen karena disebabkan 
dari keluarga yang sedang tidak baik-baik 
saja. Baik dia sebagai korban atau pelaku, 
itu rata-rata dari keluarga broken home, 
keluarganya merantau ke Malaysia, ke 
Kalimantan, rata-rata anak-anak menjadi 
korban. Sehingga LKKNU Bondowoso 
mendirikan Pusat Pendidikan Keluarga 
(Puspaga). 


Apakah program itu merata 
disemua kecamatan? 

Puspaga belum merata di tingkat 
kecamatan, belum merata hingga ke semua 
MWCNU. Memangkami meminta kepada 
LKK MWCNU tidak semua mengikuti 
program PC LKKNU Bondowoso. Mana 
yang diikuti silahkan dilaksanakan. Kami 
membebaskan LKK di tingkat MWCNU 
(kecamatan) untuk memilih. Misalnya di 
Kecamatan Maesan, fokus pada pendampi- 
ngan orang-orang sakit, karena sudah kerja 
sama dengan Dinas Sosial P3AKB. Ya, ketika 
ada orangsakit diantar oleh LKK ke Puskes- 
mas secara gratis. Meskipun masyarakat 
tahu kalau gratis tapi mereka takut berang- 
katsendiri untuk mengurus administrasi. 


Selain itu, LKKNU Bondowoso punya 
pesantren ibu dan lansia. Dalam momen 
tertentu para lansia menginap dan melak- 
sanakan kegiatan seperti shalatberjamaah, 
buka bersama, tarawih hingga tahajud 
bersama. Kita punya program Selantang 
(Sekolah Lansia Tangguh), ini punya dua 
kelas. Perkelasada 20 hingga 25 orang. Ini 
memang program BKKBN, tapi LKKNU juga 
bekerja sama dengan Dinsos P3AKB. Kepala 
Selantangdan tutornya juga dari teman- 
teman LKK MWCNU.Selantang ini sudah 
mewisuda untukangkatan pertama. Selain itu 
jugaada Binwin (Bimbingan Perkawinan) 
untuk Capin (Calon Pengantin). 

Untuk pembinaan kepada calon 
pengantin, di tim LKKNU Bondowoso ada 
dua orang dokter. Sengaja kami merekrut 
dokter kepala Puskesmas yang masuk di 
Perhimpunan Dokter NU. Kita bersama 
para pengurus yang dokter ini terus 
keliling ke lembaga pendidikan, termasuk 
pula kerja sama dengan Fatayat NU. Misal- 
nya pada bulan Ramadhan kemarin, kami 
masuk pada kegiatan pondok Ramadlan di 
sekolah-sekolah, kita isi dengan pendewa- 
saan usia perkawinan dan upaya menjaga 
reproduksi remaja. 


Apakah LKKNU Bondwoso juga 
menyentuh pada program ketahanan 
keluarga? 

Ya, kami membantu kepengurusan Kartu 
Identitas Anak (KIA). Kami kerja sama 
dengan Dispendukcapil. Berawal dari 
program labad NU, kita menargetkan 
seribu KIA, dan itu terlampaui hingga 
mencapai 2.500 KIA. Hingga sekarang 
pengurusan KIA ini diteruskan dengan 
program jemput bola karena capaian KIA di 
Bondowoso ini masih cukup rendah. 
Sehingga kita membantu sebagai wujud 
perlindungan hak kependudukan padaanak. 
Sampai sekarang tidak hanya KIA saja, tapi 
sekalian sama KTP dan KK. Apapun yang 
bisa kita lakukan, kita lakukan. 

Kami bekerja sama dengan siapapun yang 
bisa diajak kerja bareng. Kami sampaikan 
saat ini tidak mungkin kita kerja sendiri. 
Banyak stakeholder yang kita ajak, seperti 
IPPNU, Forum Sebaya, BKBI, Dinsos P3AKB, 
penyuluh di tingkat kecamatan, Duta Genre, 
hingga Fatayat NU. Kita sering berkolaborasi. 


Bagaimana Anda melihat Gerakan 
Keluarga Maslahat NU? 
Ketika pertama kali Ketua Umum PBNU 


KH Yahya Cholil Staguf menyampaikan akan 
ada Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul 
Ulama (GKMNU), saya pribadi langsung 
mengapresiasi. Karena kita melihat semua 
persoalan itu bentengterakhir adalah 
keluarga. Misal persoalan narkoba, 
kekerasan anak, perkawinan anak, semua itu 
bentengnya adalah keluarga. Jadi, Gerakan 
Keluarga Maslahat NU sangatstrategis untuk 
memastikan keluarga kita sebagai keluarga 
maslahat (baik). Orangtua bisa dipastikan 
menjadi garda terdepan untuk bisa 
menyelamatkan keluarga masing-masing. 


Menurut Anda apakah GKMNU ada 
korelasinya dengan keseriusan 
pemerintah untuk menurunkan 
angkastunting? 

Sangat ada. Sekarangkeluarga berkualitas, 
menurut BKKBN. Kalau menurut kita, ya 
keluarga maslahat. Jadi, kunci menyiapkan 
generasi emas berkualitas dimulai dari 
keluarga maslahatatau keluarga berkualitas 
itu. Sekarangangka perkawinan anak di 
Bondowoso cukup tinggi. Kalau sebuah 
keluarga dimulai dari perkawinan anak, anak 
menikah dengan anakakan terjadi beberapa 
Katakanlah si anak tidak siap membentuk 
satu keluarga. Kalau itu dipaksakan kemudian 
perempuan hamil dan anak yang dilahirkan 
punakan beresiko kematian yangtinggi. 
Resiko kematian ibu juga tinggi. Karena dari 
sisi fisik alat reproduksinya belumsiap. Selain 
itu resikonya akan menjadi stunting. 
Korelasinya sangat panjang. 

Ketika angka perkawinan anak tinggi, 
kemudian angka perceraian juga tinggi. 
Karena mereka tidak siap secara psikis, 
sehingga memilih bercerai. Selain itu 
angka aborsi juga tinggi, banyak anak 
muda yang sudah menikah kemudian 
tidak siap punya anak, maka dilakukanlah 
aborsi. Kematian ibu tinggi, kematian 
anak tinggi, stuntingjuga tinggi. 


Apakah itu juga terjadidengan 
daerah lain? 

Coba kita lihat kabupaten yang angka 
pernikahan anaknya tinggi, terkadang 
berbandinglurus dengan prevalensi 
stunting. Bondowoso sekarang angka 
stunting mencapai 32 persen, Jember 38 
persen. Ya, itu penyebabnya adalah 
perkawinan anak atau pernikahan dini. 

Selain itu, mereka tidak siap membangun 
keluarga. Jadi bapak tidak siap, menjadi ibu 


juga tidak siap. Akhirnya apa yang 
didambakan sebagai keluarga maslahat atau 
keluarga berkualitas ya jauh. Jauh dari 
harapan kita. Semua itu saling berkorelasi 
tidak bisa dipisahkan. Sampai pada ujungnya 
ketika orangtua tidak maslahat, suami istri 
tidak bisa maslahat, yangterjadi adalah 
keluarga itu tidak baik-baik saja. 


Apakah merekaakan mencari 
kenyamanan diluar? 

Pasti. Ketika anak di rumah tidak baik- 
baik saja, maka dia mencari kenyamanan di 
luar. Kalau mereka bertemu dengan orang 
baiktidakjadi persoalan, akan tetapi mereka 
mencari teman yangsenasib dengan mereka. 
Sama-sama ditelantarkan, sama-sama 
mendapatkan perlakuan kurangnyaman di 
rumah. Makanya, keluarga maslahat ini 
menjadi sangatutama. 

Langkah PBNU sangattepatketika 
membentuk Satgas Gerakan Keluarga 
Maslahat NU. Sangatstrategis. Karena itu 
menjadi masalah di Indonesia. Sesuai arahan 
Presiden pada 2045 ketika indonesia berusia 
100 tahun atau satu abad, harapannya terdiri 
dari keluarga-keluarga muda berkualitas. 

Sekarangwaktu yangtepat untuk 
memulai. PBNU menurutsaya adalah 
organisasi pertama yang menginisiasi ini, 
memikirkan 22 tahun yangakan datang 
untuk menyiapkan generasi emas yang 
berkualitas. Tahun 2045 terdiri dari keluarga 
muda yang berkualitas. 


Siapamereka? 

Ya, yangsekarang berusia 17 tahun, dan 
22 tahun lagi mereka menjadi keluarga. 
Sebab saat ini 30 persen terdiri dari anak- 
anak muda. Kita berharap bonus demografi 
benar-benar akan kita dapatkan. Kalau tidak 
disiapkan mulai dari sekarang, harapan 
untuk membentuk keluarga maslahat akan 
hampa. PBNU sudah menginisiasi ini dan 
akan menjadi gerakan dalam menyambut 
generasi emas berkualitas. 

Apalagi secara tatanan struktur sudah 
sangatjelas, siapa melakukan apa. Biasanya 
tradisi kita berjamaahnyaiya, tetapi 
berjamiyahnya yang kurang. Dengan 
Gerakan Keluarga Maslahat NU ini keduanya 
dapat disatukan, jamaah dan jamiyah sudah 
diatur sedemikian rupa. Tim di PBNU itu 
siapa, tim di PWNU berapa orang, tim di 
PCNU sekian orang, hingga tim di tingkat 
ranting. Semoga realisasinya seperti rencana 
yang dibuat. “ Rofi'iBoenawi 


AULA | Juli 2023 | 17 


UMMURRISALAH 


Fatah Fanani, Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur 


Gerakan Percepatan Penurunan 
Stunting tidak Bisa Parsial 


Apa latar belakang dibentuknya 
Tim Percepatan PenurunanStunting? 

Sesuai Peraturan Presiden nomor72 
tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 
Stunting Terintegrasi menunjuk Kepala 
Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua 
pelaksana program percepatan penurunan 
stunting. Selain itu, pemerintah juga 
menjadikan program penurunan stunting 
ini menjadi program prioritas nasional 
(PPN). Karena BKKBN ditunjuk selalu ketua 
pelaksana, untuk menunjangpelaksanaan 
itulah dibentuk tim Satgas Stunting. 

Nah tugasnya, mengawal proses 
penurunan stunting, dari pusatsampai 
daerah. Di setiap daerah itu dibentuktim 
percepatan penurunan stunting (TPPS). 
Dari nasional, tingkat provinsi, kabupaten/ 
kota, kecamatan hingga tingkat desa. 


Lalu, apatugas utama Tim 
Percepatan Penurunan Stunting? 

Sebagai langkah aplikatif dari Perpres 72 
itu, BKKBN membuatperaturan nomor 12 
tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional 
Percepatan Penurunan Stunting Indonesia 
tahun 2021-2024 (PASTI 2021-2024). Nah, 
itu nanti sebagai pedoman dari pelaksanaan 
percepatan penurunan stunting di 
Indonesia. 

Percepatan penurunan stuntingini harus 
dilakukan secara konvergensi. Harus ada 
kerja sama, tidak hanya lintas sektor dan 
lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 
namun juga melibatkan pelaku lain seperti 
organisasi kemasyarakatan (ormas), CSR 
perusahaan dan banyak lagi. Nah, semua 
kegiatan konvergensi percepatan penuru- 
nan stunting ini kami dari BKKBN yang 
mengawal. 


Kalau pendampingan langsung 
penderita atau keluargayang berisiko 


18 | AULA | Juli 2023 


stunting siapayang melakukan? 

Dalam pelaksanaan program percepatan 
penurunan stunting itu di setiap desa dan 
kelurahan dibentuk tim pendamping 
keluarga atau TPK. Tim pendamping 
keluarga ini lebih fokus pada pendampingan 
keluarga berisiko stunting atau KRS. BKKBN 
punya data keluarga risiko stunting yang 
harus diintervensi. Nah, data KRSini yang 
yangdidampingi oleh TPK di masing- 
masing desa dan kelurahan. Desa-desa dan 
kelurahan tidak hanya satu TPK, ada 3 
hingga 5 tim pendamping dalam satu desa. 

Satu tim terdiri dari tiga unsur, pertama 
itu adalah bidan atau tenaga kesehatan yang 
lain, kedua Tim penggerak PKK, kemudian 
yang ketiga Kader KB atau kader lainnya di 
desa. Pendampingkeluarga ini tugasnya 
mendampingi keluarga yang punya risiko 
stunting. 


Siapa saja sasaran keluargarisiko 
stunting? 

Sasaran keluarga dari risiko stunting itu 
ada empat. Pertama calon pengantin, kedua 
ibu hamil, ketiga ibu pasca-persalinan atau 
nifas, dan yang keempat baduta (anak di 
bawah 2 tahun) dan balita (anak di bawah 5 
tahun). 


Lalu, metode pendampingan 
seperti apayang dilakukan? 

Dengan Konseling interpersonal atau 
konsultasi antar pribadi. Kemudian kalau 
diidentifikasi ada risiko tinggi stunting 
nanti ditindak lanjuti pada rekomendasi 
untuk rujukan. 

Kenapa kami ini melibatkan bidan desa, 
karena bidan desa ini memantau tumbuh 
kembanganak setiap bulan di posyandu 
melalui penimbangan. Itu makanya kita 
melakukan konvergensi melibatkan bidan 
desa dari Dinkes atau bidan Puskesmas. 

Kalau yangdidampingi calon pengantin 


kami bekerja sama melibatkan Kemenag 
melalui KUA. Ada aplikasi namanya Elsimil 
atau Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil. 
Sudah ada MoU antara Kemenag, BKKBN 
dan Dinkes setiap calon pengantin harus 
mengisi aplikasi tersebut untuk mengaju- 
kan permohonan pernikahan. Jadi sebelum 
menikah calon pengantin harus memerik- 
sakan diri di puskesmas (yangartinya 
ditangani dinkes). Sehingga dari aplikasi 
Elsimil kami punya data kondisi calon 
pengantin. Apakah ada catin atau calon 


pengantin yang perlu pendampingan atau 
ada tidaknya risiko stunting dan lain-lain. 
Dari data itu, kami bisa melakukan 
intervensi melalui tim di tingkat bawah. 
Misalkan ternyata ditemukan calon 
pengantin kekurangan darah, maka kerja 
sama dengan dinkes direkomendasi untuk 
mendapatkan pil penambah darah dan 
sebagainya. Atau jika kekurangan gizi 
diintervensi dengan pemberian makanan 
tambahan sehat berbasis pangan lokal. 

Atau jika intervensi yang dibutuhkan 
lebih kompleks, misalnya ditemukan 
keluarga risiko stuntingini rumahnya tidak 
adasanitasi dan tidak layak huni, tim satgas 
bisa melapor di tingkat lebih tinggi hingga 
bisa diusulkan kerja sama dengan pihak 
Kementerian PUPR untuk dilakukan 
program bedah rumah. 


Jadi pelaporannya juga berjenjang 
dari tingkat desa hingganasional? 

Benar sekali. Kalau pendampingan di 
tingkat lapangan hasilnya dilaporkan dan 
diproses di tingkat kecamatan. Begitu 
seterusnya hingga ke tingkatnasional. 
Termasuk ada biaya operasionalnya. 
Misalkan di tingkat kecamatan 
pembahasan tidak bisa terselesaikan 
butuh intervensi lebih bisa diusulkan ke 
jenjanglebih tinggi ke tingkat 
kabupaten/kota dan begitu seterusnya. 

Selain tim teknis ada pula tim pakaryang 
juga dilibatkan mengatasi kasus stunting. 
Tim pakar turun langsung melihat kasus 
stunting. Sesuai kasusnya kalau misalnya 
kasusnya ibu hamil, mungkin butuh ahli gizi 
dan psikolog. Lalu kalau ada kasus anak 
balita itunanti spesialis anak yang berperan 
sebagai tim pakar. Ibu hamil juga bisa mung- 
kin dari spesialis kandungan dan psikiater 
sesuai kebutuhan di kasus yang dialami. 

Nanti rekomendasi dari tim pakar itu 
nanti yang akan difollow up dalam rencana 
tindak lanjutuntuk penanganan. Misalnya 
tindak lanjutnya nanti di follow up dirujuk- 
kan pengobatan gratis di tingkat kabupaten, 
di rumah sakit RSUD dan sebagainya. 


Apakasus menarikyang ditemui 
selama pendampingan? 

Di Jawa Timur ini angka pernikahan anak 
masih cukup tinggi di sejumlah daerah, 
seperti di kawasan Pantura Jatim. Sampai 
pemerintah kabupaten itu melalui Dinas 


Kesehatan dan Dinas Pendidikan membuat 
program untuk menebus anak. Jadi 
menebus anak yang sudah ditunangkan itu 
untuk agar tetap bisa sekolah. Jadi mereka 
usia SD-SMP itu sudah tunangan. Dengan 
penebusan itu, pertunangan tetap berjalan 
namunsi calon pengantin diperbolehkan 
sekolah hingga lulus SMA. Jadi, nikahnya 
setelah lulus pendidikan tingkatatas. 


Jadi pendampingan juga dilakukan 
pada remaja putrisebagai calon ibu? 

Betul sekali. Jadi kami melakukan lintas 
sektor. Misal pendidikannya ditangani Dinas 
Pendidikan, sementara Dinas Kesehatan 
memantau dengan pemberian vitamin dan 
pil penambah darah dan lain-lain. 


Ada kasus lain yang juga menarik? 

Beberapa kasus lain terutama berkaitan 
dengan budaya. Masih banyak warga yang 
masih belum menerapkan pola hidup bersih 
dan sehat (PHBS). Salah satunya masih 
buangair besar atau kecil sembarangan. 
Meski sudah ada intervensi yakni dibangun- 
kan MCKatau WC umum, namun karena 
kebiasaan dan budaya yang mengakar, sulit 
mengubahnya. Mereka masih saja tidak 
menggunakan WC umum dan buangair 
sembarangan. Mengubah budaya ini tentu 
tidak mudah, butuh menghapussatu 
generasi mungkin. 


Jika pendekatannya budaya butuh 
intervensi tokoh budaya atau ulama 
yang dipercaya warga? 

Iya, memang melibatkan tokoh agama 
atau ulama untuk memerintahkan warga 
lebih efektif. Mayoritas masyarakat memang 
masih lebih mempercayai ulama ketimbang 
pimpinan pemerintah. 


Jadi selama inisudah ada kerja 
sama dengan ulama atau ormas 
keagamaan? 

Tentu saja. Selama ini di tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota kami ada konvergensi 
bersama ormas keagamaan. Karena ormas- 
ormas ini kan kadernya sampai kegrassroot 
untuk intervensi. Karena yangpaling pen- 
tingitu kan edukasi, kalau itu kasih ini akan 
membawa dampak ke perubahan perilaku. 


Jadi, sudah ada kerja sama? 
Sudah, kalau Kemenag dengan BKKBN 


pusat sudah melakukan MoU. Kemudian di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga 
sama BKKBN provinsi dengan Kanwil 
Kemenag. 

Ada pendamping desa, yangjuga 
melibatkan ormas dan CSR. Di beberapa 
kegiatan di provinsi kami sudah melibatkan 
perwakilan ormas dari Aisiyah, Muslimat 
NU maupun Fatayat NU, serta forum 
komunikasi umat beragama. Harapannya 
ormas-ormas ini bisa melakukan intervensi 
ke kader-kadernya untuk melakukan 
edukasi sampai di level masyarakat. Ini bisa 
menjadi pentinggerakan ini. 


Artinya jika NU membentuk Satgas 
Gerakan Keluarga Maslahat maka 
akan menjadi lebih terarah kerja 
samanya? 

Tentu saja. Kami menyambut baik jika 
ada ormas yangjustru membantu kerja 
kami. Tentu semuanya ingin agar tujuan 
besar kita tercapai, tidak ada lagi anak 
stunting di Indonesia. 


Selain NU, apa ada program- 
program inovasi lain yang juga untuk 
penurunan angkastunting ini? 

Ada, seperti program “Bapak-bunda 
Asuh Anak Stunting” atau Baas. Baas kerja 
sama BKKBN dengan TNI. Di tingkat nasio- 
nal Panglima TNI dikukuhkan sebagai 
bapak asuh anak stuntingnasional begitu 
juga di bawahnya, tingkat provinsi atau 
Kodam, maka Pangdam sebagai 
komandannya dan seterusnya. 

Di Banyuwangi ada BTSalias 
Banyuwangi Tanggap Stunting. Ada banyak 
kegiatannya. Salah satunya ada program 
belanja ke UMKM. Jadi ada gerakan ASN di 
Banyuwangi itu untuk setiap tanggal cantik 
tiap bulan ada program ASN belanja minim 
Rp100 ribu ke UMKM untuk disumbangkan 
ke keluarga stunting. 


Apa harapan Anda terkait kerja 
sama tersebut? 

Harapan saya selaku koordinator satgas 
stunting Jatim, bahwa gerakan percepatan 
penurunan stuntingini tidak bisa parsial, 
tapi harus membangun gerakan. Kalau 
sudah membangun gerakan harus 
melibatkan semua pelaku lintas pelaku. 
Lintas pelaku ini tidak hanyallintas sektor, 
tetapi juga lintas program. “Asvin Ellyana 


AULA | Juli 2023 | 19 


Ha 


— HYagut Cholil Goumas 


Wujudkan 
Semangat Haji 
Ramah Lansia 


ada setiap penyelenggaraan ibadah haji, 
sangat banyak negara yang berkunjung ke 
Daker Makkah atau Kantor Urusan Haji. 
2 Mereka belajar dan membahas banyak hal 
terkait pelaksanaan haji yang dilakukan Kementerian 
Agama RI, sehingga meski memiliki calon haji yang 
demikian besar, tapi sukses dalam pelayanan dan 
pendampingan. 

Kekaguman banyak kalangan tersebut semakin 
lengkap karena tahun ini semangat yang 
dikumandangkan adalah haji ramah bagi para lanjut usia 
atau lansia: Berikut wawancara khusus Majalah AULA 

pk dengan Menteri Agama RI terkait pelaksanaan haji tahun 
ini. 


Selamat disampaikan bahwa umat Islam 
Indonesia mendapatkan kembali kesempatan 
untuk menunaikan ibadah haji sejak tahun lalu. 
Bisa diceritakan perjuangannya, Pak Menteri? 

Penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya, kan 
menjadi kewenangan penuh Kerajaan Arab Saudi, apakah 
akan diselenggarakan atau tidak. Jika diselenggarakan 
berapa kuota negara pengirim jamaah. Semua itu 
ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi. 

Upaya yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan 
penyelenggaraan haji dengan baik, mulai dari aspek 
persiapan, pemberangkatan jamaah, fasilitasi jamaah 
selama di Arab Saudi, hingga pemulangan. Lebih dari itu, 
kita terus berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi 
dalam konteks peningkatan layanan yang diberikan 
kepada jamaah haji Indonesia. Misalnya, menambah 
embarkasi yang bisa melakukan fast track, termasuk juga 
memperjuangkan penambahan kuota dan 
memaksimalkannya ketika sudah didapatkan. 


Apa saja langkah-langkah yang dilakukan 3 3 
dalam menjawab kepercayaan dari Pemerintah 
Arab Saudi tersebut? 

Yang pasti melakukan persiapan yang baik hingga 
nanti-nya penyelenggaraan ibadah haji secara 


Lu OM v 


#20, AULA'1 Juti 2023» 
Jan 4 NEON (2. . PON n 


keseluruhan juga berjalan dengan baik. 
Hingga saatini, Indonesia adalah negara 
dengan manajemen haji terbaik. 
Indonesia adalah negara muslim 
terbesar dan pengirim jamaah haji 
terbanyak di dunia. Banyak sekali negara 
yang di setiap penyelenggaraan ibadah 
haji, berkunjung ke Daker Makkah atau 
Kantor Urusan Haji untuk belajar dan 
membahas skema persiapan yang 
dilakukan Kementerian Agama RI. 


Setiap pelaksanaan ibadah 
selalu mendapatkan kritik dari 
wakil rakyat dan media. Mengapa 
hal tersebut dapat terjadi? 

Kritik adalah hal biasa di alam 
demokrasi. Kritik konstruktif bahkan 
sangat diperlukan bagi perbaikan ke 
depan. Pelibatan media menjadi salah 
satu bukti sikap keterbukaan kita 
terhadap kritik. Bahkan, tim jurnalis 
yang tergabung dalam Media Center Haji 
kita minta untuk membuat tulisan serius 
yang berisi pesan dan kritik konstruktif 
atas temuan-temuan yang mereka 
saksikan selama ikutterlibat dalam 
penyelenggaraan ibadah haji. 


Tahun lalu, banyak kalangan 
yang memberikan apresiasi 
kepada Kementerian Agama RI 
lantaran berhasil memberikan 
layanan terbaik kepada jamaah. 
Bisa dijelaskan apa saja yang Anda 
lakukan? 

Tahun lalu layanan jamaah haji 
mening-kat signifikan. Dari sisi 
konsumsi, misalnya, 2022 menjadi 
tahun perdana jamaah haji Indonesia 
mendapat tiga kali makan. Selain itu, 
layanan masya'irjuga meningkat drastis. 
Di tenda Arafah dan Mina disiapkan 
bantal, kasur busa, dan selimut. Selama 


SERIUS. Menag meninjau pelayanan jamaah haji. 


HORMAT. Gus Yagut menyapa jamaah haji di pesawat. (Dok. Kemenag 


ini diberikan demi meningkatkan 
kenyamanan dan kepuasan jamaah. 


Di antara yang menjadi 
kebanggaan adalah bahwa 
Indonesia mendapat kuota haji 
terbanyak dari pemerintah Arab 
Saudi. Mengapa bisa demikian? 

Kuota haji dibahas bersama di forum 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
negara-negara muslim dunia, termasuk 
Indonesia. Forum ini menyetujui skema 
1.000 : 1. Artinya, untuk setiap 1.000 
umat Islam, diberikan kuota 1 orang. 
Karena jumlah penduduk muslim 
Indonesia sangat banyak, maka negeri 
ini menjadi negara muslim pengirim 
jamaah terbanyak. Tahun ini kita 
mendapat kuota sebesar 221.000, lalu 
ditambah 8.0000 sehingga menjadi 
229.000. 


Tentu tidak mudah menyeleng- 
garakan ibadah haji lantaran meli- 
batkan banyak kalangan. Boleh 
tahu, apa saja yang Anda lakukan 
sehingga seluruh komponen 
pendukung haji dapat berjalan 
sesuai harapan? 

Perencanaan dan persiapan yang 
matang. Petugas yang profesional. 


TN 


Bimtek yang efektif. Sinergi dengan 
seluruh stake holders perhajian di Tanah 
Air. 


Secara jumlah, jamaah haji 
Indonesia juga demikian banyak. 
Bagaimana mengatur mereka 
agar satu komando dalam 
pelaksanaan ibadah? Bukankah 
mereka juga memiliki KBIHU yang 
bisa jadi memi-liki kepercayaan 
dan keyakinan berbeda dalam 
pelaksanaan ibadah haji. Seperti 
dalam menentukan hari utama 
dalam ibadah tertentu dan hal 
tersebut membahayakan 
keselama-tan jamaah? 

Jamaah haji Indonesia sejak dulu 
dikenal penurut dan tertib. Ini sangat 
memudahkan dalam proses mobilisasi. 
KBIHU adalah mitra pemerintah. Mereka 
adalah pihak yang bersinggungan 
langsung dengan jamaah, utamanya 
dalam pembinaan ibadah. Selama ini 
jalinan komunikasi dan kerja sama 
berjalan sangat baik antara pemerintah 
dengan KBIHU. Bahwa ada keragaman 
pandangan itu masih wajar. Kita terus 
menjalankan komunikasi untuk 
menyamakan persepsi di antara 
pemerintah dan KBIHU. 


Yang juga jadi sorotan, tahun ini 
prioritas calon jamaah haji adalah 
merekayang usianya senja. 
Apakah keputusan ini tidak 
dikatakan mengancam 
keselamatan calon haji? Bukankah 
hal ini demikian berisiko tinggi 
bagi nyawa jamaah? 

Banyaknya lansia yang berangkat haji 


AULA | Juli 2023 | 21 


Wawancara 


tahun ini karena banyak faktor. Kita tahu, saat pandemi, tahun 
2020 dan 2021, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah 
haji. Begitu juga negara-negara lain. Ini menyebabkan antrean. 
Ini semakin panjang. Akibatnya, jumlah jamaah lansia juga 
terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan adanya 
kebijakan penyelenggaraan haji 2022 yang membatasi usia 
jamaah maksimal 65 tahun. Jadi tahun lalu, lansia di atas 65 
tahun tidak bisa berhaji. Fakta-fakta tersebut yang 


melatarbelakangi kenapa tahun ini kita mengusung semangat -  — Ni | | 4 
Haji Ramah Lansia. BERSAHAJA. Menag Gus Yagut mengalungkan syal kepada jamaah. (Dok. Kemenag) P 
Demikian pula dengan petugas haji, bagaimana mereka bisa saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Saya 
meyakinkan bahwa mereka akan memberikan sendiri sangat yakin dengan sikap profesional dan ketangguhan 
pelayanan terbaik kepada jamaah? mereka. 
Sebelum bertugas, petugas diberi pembekalan intensif agar 
mereka bisa memahami beragam konteks penyelenggaraan Apa pengalaman yang paling berkesan bagi Anda 


selama pelaksanaan ibadah haji? 

Pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 
adalah kesempatan untuk membantu dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah Yang Maha 
Rahman. 


Harapan Anda kepada jamaah dan petugas haji? 

Kepadajamaah, saya berpesan untuk fokus pada kegiatan 
ibadah hajinya. Cuaca di Makkah sangat panas, jamaah mesti 
menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Jamaah agar 
tidak keluarrumah di tengah sengatan matahari yang sangat 
panas. Jangan lupa membawa kartu identitas dan 
menggunakan alas kaki untuk berjalan. Semoga jamaah haji 
Indonesia memperoleh predikat mabrur. 


BERSIAP. Jamaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci. (Dok. Kemenag) 8 Kepada petugas, saya berpesan agar mereka memberikan 


layanan terbaik kepada jamaah. Layani mereka seperti 


ibadah haji. Jadi mereka adalah petugas profesional yang melayani kedua orang tua sendiri. Menjadi petugas adalah 
komitmen dalam menjalankan tugasnya. Melalui proses bimtek, — kesempatan untuk bisa berkhidmah kepada para jamaah haji. 
saya yakin terbangun suasana kekeluargaan yang baik sehingga “ syaifullah 


1 ! Na SA, 1) 
Si Pa Pa Ta 
SA! UDIA :2) 


yap 
SAUDIA 


| na" 

» Yak " 
| N A LG | 1 1 3 ID KN 
KOMPAK. Menag dan Dubes Arab Saudi bersama para petugas haji. (Dok.Kemenag) Wa 


22 | AULA | Juli 2023 


ESX. Mi Microsoft 
A 


Mm 


“FE | 


111 


bidep 
3 ta, 
" » G 
6 3 
BAN-PT 1-1 


MAHASISWA BARU Peringkat 33 
UNIVERSITAS ISLAM MALANG Mlipingign 


24 PTN-PTS Terbaik se Indonesia 
2 023 / p) 024 : 4 dari 4.593 PTN dan PTS 
PTS Terbaik se Indonesia 


(Versi Kemendikbud Tahun 2020) 


1. Jalur Reguler Non fakultas Kedokteran, Fak. Kedokteran, Pascasarjana petnfe “(Versi Kemendikbud Tahun 2020) 

2. Jalur Pesantren Fakultas Kedokteran 

3. Jalur Beasiswa |” Perguruan Tinggi Terbaik 

4. Jalur Transfer dan Alih Jenjang 2” Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan PTS Terbaik se Malang Raya 


(Indikator Impact Webometrics dan Pemeringkatan Versi Kemendikbud Tahun 2020) 


Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Sidan Pascasarjana TA. 2023/2024 


Program PROGRAM S1 PROGRAM S1 
Gelombang NON FAK. KEDOKTERAN FAK. KEDOKTERAN 1G Visi Universitas Islam Malang 
3 2 1 “Menjadi universitas unggul bertaraf internasional, berorientasi masa 
Gelombang | 8 Pebruari - 4 April 2023 4 Januari - 10 Maret 2023 hal dalam IPTEK aa budaya, untuk kemaslahatan umat yang 
Gelombang I 5 April - 27 Juni 2023 11 Maret - 2 Juni 2023 berakhlagul karimah, berlandaskan Islam Ahlussunnah waljama'ah" 


Gelombangil| 28 Juni - 12 September 2023 3 Juni - 4 Agustus 2023 w- Misi Universitas Islam Malang 
- # Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
S1 Fak. Kedokteran (Jalur Pesantren) 10 Mei - 4 Agustus 2023 masyarakat yang berpihak pada kemaslahatan umat menuju 
universitas berkualifikasi internasional (world class university) 
PROGRAM SEMESTER TANGGAL « Mengembangkan dan menyebarluaskan akses pendidikan dan ajaran 


: s agamalslam Ahlussunnah waljama'ah 
Magister (S2) Semester Gasal 2023 8 Pebruari - 12 September 2023 . ng uda kapasitas institusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan 
danDoktor(S3)| Semester Genap 2023 | 4 Oktober 2023- 9 Januari 2024 Tan penalaran yang PAnGaA San Ungu Dena dan aras al 
dengan meningkatkan tata kelola yang baik (good university 


governance) 


Informasi selengkapnya 


. . 5 2 . 4 
? p m b. u n ! Ss m a ( a Cc. id Ta BN aata bsa Sen matonah kuliah di Unisma terasa di 


atau datang langsung ke unisma pukul 07.30 - 16.30 WIB 


(@ vnisma Malang EJ Unisma Malang @unisma193 (CJ Humasunismaotticialh ”— AEBNI mandiri” barkjatin # Bsi 3 Ka MBTNSusuih ABTN &BCA 
NK GA) “ 


O mewmikmacid | Iniversitas Islam Malang (D Moh. Amin, S.E., M.S.A. 081331269491 


NISITTA | dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia D Ahmad Danial Riyad, S.T. 082132742221 


UNIVERSITAS ISLAM MALANG 


Unusa Bareng Unicef dan Dinkes Jatim 
Bentuk Program LiLA, Tekan Masalah Gizi 


A gizi balita, yakni kekurangan 
gizi, obesitas dan defisiensi 
zat gizi mikro. Menurut 

Unicef, untuk menyelesaikan masalah 
tersebut salah satunya dengan 
memberdayakan keluarga agar mampu 
melakukan penapisan dini balita wasting. 

Cara penapisan yang dilakukan adalah 
dengan melakukan pengukuran Lingkar 
Lengan Atas (LiLA) menggunakan pita 
LiLA dan pemeriksaan bengkak kedua 
punggung. 

Guna mengatasi hal itu, bekerja sama 
dengan Unicef dan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Provinsi Jatim menginisiasi 
dibentuknya program LiLA. Yakni, dengan 
melakukan kegiatan modelling LiLA pada 
keluarga di Kota Blitar, Rabu (24/5/2023) 
lalu. 


k 


x x 
Ser 
x RM yg B 
x x 
UNJA 


Dosen S1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan 
Unusa, Mita Viantry mengatakan apa yang 
dilakukan ini merupakan rangkaian dari 
kegiatan tahun sebelumnya. “Di mana 
Unusa fokus pada peningkatan 


24 | AULA | Juli 2023 


da tiga masalah utama terkait 


Bor 

Bersama Menuju 

Keluarga Sejahtera Dan 
aa 


pengetahuan keluarga dalam melakukan 
penapisan melalui pita LiLA,” katanya. 

Diketahui, Unusa bersama Unicef dan 
Dinkes Provinsi Jatim sebelumnya telah 
berkontribusi dalam percepatan 
penurunan stunting sejak 2021. Salah 
satunya dalam kegiatan pendampingan 
LiLA di Kabupaten Sidoarjo pada 2022 lalu 
dan di Kota Blitartahun 2023. 

Kegiatan tersebut dilakukan secara 
periodik dengan aktivitas tahap pertama 
adalah peluncuran pelaksanaan LiLA. 
Kemudian, dilanjutkan dengan orientasi 
kepada tenaga kesehatan, kader posyandu 
dan pengasuh balita. 

Lebih lanjut, Mita menyampaikan 
bahwa harapannya dalam kegiatan ini 
dapat memberikan gambaran tentang 
pelaksanaan LiLA keluarga, serta manfaat 
dalam penanganan kasus kurang gizi akut 


AK PKK 


di Kota Blitar. 

“Upaya tersebut akan berhasil jika 
mendapatkan dukungan dari seluruh 
stakeholder di Kota Blitar” tegasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, dr 
Dharma Setiaan berharap Tim Penggerak 
PKK, Dinas Kesehatan serta Puskesmas 
dapat berkolaborasi dengan Unusa dan 
Unicef untuk meningkatkan pemahaman 
mengenai LiLA keluarga serta peran 
pentingnya dalam pengentasan kasus gizi 
akut di Kota Blitar. 

“Kami juga akan berkomitmen untuk 
mendukung pelaksanaan LiLA keluarga di 
Kota Blitar sesuai dengan kapasitas dan 
tanggungjawab kami masing-masing,” 
katanya. 

Launching kegiatan modelling LiLA 
keluarga ditutup dengan tanda tangan 
pernyataan dan komitmen bersama antara 
Dinkes Provinsi Jatim, Dinkes Kota Blitar, 
Ketua TP-PKK Kota Blitar, Perwakilan 
Unicef dan LPPM Unusa. Sekaligus terdapat 
kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
mengenai kegiatan pada tahap kedua di 
program LiLA Keluarga. 

“Kami berharap inisiasi yang kesekian 
kali ini dapat diikuti oleh mitra secara 
berkelanjutan dan memberikan dampak 
yang cukup signifikan bagi Kota Blitar,” 
ungkap Ketua LPPM Unusa, A Syafiuddin. 
-g 


Unusa MoU dengan PT GoTo Gojek Tokopedia, 
Kembangkan Talenta Digital 


ejalan dengan | 1 
S perkembangan | BANNut CEREMONIAL 
" PENANDATANGANAN MOU 
teknologi masa 
kini yang EP : - 3 PT Goto Kemhan Tbk 
semakin modern, PT GoTo R3 2 "Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 
Gojek Tokopedia Tbk 
menggandeng dalam 
pengembangan talenta 


digital dan pengembangan 
ekonomi yang berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi. 

Kesepakatan tersebut 
merupakan salah satu poin 
dari penandatanganan 
Memorandum of Understan- 
ding (MoU) antara Unusa 
dengan PT GoTo. Kegiatan 
tersebut dipusatkan di 
Ruang Rapat Rektor Tower 
Unusa Lantai 9, Kota 
Surabaya, Rabu 
(24/5/2023) lalu. 

District Head Surabaya 
PT GoTo, Joshua Jimmy menyampaikan bahwa adanya kerja 
sama yang dijalin merupakan bentuk kolaborasi perusahaan 
digital dengan perguruan tinggi sekaligus memperkenalkan 
GoTo di lingkungan institusi pendidikan. Tak hanya 
mempererat hubungan, kerja sama tersebut juga untuk saling 


Pada kesempatan yang sama, Rektor Unusa Prof Dr Ir 
Achmad Jazidie MEng, menyampaikan apresiasi atas kerja sama 
yang akan dilakukan bersama PT GoTo Gojek Tokopedia. Ia juga 
menyebut bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus 
digencarkan, termasuk dengan perusahaan ekosistem digital 
seperti GoTo. 

“Kami sangat menyambut dengan hangat dan serius dengan 

adanya kerja sama ini. Harapan ke depan kerja 


tumbuh bersama dalam menunjang keadaan ekonomi negara. 
“Kunjungan dan kerja sama ini sebetulnya inisiatif dari Pak 

Charly yang memiliki banyak koneksi 

dengan berbagai institusi termasuk 

Unusa. Melihat perkembangan pesat 

teknologi, nantinya kita akan 


kolaborasi, cari value, utamanya dalam 
mengembangkan sektor ekonomi,” mahasiswa jurusan sistem informasi atau 
, 


tuturnya. manajemen, atau mungkin bisa 
Charly Raya selaku Head PGR Jatim UNJSA berkesempatan magang melalui konsep 
kampus merdeka belajar yang juga bekerja 
sama dengan GoTo,” tuturnya. 

Diharapkan, program kerja sama ini dapat menjadi peluang 
baik untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dan 
kolaborasi ini dapat menguntungkan kedua pihak dalam 
menghadirkan fasilitas pendidikan terbaik dalam menjawab 
tantangan transformasi digital. 


sama ini dapat memberi manfaat seluruh 
pihak. Tak hanya dari sisi perusahaan, namun 
juga manfaat pada sisi mahasiswa, seperti 
kolaborasi mengembangkan aplikasi dengan 


Bali Nusra mengatakan bahwa melihat 

Unusa memiliki Laboratorium Virtual Reality, nantinya hal 
tersebut dapat dikembangkan dan termasuk dalam bagian 
perjanjian kerja sama. 

“Saya mengetahui bahwa Unusa memiliki penunjang dalam 
hal ini Laboratorium Virtual Reality yang ke depan bisa 
semakin dikembangkan dalam bidang teknologi atau talenta 
digital, dan hal tersebut sangat berkaitan dengan GoTo sebagai 
aplikasi anak bangsa,” ucapnya. 


Unusa 'O) unusa. official (GB samasoayomsarnoro info@unusa.ac.id 


AULA | Juli 2023 | 25 


(Humas Unusa) 


Prof Dr KH Moh Erfan Soebahar M.Ag, 


Ketua Umum MUI Kota Semarang 


Tuah Doa Ayah, 


3 Anak Kiai Kampung 


Jadi Profesor 


rang tua adalah teladan bagi anak-anak. Mindset 
itulah yang mengakar pada Prof Dr KH Moh Erfan 
Soebahar MAg, Guru Besar Ilmu Hadits UIN 
Walisongo Semarang. Ia berulangkali memuji 


karakter almarhum ayahnya, terutama saat ditanya capaian dan 
kehidupan layaknya kini. 

Sangayah, almarhum KH Mohammad Soebahar (KH Bahrul 
Ulum, nama gubahan sesudah naik haji) ia sebut memiliki banyak 
peran dalam kehidupannya. “Ayah seorang kiai, seorang petani, 
seorang pegawai, dan sekaligus seorang guru. Setiap hari, beliau 
menghabiskan waktu untuk semua peran tersebut, ujar pria yang 
akrab disapa Kiai Erfan pada AULA, belum lama ini. 

Diceritakannya, selain menjadi imam shalat berjamaah serta 
dikenal sebagai tokoh ahli fikih dan baca Al-Our'an, ayahnyajuga 
rutin membimbing pengajian kitab selepas shalat Isyak. Setiap pagi, 
disempatkan pergi ke sawah sebelum pergi ke kantor dan 
menjalankan tugasnya sebagai pegawai Kantor Urusan Agama 
(KUA) setempat. 

“Begitu pulang dari kantor, beliau langsung mengajar di 
madrasah diniyah atau ibtidaiyah islamiyah hingga sore hari,” 
kenang Mustasyar PCNU Kota Semarangini penuh haru. 

Keikhlasan dan dedikasi sangayah dalamjihad fi sabilillah 
menurutnya tak sampai disitu saja. Sejaktahun 1942, Kiai Soebahar 
merintis madrasah diniyah dan menjadi kepala sekolah sekaligus 
guru. Tal cukup itu, Kiai Soebahar disebuttidak pernah menerima 
gaji, justru dia lah yang menggaji para guru yangmembantu di 
madrasah. Sangayah juga menyisihkan hasil pertanian di sawah 
untuk bisyarah atau gaji para guru madrasah diniyah. Bahkan, hasil 
pertanian sebagian besar memang diperuntukkan untuk 
pengembangan pendidikan yang berbasis pesantren itu. 


3 Bersaudarajadi Profesor 

Kiai Erfan bersyukur dirinya bersama dua adiknya kini menjadi 
profesor. Namun rasa syukurnya lagi-lagi kembali dikaitkan pada 
sosok sang ayah. Kala itu, Kiai Soebahar berucap setengah berdoa, 
agar kelak anak-anaknya menjadi profesor. “Andaikata saya kaya, 
anak-anak saya kuliahkan sampai mencapai gelar profesor,” ucap 


26 | AULA | Juli 2023 


ayah empat anak dan delapan cucuitu menirukan dawuh sangayah. 

Benar saja, selain dirinya menjadi profesor bidang ilmu hadits, 
adik-adiknya ternyata kini juga menjalani hasil keikhlasan dan 'tuah' 
doa sang ayah. Ketiganya berkesempatan mewujudkan impian 
untuk menjadi profesor, dari seorangayah yangpendidikannya 
hanya kelas 5 di Madrasah Diniyah. 

“Alhamdulillah, berkat keikhlasan dan doa ayah kami, saya 
menjadi profesor pada 2005. Menyusul adik-adik saya, yaitu Prof Dr 
H Abd Halim Soebahar, MA padatahun 2009, dan Prof Dr Moh Fadli 
Soebahar SH MH pada tahun 2020,” ungkap pria kelahiran 
Bondowoso, 24 Juni 1956 itu. 

Kiai Erfan sebenarnya memiliki 6 saudara, dari ibu kandung 
almarhumah Hj Siti Badriyah. Namun, dua saudaranya adalah 
perempuan yanglebih dulu menikah sesuai kebiasaan hidup di desa, 
sehingga tidak mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, 
seorangsaudara laki-laki lainnya, meski belum professor, namun 
berkesempatan studi lanjut hingga selesai jenjang doktoral. 


Khidmah Dakwah Sejak Mahasiswa 

Karir sebagai dosen di UIN Walisongo (dulu IAIN 
Walisongo) telah dijalani Kiai Erfan sejaktahun 
1987. Beberapajabatan pernah diamanahkan 
kepadanya, mulai jadi staf di Pusat Bahasa, Tenaga 
Akademik PPM, Kepala Perpustakaan, Wakil Dekan 
Bidang Akademik, Kepala Unit Peningkatan Mutu 
Akademik (UPMA), hingga menjadi 
Pembantu/Wakil Rektor. 

Namun, sebelum berkarir dirinya lebih dulu 
meniti jalan khidmat keagamaan, yaitu di bidang 
dakwah. Pernah menjadi pensyarah (narasumber pelatihan dan 
pendakwah) agama Indonesia di Kerajaan Terengganu Malaysia, 
sejak tahun 1984 hingga tahun 1986. 

Pengalamannya mengikuti kursus mubaligh mubalighah 
dakwah di Fakultas Syariah IAIN Walisongo dan di Masjid 
Baiturrahman Semarang, serta kuliah bahtsul kutub dua semester 
yang diampu oleh KH Sahal Mahfudz. Hal inilah yang berkontribusi 
dalam menjalani profesinya sebagai guru agama di Malaysia, 
sebelum akhirnya pulang ke tanah air dan diangkat menjadi dosen 
PNS di almamaternya saat kuliah S1, IAIN Walisongo Semarang. 

Ada pengalaman unik dari jalan dakwah yang ia lalui. Hanya 
berselang tiga bulan pengabdian berdakwah di Malaysia, ia 
memutuskan cuti sementara. Hal itu tak lain karena akan 
melangsungkan prosesi pernikahan dengan idaman hatinya. 
“Lantaran keinginan yangtinggi, tiga bulan dari pengabdian saya 
sempat ambil cuti satu bulan, untuk menikah dengan Hj Lathifah, 
asal Kauman Menara Kudus,” ungkap sosok yangjuga Ketua 
Umum YPI Darul Ulum Semarangini. 

Meski punya segudang kesibukan, hingga saatini bersama 
istrinya ia masih memberdayakan lingkungan sekitar dengan 
mengajar Al-Our'an, kitab klasik, dan kajian Islam, yang dilaksana- 
kan di Mushala Fauzun Najihin Wates Ngaliyan. Selain itu, upaya 
istikamah berdakwah juga diwujudkan dalam partisipasinya 
sepuluh tahun terakhir sebagai narasumber Cahaya Imani/ 
Mutiara Pagi, sebuah program dakwah Radio Republik Indonesia 
Pro-4 Semarangyang rutin mengudara setiap Senin pagi. 

Kiai Erfan juga istikamah menjadi narasumber pada kajian 
tafsir dan hadits tematik di Bedagan Semarang, setiap Jum'at 
selepas shalat Subuh. “Selama 16 tahun sejak tahun 2004 mengisi 
kajian tafsir dan hadits tematik di Bedagan Semarang, selesai 
hingga wabah Covid-19 yanglalu, jelas pegiat Lembaga Studi 
Islam dan Sosial (LSIS) Jawa Tengah dan Petamas Semarangini. 


Organisatoris Ulung 

Kiai Erfan dikenal juga sebagai organisatoris ulung. Aneka 
organisasi telah ia jalani dalam kerangka eksistensi dan 
membangun kepribadiannya. Paling awal ia sebut saat didapuk 
menjadi ketua kelas saatjenjang Madrasah Ibtidaiyah, dilanjutkan 
kepramukaan dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) saat 
bersekolah di Madrasah Tsanawiyah dan mondok di Pondok 
Pesantren Bahrul Ulum Bondowoso. Ia juga pernah menjadi Ketua 
OSIS di SP IAIN (MA-PKJ Jember, juga Ketua Wilayah B di Pondok 
Pesantren Af Fattah Jember. 

Setelah menjadi mahasiswa, kesempatan berorganisasi makin 


FOKUS. Prof. Erfan menjadi pembicara di suatu acara. (Dok.istimewa) 


terbuka lebar. Dirinya aktif bergabung dengan berbagai organisasi 
intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta unit kegiatan mahasiswa 
(UKM). 

“Saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 
dan menjadi instruktur yang berkesempatan membimbing kader 
PMII di berbagai kampus Jawa Tengah, ujar mantan Ketua Senat 
Mahasiswa dan Anggota BPKM (Dema) di IAIN Walisongo ini. 

Berkatkeaktifannya berorganisasi di PMII, membuahkan 
catatan manis yaitu dirinya dipertemukan dengan pendamping 
hidupnya. Kiai Erfan menceritakan, pertemuannya dengan istrinya 
adalahsaatia menjadi instruktur kegiatan pengkaderan PMII di 
Kudus, Jawa Tengah. Saat itu, istrinya yangjuga sesama aktivis PMII 
adalah panitia lokal kegiatan. “Saya dikenalkan teman-teman, dan 
kebetulanjumpalagi pada kegiatan selanjutnya, lalu berjodoh,” 


kenangnya. 


MUI sebagai Jalan Persatuan Umat 

Dalam memimpin MUI kota Semarang dalam dua periode 
berturut-turut, Kiai Erfan memandangtidak adamasalah berarti 
yang berimbas tidak baik bagi umat. Dirinya memegang pepatah 
Arab yaitu Man arafa lughata gaumin amina min makrihim (Siapa 
yang mengetahui bahasa masyarakat setempat, makaia akan 
terhindar dari tipu daya mereka). 

“Harus mengetahui psikologi kaum, jika mengetahui apapun 
melangkah akan diterima, ujar alumni S2 dari UIN Sultan Alaud- 
din Makassar dan alumni S3 UIN Syarif Hidayatullah tersebut. 

Ia mencontohkan jika adariak di dalam kehidupan umatterkait 
masalah keagamaan, biasanya diselesaikan secara soft dan detail. 
Misalnya terkaitperbedaan pemahaman, akan dipecahkan dengan 
kajian dan penelitian mendalam, sehingga tidak berpotensi 
dilakukan penyelesaian secara frontal. Hal demikian penting 
mengingat karakteristik masyarakat Semarang adalah sumeh' 
(murah senyum). 

Ia pun membuka pintu lebar-lebar pada semua pihak dengan 
latar belakang politik maupun aliran keagamaan untuk bergabung 
dalam kepengurusan MUI Kota Semarang. Hal itu tidak lain dengan 
niatmembangun bersama umat beragama di Kota Semarang. 

Akhir-akhir ini isu perbedaan pandangan atau aliran 
keagamaan kerap dihubungkan dengan MUI. Namun, Kiai 
Erfan dengan tenang mengaku telah menyiapkan sejumlah 
kriteria dalam menyikapiny “Ada 11 kriteria sebelum kita 
mengatakan aliran tertentu itu telah melenceng dari jalur. 
Salah satu kriteria utamanya ialah tidak melenceng dari Al- 
Our'an dan Hadits,” pungkasnya. “Arif 


AULA | Juli 2023 | 27 


KHILMA ANIS 


2 


| 


"— MERIAH. Meet and Greet film Hati Suhita bersama penggemar. (Dok. Humas Unusa) 


Hati Suhita: 
Pesantren dan Oase Film Mutakhir 


ak banyak karya novel kalangan pesantren dan 
| | | mengangkat isu pesantren yangsukses serta laku keras 
di pasaran. Diantara yang tak banyak itu ialah novel 
Hati Suhita, karya Khilma Anis. Buku karangan 
perempuan kelahiran Jember, 4 Oktober 1986 yang merupakan 
Pengasuh Pondok Pesantren Annur Kesilir Wuluhan Jember ini 
bahkan hingga difilmkan di layar lebar dengan judul yang sama. 

Film yangrilis 25 Mei 2023 ini seakan mengakhiri dahaga 
kalangan santri dan penikmatfilm lainnya yang merindukan film-film 
dengan nuansa pesantren di layar lebar: Apalagi penonton akan 
disuguhi aura nostalgia bagi mereka yangpernah mengenyam 
pendidikan di pondok pesantren, khususnya di Jawa Timur sebagai 


at 


| Yu 


BERSERI. Penulis novel Khilma Anis bersama pemeran film Hati Suhita. (Dok.istimewa) 


28 | AULA | Juli 2023 


lokasi utama dari latar kisah dalam film. Kendati tidak secara 
keseluruhan, nostalgia kehidupan pesantren yang ditunjukkan dalam 
film sedikit banyak penonton pernah mengalami hal yang sama. 
Kendati tak serupa, tapi nyaris. 

Tak cukup itu, film garapan sutradara Archie Hekagery dan Alim 
Sudio sebagai penulis naskah, seakan pula menjadi oase di tengah 
menjamurnya film horor yangbanyak menyuguhkan adegan sensual 
sangpemeran. Tentu, apresiasi tinggi layak disematkan kepada .selu- 
ruh pihak yang terlibat. Sebab, atas kontribusinya ia menjadi pembe- 
da dan menunjukkan kekayaan genre garapan para pegiat film 
Indonesia. 

Rupanya Starvision sebagai pihak rumah produksi cukup serius 
menggarap film Hati Suhita. Hal ini ditunjukkan dengan perwajahan 
sinematografi yang ditampilkan sarat dengan teknologi mutaakhir. 
Aspek perancangan daneksplorasinya sangatmapan danelegan, 
selain juga jauh dari tendensi mendikte penonton. Yang demikian 
tentu menjadi keunggulan tersendiri dan menjadi pembeda 
dibandingfilm ala pesantren yangmendahuluinya. 

Film ini juga cukup detail untuk menampilkan hal yang 
tersembunyi tapi menjadi objek pokok yang ditunjukkan kepada 
penonton. Di antaranya, saat Alina Suhita (Nadya Arina) pergi ke 
makbarah di Klaten untuk menenangkan diri dari segenap persoalan 
hidup bersama Gus Albirruni atau Gus Birru (Omar Daniel). Kala 
menaiki anak tangga yangjumlahnya ratusan di makbarah Klaten, 
sedikit ditunjukkan bahwa Alina memakai celana panjang di dalam 
baju gamis panjang yang digunakan, sebagaimana layaknya 
perempuan pesantren masa kini. 

Objek lainnya ialah saat Ratna Rengganis (Anggika Bolsterli) usai 
bertemu dengan Alina di Pondok Pesantren Al-Anwar, dan dijemput 


Arya (Wafda Saifan) di depan gerbang 
pesantren. Untuk menunjukkan bahwa 
mereka tidak hanya berdua, dan di kursi 
belakang mobil ada dua penumpanglain, 
maka diberi lampu taman semi redup di 
sekitarjalanan pesantren, mengingatsisi 
dalam mobil sedang gelap. Sebab hal yang 
demikian, rasanya film ini tak cukup hanya 
ditonton sekali. 

Hal yangtak kalah menarikialah tidak 
adanya tokoh antagonis dalam film. Gus 
Birru, Alina dan Rengganis sama-sama 
berada dalam posisi protagonis. Bahkan, 
Kang Dharma (Ibrahim Risyad) sekalipun, 
kendati hampir menjadi orang ketiga di 
antara pernikahan Gus Birru dan Alina, tak 
cukup layak disebut pemeran antagonis 
dalam film. Hal yang demikian menjadi 
ketertarikan tersendiri bagi Omar Daniel 
sehingga bersedia menjadi pemeran utama 
dalam film. 


Pesantren dan Falsafah Jawa 

Secara garis besar film mengangkat isu 
budaya pesantren yang dikolaborasikan 
dengan falsafah Jawa. Diceritakan, bahwa 
Alina yang seorangsantri dijodohkan 
dengan putra tunggal seorang kiai besar 
yang memiliki pondok pesantren, Gus 
Birru. Alina Suhita digambarkan sebagai 
perempuan pandai dan cantik. Ia adalah 
perempuan tangguh yang taat ajaran 
Islam dan manutakan perintah orangtua. 
Sementara Gus Birru disimbolkan sebagai 
gus pesantren yang menyukai dunia 
aktivis dan pergerakan. Di dunia aktivis 
itulah ia terjerat cinta dengan Ratna 
Rengganis, teman sesama aktivis. Tapi, di 
sisi lainia tidak bisa menolak harapan 
Abah dan Ummi, yangberalasan demi 
memperbaiki keturunan sebagai penerus 
pesantren kelak. 

Tak ayal, ketika pernikahan Gus Birru 
dan Alina berlangsung menyisakan luka 
teramat dalam. Perasaan Gus Birru cukup 
berkecamuk, meski disisi lain hal yang 
tidakmungkin untuk mengingkari harapan 
orang tua. Hal ini membuat Gus Birru tidak 
serta merta bisa menerima akan kehadiran 
Alina dalam kehidupannya, kendati dalam 
ikatan resmi pernikahan. Bahkan, secara 
langsung Gus Birru menyampaikan kepada 
Alina bahwaia sejatinya tidak mencintai- 
nya, perempuan yangtelah dinikahi. 

Kondisi ini menjadi pergulatan batin 


SN 
DAYA TARIK. Film Hati Suhita disukai banyak kalangan. ( 


yang teramat dalam bagi Alina. Ia ditampar 
oleh keadaan sejak malam pertama prosesi 
pernikahan. Mirisnya, kondisi demikian 
terjadi hingga berbulan-bulan pasca akad 
nikah dilangsungkan. Namun, Gus Birru 
dan Alina kompak menyembunyikan dari 
Abah dan Ummi. Alina manut atas segala 
permintaan Gus Birru, sebagai bentuk 
penghormatan seorang santri kepada gus 
pesantren. 

Dalam perjalanannya banyak dinamika 
kehidupan rumah tangga dan kehidupan 
sosial masa kini yang menimpa Gus Birru 
dan Alina. Termasuk pula datangnya Kang 
Dharma di kala kondisi rumah tangga 
sedang tak baik-baik saja. Hal ini pun 
menjadi daya tarik yang lain bagi layaknya 
film ini ditonton banyak kalangan, khusus- 
nya elemen pesantren. 

Daya tarik yang ditunjukkan dalam film 
tersebut membuat hingga hari ke-23 telah 
disaksikan oleh 461.535 penonton 
sebagaimana keterangan dalam laman 
instagram @filmhatisuhita. Bahkan, seiring 
dengan berjalannya waktu dimungkinkan 
akan mencapai 500 ribupenonton. 
Gelombang apresiasi pun muncul dari 
sejumlah pihak. Salah satunya Ning Imaz 
Fatimatuz Zahra dari Pondok Pesantren 
Lirboyo Kediri. Ia menyebutkan bahwa 
dalam film tersebut disuguhkan pesantren 
yang memiliki fasilitas lengkap. Namun 
secara fundamental semua pesantren 
sama, menjunjung tinggi adab dan kemas- 
lahatan. “Di film ini juga digambarkan 


Dok.istimewa) 


bahwa dalam pernikahan harus ada 
perjuangan di dalamnya, ujarnya. 

Di samping apresiasi, film ini juga 
mengundang komentar negatif sejumlah 
kalangan. Salah satunya bentuk 
penyimpangan karakter yang diperagakan 
Gus Birru, yang dianggap jarang terjadi. 
Sebagai sosok gus pesantren yang 
keseharian mengurus kafe dan aktivitas 
luar pesantren. Belum lagi perihal cara 
berpakaian yang menggunakan celana 
hampir di setiap aktivitasnya, meski di 
dalam rumah. Namun, penampilannya 
yang tidak menggambarkan identitas 
kepesantrenan, merupakansisi gemilang 
dari film ini. 

Ada pula beberapa hal ganjil yang cukup 
mengusik ekspektasi penonton. Di 
antaranya ketika Alina menyuguhkan 
minuman kepada para tamu Gus Birru 
dengan menggunakan tangan kiri, Abah- 
Ummi yang seakan menganggap biasa 
penderitaan Alinaatas sikap Gus Birru 
mengingat keduanya pernah mendapati 
Alina menangis dan kisah-kisah lainnya. 

Namun, bagaimanapun Hati Suhita 
tetap layak ditonton dan diapresiasi. 
Terutama Alina yanggerak-geriknya persis 
seperti ningatau nyai muda di pesantren. 
Belum lagi kehadiran Aruna (Devina 
Aureel) sebagai sahabat Alina yang 
humoris dan kocak, sehingga menjadi 
bumbu gelak tawa penonton di kala 
suasana melankolis yang berlarut-larut. 


“ A. Habiburrahman 


AULA | Juli 2023 | 29 


Lesbian, Gay, Bisexual, 
dan Transgender atau 
LGBT terus menghantui 
dunia. Penyakit kelainan 
seksual ini di beberapa 
negarabahkan sudah 
dilegalkan. Namun di 
Indonesia, aktivitas 
demikian ini diharamkan, 
baik dari sisi agama 
ataupun hukum 
perundang-undangan. 


Habib Umar bin Hafidz (kiri) dan perwakilan komunitas LGBT Malaysia. (Dok.istimewa) 


Hantu LGBT dan Respons Ulama Terkemuka 


abib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz atau 

yang akrab disapa Habib Umar bin Hafidz 

merupakan ulama terkemuka dari Tarim, Yaman. 

Suatu waktu, Habib Umar bertandangke Negeri Jiran 
untuk melaksanakan safari dakwah. Saat Habib Umar membuka 
pertanyaan untuk audiens, salah seorang pria yang mengaku 
sebagai Ketua LGBT di Malaysia mempertanyakan judge banyak 
orang yang mengatakan kaum LGBT otomatis masuk neraka. lajuga 
menanyakan pandangan Habib Umar bin Hafidz terhadap kaum- 
kaum LGBT seperti dirinya. 

Tanpa menghakimi, jawaban Habib Umar mampu membuat 
semuajamaah terdiam. Habib Umar mengawali penjelasannya 
dengan mengurai dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa kecil dan 
dosa besar. Dosa kecil bisa dihapus oleh Allah SWT dengan 
melakukan banyak kebaikan. Sementara dosa besar akan dihapus 
jika bertaubat kepada Allah SWT. 

Selanjutnya, Habib Umar bin Hafidz menjawab pertanyaan pria 
tersebutdengan menceritakan kisah perompak yang merampas 
harta orang lain namun tetap beribadah kepada Allah SWT. 
“Diceritakan ada seorangperompak, dia merompak orangyang 
sedang berjalan, lalu mengambil hartanya. Kemudian, dihidangkan 
kopi di hadapan perompak-perompakitu, namun ketua perompak 
tidak mauminum kopi tersebut. Lalu ditanya “kenapa kamu tidak 
minum kopi? Kata ketua perompak: saya sedang berpuasa,” kata 
Habib Umar mengawali ceritanya dalam video yang diunggah di 
kanal youtube Abu Arfan. 

“Kamu berpuasa?” perompak lain tampak heran. “Ya, saya 
memang melakukan dosa besar, tetapi saya tidak mau memutuskan 
hubungan saya dengan Allah dengan satu ibadah yang saya ingin 
lakukan kepada Allah, lanjutketua perompakitu. 

Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ketua perompak itu 
pergi ibadah haji, lalu dia bertemu dengan orang-orangyang pernah 
dia rompak hartanya. “Melihat perompak itu naik haji, melakukan 
ibadah khusyuk kepada Allah SWT, orangyang dirompak berkata: 


30 | AULA | Juli 2023 


“Kamu sudah berubah dari yang dulu? Ya, ini adalah kesan ibadahku 
yang dulu, takingin aku putuskan dengan Allah. Inilah buah dari aku 
menghubungkan diri dengan Allah pada waktu itu,” tuturnya. 


Dari cerita tersebut, Habib Umar berpesan agar semua manusia 
tetap menjaga hubungan dengan Allah SWT, yaitu dengan cara 
Shalat lima waktu, yang akan lebih baikjika dilakukan secara 
berjamaah, terlebih mendapatkan takbiratul ihram bersama 
dengan imam. Selain shalat, tunaikan juga zakat dan berpuasa 
Ramadlan. “Kalau kamu mempunyai kedua orangtua berbaktilah 
kepada keduanya. Jangan berlaku dzolim kepada anak kecil ataupun 
orang dewasa. Kalau kamu jaga hubungan kamu dengan Allah 
dengan amal-amal tadi, maka Allah pasti akan menggapai tangan 
kamu untuk diberi rahmat dan petunjuk,” ungkap Habib Umar. 

Adapun orangyangmenghukumi oranglain dengan ganjaran 
surga ataupun neraka, menurut Habib Umar, tidak ada seorangpun 
yang berhak menentukan nasib orang lain, apakah akan masuk 
surga ataupun neraka. Tapi, yang menjadi ukuran adalah 
penghujung dari kehidupan (umur) seseorang di dunia. “Allah 
berfirman dalam Al-9ur'an, Allah akan menetapkan dengan kalimat 
yang baik kepada orang-orangyang beriman di dunia dan juga di 
akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang dan Allah berhak 
berbuatapasaja yang diinginkan, tukasnya. 

Habib Umar kemudian menceritakan kisah lain yangtak kalah 
inspiratif dan bisa dijadikan pembelajaran. Dikisahkan, seorangalim 
ulama besar bernama Ma'ruf Al Karkhi, ketika sedang berjalan 
bertemu dengan sekelompok pemuda tengah berfoya-foya minum 
arak dan melakukan tindakan di luar akal sehat. “Beberapaorang 
yang bersama dengannya (Ma'ruf Al Karkhi) mengatakan “wahai 
Syeikh, doakan supaya mereka dibinasakan oleh Allah SWT karena 
perbuatan munkarnya itu'. Maka, Ma'ruf Al Karkhi mengangkat 
tangannya kepada Allah dan mengatakan, Ya Allah, sebagaimana 
engkau memberi kegembiraan kepada mereka di dunia, berikan juga 
nanti kegembiraan di akhirat” kata dia. 


Anak muda yang bersama Ma'ruf Al 
Karkhi mengatakan, “kami minta kepada 
engkau wahai Syeikh kebinasaan untuk 
mereka, bukan mendoakan kebaikan untuk 
mereka.” Syekh menjawab, “mereka itu 
tidakakan diberi kegembiraan di akhirat 
melainkan Allah memberikan hidayah 
kepada mereka untuk bertaubat di dunia,” 
ucapnya. Setelah didoakan oleh Syeikh 
Ma'ruf Al Karkhi, para pemuda yang tengah 
minum arak tadi datang mendekati Syeikh 
Ma'ruf. Mendekat perahuitu ke tepi pantai 
dan datang ke Ma'ruf Al Karkhi dan 
mengatakan, “aku bertaubat kepada Allah 
disebabkan doanya tadi? tutur Habib Umar 
bin Hafidz memungkasi ceritanya. 


LGBT: Penyimpangan Seksual 

Jawaban Habib Umar bin Hafidz di 
Malaysia begitu halus, dengan memberikan 
perumpamaan, sekaligus memberikan 
contoh kepada para kaum yang dilarang di 
Indonesia itu. Indonesia resmi melarang 
penyimpangan seksual yang disampaikan 
pada Sidang Dewan HAM PBB untuk 
Universal Periodic Review di Jenewa 
tanggal 3-5 Mei 2017 lalu, yang dihadiri 
oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, 
Menkumham Yasonna Laoly, Dirjen HAM 
Mualimin Abdi, dan lainnya. Indonesia 
dengan tegas menolak LGBT. Hal ini karena 
bertentangan dengan nilai-nilai 
keindonesiaan, baik budaya, spiritualitas, 
maupun hukum di Indonesia. 

Dalam sebuah artikel yang berjudul 
Mengapa LGBT Tidak Dapat Diterima di 
Indonesia?, tertulis bahwa LGBT 
bertentangan dengan Pancasila, terutama 
sila yangpertama yaitu “Ketuhanan Yang 
MahaEsa' Sila ini secaratidak langsung 
menjelaskan bahwanegara Indonesia 
merupakan negara beragama, yangsecara 
garis besar tidak memperbolehkan LGBT. 
Majelis Ulama Indonesia juga telah 
mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 
2014 tentangLesbian, Gay, Sodomi dan 
Pencabulan. Dalam fatwaitu disebutkan 
bahwa orientasi seksual sesama jenis dan 
orientasi seksual lainnya adalah haram, dan 
bentuk penyimpangan ini harus diluruskan. 

Penolakan terhadap LGBT ini tidak 
hanya dilakukan kalangan Muslim, viral 
pula pernyataan pendeta asal Kupang, NTT, 
Meel Atock. Ia mengaku bersyukur 
masyarakat Indonesia mayoritas memeluk 


agama Islam. Mell Atock menyebut 
demikian lantaran khawatir dengan 
penyebaran LGBT yang masif di negara- 
negara Barat atau Eropa. 

“Saya lihat kayak LGBT aja ya, di 
beberapa negara Barat itu kan sudah legal, 
kampanye legalitas LGBT dan akhirnya 
mereka menang. Karena sudah legal, maka 
bagi mereka boleh tuh menikah sejenis,” 
ujar Atock seperti dilihat dari unggahan 
akun TikTok Hery Patoeng, Rabu 
(14/06/2023). 

Pendeta ini menilai salah satu penyebab 
pesatnya penyebaran LGBT di negara Barat 
adalah paham liberalisme. Menurutnya, 
paham ini telah menyusup ke gereja dan 
membungkam para pendeta. Para pendeta 
yang menolak untuk menikahkan 
pasangan sesamajenis bisa dijatuhi 
hukuman pidana karena dianggap 
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

Terkait persoalan LGBT, Atock juga 
bersyukur Indonesia memiliki penduduk 
mayoritas beragama Islam. Jika tidak, dia 
pastikan penyebaran LGBT di Tanah Air 
juga cukup masif seperti di negara-negara 
Barat. “Saya bersyukur Indonesia 
mayoritas Islam, saya tidak bisa bayangkan 
kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, 
dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, 
maka saya yakin mereka akan melegalkan 
juga, seperti beberapa pendeta atau gereja 
di Australia, Amerika, hingga Eropa yang 
sudah melakukan pemberkatan sejenis 
dengan alasan HAM, ungkapnya. 

Atock juga mengaku sedih sebab telah 
banyak pendeta yang mau menikahkan 
pasangan sesama jenis. Padahal, jelas di 
dalam Alkitab perbuatan menyimpangitu 
dilarang. “Mereka tidak pernah 
memikirkan Alkitab. Mereka hanya 
berpikir hakasasi manusia bisa 
menggeser hak Allah. Wah, itu 
(pemikiran) kacau tuh, kata dia. 

“Makanya, bagi saya dalam hal 
LGBT ini, andaikan Indonesia 
bukan (mayoritas) Islam, 
habis, saya yakin habis. 
LGBT legal. Banyak di 
luaran sana orangyang 
mengaku beragama 
Kristen tapijahatnya 
mintaampun,” 
tambahnya. 

Apalagi, saatini 


heboh di media sosial ada murid SD diduga 
tergabung dalam grup WhatsApp 
terindikasi LGBT. Kasus tersebut 
terungkap setelah handphone para siswa 
dirazia oleh gurunya di salah satu sekolah 
dasar di Pekanbaru. 

“Kita sudah lakukan arahan Pj Wali Kota 
(Pekanbaru) yang disampaikan dalam 
rapatForkopimda yang digelar beberapa 
waktu lalu. Walau kita belum tahu ini di 
mana sekolahnya, kita harus tetap lakukan 
antisipasi,” ujar Abdul Jamal, Kepala Dinas 
Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Jumat 
(16/06/2023). 

Beberapa arahan dari Pj Wali Kota 
Pekanbaruitu seperti mengumpulkan 
Kepala Sekolah (Kepsek) beberapahari 
yang lalu. Dalam pertemuan itu pihaknya 
tak hanya membahas soal LGBT, namun 
persoalan lain seperti masalah pungli, 
sekolah berwawasan lingkungan, PPDB 
dan lain sebagainya. 

“Intinya hingga saat ini kita masih terus 
mencari dan belum menemukan sekolah- 
nya itu sekolah mana. Namun demikian, kita 
sudah lakukan arahan wali kota setelah 
rapat Forkopimda. Kita melakukan 
antisipasi,” pungkasnya. “Rofi'iBoenawi 


ernyata syahwatitu bisa 
T dihilangkan oleh rasa takut. 
Imam Ghazali berkata: 
“Bayangkanlah kamutakut 
kepada Tuhan seperti halnya kamu takut 
akan gempa. Takut kepada Tuhan seperti 
halnya kamu takut akan kebakaran. 
Insyaallah, syahwattersebutakan hilang: 


0. £ sara sa 
PA ga eri HSE 5S 
Jadi SSI 

“Meresapnya kesenangan hawa nafsu 
dalam hati merupakan penyakit beratyang 
sukar disembuhkan”. 

Tamakkun artinya bertempat yang sudah 
mengakar, sudah sebagai habitat. Halawah 
artinya nikmat atau manis. Kuatnya 
menikmati hawa nafsu dari hati, ini disebut 
Idhal (penyakit akutyangsulit diobati). 

Sayyidina Umar bin Khaththab RA pernah 
berkata, ketika banyak fitnah dan banyak 


masalah, ia membaca doa di depan Multazam 

sebagai berikut: 

al GE Ibah Ia AL S3 
AA 

“Tuhan, saya mohon agarjangan sampai 
terjadi fitnahyang sulit yang tidak ada 
solusinya. Yang dalam fitnah tersebut saya 
tidak ditemani Abul Hasan (Sayyidina Ali)” 

Jadi makna idhal - mu'adhil itu sesuatu 
yang sulit dicarikan solusinya. Contoh 
mudahnya, saat pagi-pagi kamu punya 
pikiran begini, “Saya tidak bisa 
membayangkan jika tidak melihat wanita 
cantik!” 

Jadi kamu termasuk belum pernah 
membayangkan nikmatnya tahajud dan 
sedekah. Hanya membayangkan 
nikmatnya dapat uang, melihat wanita 
cantik dan dihormati orang. Jika kamu 
punya teori yang memuja maksiat sebagai 
nikmat, maka berarti kamu punya 


penyakit yang susah diobati. 
Penyakit palingsusah diobati adalah 


32 | AULA | Juli 2023 


KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Pengasuh Ponpes Tahfidzul Our'an LP3IA 
Narukan Kragan Rembang) adalah ulama muda pakar ilmu tafsir, hadits dan 
fikih. Penjelasannya yang detail, lugas dan luas atas permasalahan milenial 
atau kontemporer selalu dinanti para santri pecinta ilmu. 

Mulai edisi Februari 2021, Majalah Aula akan mendokumentasikan ulasan 
dan pencerahan dari Gus Baha untuk pembaca setia. Semoga bermanfaat. 


Cara Hilangkan Keinginan Maksiat 
saat Nafsu Meresap di Hati 


keyakinan bahwajika hidup ini tanpa 
maksiat maka tidakakan manis atau enak. 
Banyak kan orangyang berpikir begitu? 
Hidup kok tidak boleh melihat wanita cantik, 
tidak boleh cinta uang, lalu enaknya di mana? 
Lebih enak kalau hidup punya banyak uang! 
Itu adalah penyakit yangssusah diobati. 
Makanya harus dilatih. 

Kalian kadang-kadangtahajud, 
menikmati hidup dan anugerah Tuhan 
dengan cara tahajud. Jika tidak bisa, maka 
terorlah dirimu sendiri. Caranya meneror 
bagaimana? Mudah saja, bayangkan besok 
kamu akan mati. 

Jika saya mati tidak butuh uang, wanita 
cantik atau teman, hanya butuh amal saleh, 
lalu istighfar. Lebih mantap lagi jika besok 
mati, akan dieksekusi mati seperti pengebom 
Bali Nine. Jadi, itu adalah caranya. 


FT 031 “1 Ana KY NL 
“Dan beramallah untuk akhiratmu seakan- 
akan engkau akan mati besok pagi” 
Caranya bagaimana? Dalam kitab Al- 
Hikam disebutkan: 


SE US 2 RA AI 


“Tidak akan bisa menghilangkan syahwat 
dari hati kecuali oleh rasa takutyang menga- 
getkan atau kerinduan yang begitu dalam.” 

Jadi, saya harap ini salah satu cara 
tagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 
SWT. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam 
Ghazali mengatakan: “Orang melihat 
wanita cantik itu syahwat, apalagi dia mau 
dan menggodamu, sehingga kamu menjadi 
syahwat: Jadi syaratnya jadi syahwat 
wanita cantik itu dia mau, jika tidak mau 
kamu tidak akan syahwat karena tidak 
mau, apalagi jika dia suka memaki kamu, 
pasti kamu makin tidak suka. 

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA, 
Rasulullah SAW bersabda: 


ika 3 US Sig aja Bal lb VI 
HSE IE AI 33 J3 JS al 


sma LD 3 Giaa KIS 36 J5 AE 
Para batal Pr 8 ve 0333 


emata S5 IA 1125 Gang MBS ai 55 
Al SN J3 Mag Ya 


“Ada tujuh golongan yang akan Allah 
lindungi pada hari kiamat dihariyang tidak 
ada perlindungan selain perlindungan-Nya, 
yaitu: (1) Imam yang adil, (2) seorang 
pemuda yang tumbuh dalam peribadatan 
kepada Allah 'azza wajalla, (3) Seorang laki- 
lakiyang berdzikir kepada Allah dalam 
keheningan kemudian meneteskan air mata, 
(4) Seorang laki-lakiyang hatinya selalu 
terpaut dengan majjid, (5) Dua orang laki- 
lakiyang mencintai karena Allah 'azza 
wajalla, (6) Seorang laki-lakiyang diajak 
oleh seorang wanita cantik untuk berzina 
lalu ia berkata sesungguhnya aku takut 
kepada Allah 'azza wajalla' dan (7) seorang 
laki-lakiyang bersedekah dengan sembunyi- 
sembunyi hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apayang dilakukan tangan 
kanannya. (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban) 

Jadi diantara syaratjadi wali itu kamu 
pernah merasakan diajak wanita cantik 
punya uang, lalu kamu katakan tidak mau, 
karena takut kepada Allah. Kalau syaratjadi 
wali itu wanita cantiknya menolak itu banyak 
terjadi. Syaratjadi wali itu kamu harus 
pernah dicintai wanita cantik yang mengajak- 
mu berzina dan kamu menolaknya. 

Nah, ketika kamu sebagai manusia punya 
logika. Masak hidup bisa tanpa syahwat 
kepada perempuan atau uang? Lha, ini dilatih 
oleh Al-Hikam, bahwa syahwat itu bisa hilang 


oleh rasa takut. 

Imam Ghazali mencontohkan hal yang 
mudah. Yakni, ada orang hendak menyetu- 
buhi istrinya yang cantik lalu terjadi gempa, 
masih bisa syahwatatau tidak? Tidakkan! 

Bisakah kamu syahwat saatada gempa? 
Saatada kebakaran bisa syahwat? Tidak bisa. 
Ternyata syahwat itu bisa dihilangkan oleh 
rasa takut. Orang saatada gempa atau 
kebakarantidak bisa syahwat. 

Imam Ghazali berkata: “Bayangkanlah 
kamu takut kepada Tuhan seperti halnya 
kamu takut akan gempa. Takutlah kepada 
Tuhan seperti halnya kamu takut kebakaran. 
Insyaallah, syahwattersebutakan hilang. Jadi 
kamu tidak perlu berkecil hati ketika syahwat 
tidak bisa dihilangkan. 

Misalkan, saat kamu tahajud, padahal saat 
itu kamu sedang rukun dengan istri dan dia 
sedang bersedia kumpul denganmu. Lalu 
kamu bermunajat: “Tuhan saatini saya ini 
ada karena kehendak-Mu, kelak di padang 
mahsyar saya sendirian, yang bisa 
menyelamatkan hanya rahmat-Mu:” 

Lalu, kamu memuji Tuhan. Itu bisa 
menjadikan kita lupa tidak berkumpul 
dengan istri sampai pagi. Itu adalah bukti 
ketika orang sangat cinta kepada Tuhan, akan 
bisa menghilangkan syahwat. 

Nabi itu kekasihnya yangtercinta tapi 
masih diuji oleh Allah. Sayyidah Aisyah itu 
istri Nabi SAW yangpaling cantik, sehingga 
dipanggil dengan sebutan “Ya Humairah'. 
Saat Nabi sedang tahajud, Sayyidah Aisyah 
menggodanya dengan tidur terlentang di 
hadapan Nabi SAW. Andai Nabi sujud maka 
akan tepat di perutnya. Bagaimana coba? 
Aisyah pun sengaja melakukan itu, ketika 
Nabi berdiri kakinya pun diselonjorkan, saat 
Nabi akan bersujud kakinya ditekuk. Jadi 
pemandangannya tempat sujud beliau itu 
Sayyidah Aisyah yang cantik, dan Nabi tetap 
melanjutkan tahajudnya. 

Coba kamu sekali-kali tahajud dites, 
istrimu yang cantik sedang suka kepadamu. 
Terjadi persaingan antara tahajud dan 
berkumpul dengan istri. Jika bisa 
memenangkan tahajud berarti sudah 
mengalami rindu berat kepada Tuhan. Nah, 
itu Nabi sudah pernah mengalami. 

Sayyidah Aisyah juga pernah cemburu. 
Jadi saat Nabi hendak tidur tidak bisa, karena 
begitu takutnya kepada Tuhan sampai 
berkeringat dingin karena panik, saking 
paniknya dada Nabi jika didengarkan itu 


bergemuruh seperti gemuruh air mendidih. 

Dadanya bergemuruh karena begitu 
takutnya kepada Tuhan. Bahkan Nabi sekali 
shalatitu benar-benar lupaselain Allah, 
sampai beliau bengkak pun tidak terasa. 
Makanya, saya minta kalianjangan sampai 
benci ulama, ulama itu tampak hidup seenak 
sendiri tapi hidupnya panik. Difirmankan 
dalam Al-Our'an: 


Gta GGS jadi AS JS AI 
Loe 0 20 20 3 282 5 
UAS Gp! doko dia abi Glen 
035, 
433 

“Allah telah menurunkan perkataanyang 
paling baik (yaitu) Al-Gur'an yang serupa 
layat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar 
karenanya kulitorang-orang yang takut 
kepada Tuhannya. (OS. Az-Zumar: 23) 

Maka saya minta kepada teman-teman 
hafidz, simakan dan mendaras Al-Our'an itu 
bagus. Tapi harus pernah membaca Al- 
Our'an sampai hatimu bergidik dan kulitmu 
mengkeret. Jadi berapapun kadarnya, kamu 
harus pernah membaca Al-Ouranyang 
membuat kulitmu mengkeret. Sebab itu salah 
satu sifatdariAl-Gur'an. 

Jadi Nabi pernah membaca Al-0ur'an 
hingga beliau menangis sampai mengkeret 
dan panik. Sampai Sayyidah Aisyah itu 
bingung, sebab Nabi berulang kali keluar 
masuk kamar karena panik. Nah, ketika panik 
Nabi punkeluar rumah. Aisyah pun keluar 
sifatmanusianya. 

Saya terdorongrasa cemburu, maka nabi 
pun saya ikuti. Beliau pergi ke mana? Piki- 
rannya, pasti Nabi menuju keistri yanglain. 
Jadi berbaik sangka itu tidak bertahan lama, 
itulah perempuan kalau cemburu. Setelah 
diintip ternyata Nabi sedang bercengkerama 
dengan Jibril di pintu Bagi, makanya pintu 
Bagi' disebut Babu (pintu) Jibril. 

Nabi berdiri di situ untuk waktu yang 
lama, kemudian menuju ke pemakaman 
Bagi'. Setelah sampai ke Bagi' masih diikuti 
oleh Aisyah. Makanya riwayat Nabi 
melafalkan doa (salam) ziarah di Bagi' itu 
riwayat Sayyidah Aisyah. Nabi berkata: 


get sel 8. OR ae OA OT IT DT 
Ll3 Gs ya 233 3 Lama Audi 
LOR Ky 02 IN AL 3 
OA — ad sa oh 
“Semoga keselamatan terlimpahkan 
kepada kalian wahai penduduk kuburan 


kaum mukminin. Dan sesungguhnya insya 
Allah kita pasti bertemu." 

Kemudian Nabi menangis. Akhirnya, 
ketika Nabi pulang melihat sesosok bayangan 
danternyata itu adalah Aisyah. Aisyah pun 
ditanya, “Kenapa engkau mengikutiku?” 
Aisyah menjawab, “Tentu saja aku ingin 
selalu mengikuti Anda.” Nabi menjawab, 
“Kamu mau jujur atau aku akan diberitahu 
oleh Allah tentangniatmu?” Aisyah 
menjawab: “Saya ini perempuan, normalnya 
pasti cemburu Anda keluar hendak 
kemana?” Perempuan itu kalau berbaik 
sangka tidak bertahan lama saat cemburu. 

Jadi ini peringatan bagi yang suka ziarah 
kubur. Ziarah kubur itu hukumnya tetap 
sunnah, tapi jangan terlalu sering karena 
menjadikan tampak seperti orangbingung. 
Pahamya? 

Dalam hadits shahih riwayat Muslim 
dikatakan: Akhirnya Nabi SAW bercerita: 


- 


LA GA AN SL J3 Jae GBI 


Saya didatangi oleh Jibril dan dia berkata, 
“Ya Muhammad, Allah menyuruhmuagar 
datang ke Bagi' untuk memberisalam dan 
mendoakan." 

Semua pensyarah hadits sepakat, bahwa 
andai doaitu cukup dari rumah, tidak perlu 
datang ke kuburan, maka Nabi tidak akan 
diutus untuk datang ke kuburan. Jadi ulama 
sepakat, bahwa doa dari rumah atau dari 
mushala itu bisa sampai. Tapi kadang-kadang 
datanglah ke kuburan, buktinya Rasulullah 
diutus datang ke pemakaman Bagi: Tidak 
cukup hanya kirim doa dari rumah. 

Tapi jangan terus menerus ziarah kubur, 
karena Nabi tidak begitu. Jangan lalu jadi 
kebiasaan. Jadi yangjelas bahwa Nabi 
pernah diutus untuk datang ke pemakaman 
Bagi. Disuruh untuk mengucap salam dan 
berdoa. Maka, Nabi sebelum wafat sering 
ziarah ke makam Bagi' dan Uhud, tapi tidak 
terus-menerus. 

Ketika Nabi rindu maka akan berziarah. 
Tidak usah diperpanjang buruk sangka itu 
jelek. Tapi baik sangka pada sesuatu tampak 
kasat mata jelek itu kebodohan. Seperti kata 
Imam Ghazali: “Buruk sangka itu dosa, 
namun baik sangka pada sesuatu yang salah 
itu bodoh” Wallahu a'lam. “ 

Disarikan dan dirangkum dari kajian dan 
ceramah Gus Baha. (Dino Turoichan) 


AULA | Juli 2023 | 33 


bf 
n 
did HA baba 


T 


Menjaga Stabilitas dalam Sistem Pemilu 


ahkamah Konstitusi atau MK 
akhirnya memutuskan 
menolak gugatan tentang 
sistem pelaksanaan Pemilu 
2024 yang diinginkan dilaksanakan secara 
tertutup. Untuk itu, pelaksanaan Pemilu 
2024 nantinya akan tetap dilaksanakan 
secara terbuka sebagaimana yangtelah 
terlaksana di periode sebelumnya. Keteta- 
pan tersebut berdasarkan Putusan Mahka- 
mah Konstitusi bernomor 114/PUU-XIX/ 
2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar 
Usman, dalam sidang yang dibuka untuk 
umum di Gedung MK, Medan Merdeka 
Barat, Jakarta, Kamis (15/06/2023). 
Diketahui, proses persidangan sendiri 
telah berlangsungsecara maraton hingga 16 
kali sidangsebelumnya akhirnya 
permohonan para pemohon ditolak. 
Bahkan, dalam putusan tersebutjuga 
menolak seluruh permohonan yang 
diajukan oleh pemohon. “Amar putusan, 
mengadili dalam provisi, menolak 
permohonan provisi para pemohon, dalam 
pokok permohonan menolak permohonan 


34 | AULA | Juli 2023 


para pemohon untuk seluruhnya," kata 
Ketua MK Anwar Usman. 

Putusan MK tersebut berdasarkan uji 
materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan 
sebelumnya. Di antara kesimpulan yang 
menjadi dasar penolakan lantaran hakim 
konstitusi menganggap gugatan tidak 
beralasan menurut hukum. Maka, sistem 
Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan secara 
proporsional terbuka atau coblos caleg 
(calon legislatif). Sementara sistem 
proporsional tertutup ialah mencoblos 
partai politik, bukan calon legislatif. 

Eks Pimpinan MK 2003-2008, Jimly 
Asshiddigie meminta seluruh pihak untuk 
menghormati putusan Mahkamah Konsti- 
tusi (MK) terkait Pemilu 2024. Menurutnya 
keputusan tersebut final dan mengikat, 
serta diharapkan dapatmenjaga stabilitas 
persiapan pemilu. 

"Mahkamah Konstitusi telah memutus- 
kan sistem pemilu, yaitu Pemilu 2024 tetap 
menggunakan sistem proporsional terbuka. 
Keputusan itu sudah final dan mengikat 


sehingga tidak usah dibicarakan lagi. Kita 
hormati dan kita laksanakan saja putusan 
MK tersebutsehingga stabilitas tetap terjaga 
dan persiapan Pemilu dan Pilpres serta 
Pilkada 2024 bisa berjalan lancar," kata Jimly. 

Menurutnya, munculnya ide sistem 
pemilu proporsional tertutup karena 
banyak sebab. Sehingga tetap perlu 
mendengar alasan logis dari pihak yang 
menginginkan pemilu dengan sistem 
tertutup. 

"Ke depan perlu juga dipikirkan apakah 
sistem proporsional terbuka ini sudah ideal 
atau masih banyak kelemahannya. Mana 
yang lebih banyak, manfaatnya atau 
mudharatnya," ujarnya. 

Jimly menambahkan sistem 
proporsional terbuka tidak membantu 
pelembagaan partai politik, di antara caleg 
satu partai bisa bermusuhan. Sebaliknya 
sistem proporsional tertutup jangan 
dianggap tidak bermanfaat. Sebab dengan 
proporsional tertutup terjadi pelembagaan 
dan penguatan kepartaian yanglebih efektif. 
Selain itu sistem proporsional tertutup juga 


bisa mencegah demoralisasi politik. 

"Pemilu bukan soal menang atau kalah. Kualitas dan integritas 
demokrasi kita juga ditentukan oleh moralitas dalam politik, 
moralitas kepemimpinan. Jangan semua pemimpin yang kita pilih 
ini transaksional. Ini berbahaya," imbuhnya. 

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pemilu terbuka harus 
syarat-syarat tertentu. Antara lain adanya proses demokrasi di 
internal partai, keterbukaan partai, serta modernisasi partai yang 
sudah berjalan. 

Sebagaimana diketahui, gugatan dengan nomor perkara 
114/PUU-XX/2022 itu didaftarkan oleh 6 orang pada 14 Novem- 
ber 2022. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem 
proporsional tertutup. Keenamnya adalah Demas Brian Wicak- 
sono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo), Yuwono Pintadi, 
Fahrurrozi (bacaleg 2024), Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, 
Jaksel), Riyanto (warga Pekalongan), dan Nono Marijono (warga 
Depok). 

Berikutini alasan mengapa mereka meminta sistem 
proporsional tertutup dalam sistem Pemilu 2024. 

1. Parpol mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislatif yang 
memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh sebab itu, parpol 
berwenang menentukan caleg yangakan duduk di lembaga 
legislatif. 

2. Sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada 
konsep kedaulatan parpol. Parpol memiliki kedaulatan 
menentukan kadernya duduk di lembaga perwakilan melalui 
serang-kaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang 
dilakukan secara demokratis sebagai amanat UU Parpol. Dengan 
demikian, ada jaminan kepada pemilih calon yang dipilih parpol 
memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat. 

3. Pada hari ini, pemilu dilakukan dengan proporsional 
terbuka/suara terbanyak perseorangan. Pada pokoknya 
menempatkan individu sebagai peserta pemilih sebenarnya. 
Parpol kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma 
liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan, daripada 
sistem kepartaian. Hal ini dikarenakan tidak ada perintah dari 
konstitusi untuk memerintahkan adanya bentuk pemilu yang 
proporsional terbuka yang dilanjutkan dengan suara terbanyak. 

4. Pemohon selaku pengurus parpol, dengan berlakunya norma 
pasal a guo berupa sistem proporsional berbasis suara 
terbanyak ini telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya 
modal 'populer dan menjual diri' tanpaikatan dengan ideologi 
dan struktur parpol. 

5. Calegdengan sistem proporsional tertutup tidak memiliki 
ikatan dengan ideologi dan struktur parpol, tidak memiliki 
pengalaman dalam mengelola organisasi parpol atau organisasi 
berbasis sosial politik. 

6. Akibat sistem proporsional terbuka, saat menjadi anggota 
DPR/DPRD seolah-olah mewakili organisasi parpol. Namun 
aslinya mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada 
otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yanglayak 
menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan 
politik, kaderisasi dan pembinaan ideologi partai. 

7. Proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau 
persaingan bebas. Yakni menempatkan kemenangan individual 
yang total dalam pemilu. Padahal seharusnya kompetisi terjadi 


PEMILU 
SERENTAK 


20211 


antar parpol di arena pemilu sebab peserta pemilu adalah 

parpol, bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam 

ketentuan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam laman resminya 
menjelaskan, sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem 
pemilihan umum di mana pemilih mencoblos partai politik 
ataupun calon bersang- kutan. Dalam sistem ini pemilih dapat lang- 
sung memilih calon legislatif yang dikehendaki untuk dapat duduk 
menjadi anggota dewan. Secara singkat, sistem proporsional 
terbuka adalah sistem coblos caleg. 

Selain itu, sistem proporsional terbuka merupakan sistem 
pemilihan umum dengan kursi yangtersedia di parlemen pusat 
akan diperebutkan oleh partai politik yangikut serta dalam 
pemilihan umum sesuai dengan pertimbangan suara yang 
diperoleh partai politik tersebut. Perimbangan tersebut 
digambarkan dengan skala 1:400.000, skala tersebut berarti 
400.000 pemilih diwakili oleh satu wakil di parlemen. 

Sistem proporsional dengan daftar terbuka merupakan sistem 
yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan melalui Undang- 
Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Dalam sistem tersebut 
terdapat beberapa keuntungan seperti meningkatkan akuntabilitas 
wakil rakyatterhadapkonstituennya, wakil rakyat di suatu daerah 
pemilihan akan diketahui dengan jelas oleh rakyat, dan rakyat 
pemilih juga mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk 
menyuarakan suara mereka di parlemen nantinya. 

Secara umum, sistem pemilihan umum di dunia ada tiga macam 
sistem. Tiga macam sistem pemilu di dunia adalah sistem pemilu 
pluralitas/mayoritas/ distrik, sistem pemilu proporsional dan 
sistem pemilu campuran atau gabungansistem pluralitas dan 
proporsional. 

Adapun yang diberlakukan di Indonesia ialah sistem pemilu 
proporsional. Sistem pemilu proporsional merupakan sistem 
pemilihan umum di mana persentase kursi DPR yang dibagikan 
kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah 
suara yang diperoleh masing-masingpartai politik. 

Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup 
sama-sama pernah diterapkan dalam pemilihan umum di 
Indonesia. Sementara terkait sistem pemilu proporsional tertutup 
adalah suatu sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya 
mencoblos namapartai politik tertentu. Sehingga nantinya untuk 
penentuan calon legislatifyang akan terpilih sebagai anggota 
dewan menjadi tanggungjawab masing-masing partai politik. 


“A Habiburrahman 


AULA | Juli 2023 | 35 


sembilan 


SEMOIIAN 


9 Momen Perayaan Tahun Baru 
Hijriah di Mancanegara 


ulan Muharram yang menjadi tanda awal 
masuknya tahun baru Islam dahulu digagas oleh 
Sayyidina Umar bin Khattab. Hal itu untuk 
menandai momentum hijrah Nabi Muhammad 
SAW bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah pada 
tahun 622 M. Sehingga hadirnya bulan Muharram itu perlu 
disyukuri, patut dirayakan dan didakwahkan sebagai hari 
yang spesial. Dan tanggal 1 Muharram ditetapkan sebagai 
tahun baru Islam dalam hitungan kalender Hijriah, yang 
berlaku untuk seluruh umat Islam seluruh dunia. Tanggal 1 
Muharram 1445 H bertepatan dengan 19 Juli 2023 M. 

Bagi masyarakat Jawa, bulan Muharram atau bulan Suro ini 
dinilai sakral, suci dan dianggap sebagai waktu yang tepat 
untuk mengasah aspek spiritual. Perayaan tahun baru Islam di 
Indonesia juga kaya budaya dan adat-istiadat, serta selalu 
disambut dengan berbagai macam acara yang kental dengan 
aspek ritual dan dikemas secara tradisional. 


1. Arab Saudi 

Arab Saudi adalah negara yang 
dihuni oleh 38 juta jiwa dengan 
mayoritas penduduk 93 persen 
beragama Islam. Dalam memperi- 
ngati tahun baru Hijriah, umat 
Muslim di Arab Saudi biasanya akan 
menghadiri sesi doa bersama di 
masjid. Setelahnya, mereka kembali 
ke rumah masing-masing untuk 
menghabiskan waktu bersama 
keluarga. Tanggal 1 Muharram 
merupakan hari libur bersama, 
sebagaimana di negara mayoritas 
Muslim lainnya. Penekanan utama 
dari tahun baru Islam di Arab Saudi 
adalah refleksi diri dan ucapan 
syukur. Juga merupakan momen di 
mana ketika orang-orang saling 
berkirim salam dan memanggil 
untuk menyampaikan harapan dan 
doa di tahun yang baru. 

Sebagian Muslim di Arab Saudi juga 
punya tradisi minum segelas susu putih 
di pagi hari agar tahun baru bisa dijalani 
dengan hati putih dan bersih. Selain itu, di 


36 | AULA | Juli 2023 


siang hari menyantap sesuatu yang hijau, 
beberapa teh almond, dan sedikit madu 
agar hari penuh berkah. 

Mereka juga akan memakan tujuh 
buah yang manis dan dipercaya membuat 


Tidak hanya itu, bulan Muharram bagi Muslim di nusantara 
juga diyakini menjadi awal dan semangat baru untuk 
menyambut hari dan tahun esok yang lebih baik, tentu dengan 
perasaan optimis. Sikap optimis ini, salah satunya didasari 
oleh faktor sejarah para nabi dan rasul Allah yang dianugerahi 
kemenangan dan kemuliaan berlipat ganda tepat di bulan 
Muharram, terutama tanggal 10 yang dinamakan hari Asyura' 
(sepuluh). 

Di Indonesia, masyarakat di beberapa daerah memiliki 
tradisi unik seperti di Yogyakarta yang menggelar tradisi Tapa 
Bisu, di Boyolali ada tradisi Sedekah Gunung Merapi, atau di 
beberapa daerah lain yang identik dengan gelaran karnaval 
Pawai Obor. 

Sementara itu, perayaan tahun baru Islam di beberapa 
negara digelar dengan berbagai kegiatan yang menarik. 
Berikut ini ulasan 9 momen perayaan tahun baru Hijriah di 
mancanegara atau luar negeri. Simak bersama-sama, yuk! 


2 1 
TANAH HARAM. Landscape kota suci Mekkah dan sekitarnya. 


hidup di tahun barujadi lebih manis. 

Tradisi unik lainnya adalah pada 1 
Muharram mereka tidak akan menyapu 
rumah, menyalakan api, dan tidak pergi 
ke pemakaman pada tahun baru. 


— .- 


“1 2 N/ BERSEJARAH. Masjid Kapitan Ke 


# ling di Penang 
megan ce ae Malaysia. (Dok. Tripadvisor.com) 


2. Malaysia 
Dalam rangka menyambut bulan Muharram, 
masyarakat Muslim di memiliki tradisi yangsaratakan 


4. Tunisia 
Negara kecil di Afrika Utara ini, memang tergolongnegara maju ketiga 
di benua hitam. Warga Tunisia yang dulu pernah dijajah Prancis 
menyebabkan pola hidup mereka bergaya Eropa. Tunisia yang 
penduduknya sekitar 12 juta jiwa ini mayoritas beragama Islam, bahkan 
mencapai 99 persen. Dari sisi fikih, mereka mengikuti fikih Maliki dan 
berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 

Muslim di Tunisia lebih banyak menggunakan waktu untuk 
berkumpul bersama keluarga pada 1 Muharram. Hal ini karena dijadikan 
sebagai hari libur nasional, sehingga jalanan kota di Tunisia cenderung 
sepi. Sekolah atau kampus juga diliburkan sehari demi menghormati 
hadirnya tahun baru Islam. 

Meski begitu, umat Islam di Tunisia merayakan tahun baru dengan 
berdoa dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal sebagai 


nilai religi. Penduduk Malaysia yang 64 persen dari 34 juta puasa Asyura. 

penduduknya merupakan umat Islam akan melakukan Adajugamakanan , 

doa sekaligus pembacaan Yasin di sebuah masjid. khas yang biasanya 
Selain itu, mereka juga akan menggelar pengajian disuguhkan yaitu 

akbar yang diikuti sebagian besar masyarakat. Acara ini pudding Asyura yang 

pun kerap dihadiri oleh Perdana Menteri dan Wakil berbahan dasar air, 

Perdana Menteri dan ikut merayakan hari sakral itu biji-bijian, kacang- 

bersama warga. kacangan, buah segar 
Selain pengajian, ada juga Muslim di Negeri Jiran yang dan kering, garam, 

menyambut tahun baru Islam dengan melakukan serta madu. Terka- 

upacara di lapangan. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur dang juga ditambah- 

dan pengingat akan perjalanan hijrah Nabi Muhammad kanhiasanberupabiji FS Ai : 

SAW dari Kota Makkah ke Kota Madinah. wijen,airmawar,dan PIP ES REA SA, 
Dapat dijumpai pula tradisi pembagian bubur Asyura delima AGAK LENGANG. Salah satu sudut kota Tunis. (Dok. Worldnomads.com) 


di banyak masjid wilayah Penang. Buburtersebut 
dimasak dalam jumlah besar dan dibagikan kepada umat 
Muslim lainnya. Hal ini biasanya dapat ditemukan di 
Penang State Mosgue dan Masjid Kapitan Keling. 


3. Maroko (Morocco) 

Berbeda dengan negara lain, tradisi Muharram di negeri 
tempat matahari terbenam yangterletak di ujung barat Afrika 
ini memiliki keunikan tersendiri. Tradisi di negeri yang 99 
persen dari 37 juta penduduknya Muslim ini adalah pemberian 
hadiah, mainan, uang dan juga baju baru untuk anak-anak. 
Karenanya, tahun baru Islam di Maroko seringkali diwarnai 
acara untuk anak-anak yang dilengkapi dengan permainan, 
hadiah, serta live entertainment. 

Kemeriahan tahun baru Islam juga terlihat di Souk (pasar 
tradisional Maroko) yang dihiasi dengan alat musik buatan tangan 
dengan aneka warna. Salah satunya adalah alat musik taarija 


MASJID TUA. Muslimah Maroko di Masjid Mg 
Hassan II Casablanca. (Dok. Reuters.com) M- 


Sedangkan di bagian selatan Tunisia, umat Muslim biasanya 
merayakan 1 Muharram dengan memasak kara oncet. Hidangan tersebut 
lalu dimakan dengan jintan putih, garam, tajin, dan juga ayam panggang. 


dalam berbagai ukuran, bentuk dan warna. 

Anak-anak memainkan taarija sambil menyanyikan lagu 
tradisional yang berkaitan dengan perayaan tersebut. Berbagai 
permen, buah kering, kacang-kacangan dan juga kue keringjuga 
dijajakan di Souk-souktersebut. 

Kue kering yang palingterkenal saat perayaan tahun baru 
Islam adalah Fekka, kue yang dibuat dari kacang almond, 
terigu dan kismis. Krichlat adalah jenis Fekka yang lebih kecil 
dan disajikan saat tahun baru Islam dengan rasa pedas, asin, 
atau manis. 

Di beberapawilayah, anak-anak juga akan pergi dari satu 
rumah kerumah lainnya untuk mengumpulkan uang, permen, 
dan buah keringyang biasa diberikan dari familinya. 

Tradisi unik lain yang tak kalah menarik adalah perayaan 
Zamzam Day. Yakni, mereka akan melemparkan air pada sanak 
saudara, teman, atau tetangga. Anak-anak biasanya akan membeli 
balon lalu mengisinya dengan air, dan melemparkannya terhadap 
satu sama lain. Kata zamzam sendiri berasal dari sumber mataair 
suci Zamzam yang ada di Makkah, Arab Saudi yang tak pernah 
kering selamaribuan tahun. 

Selain itu, warga Muslim di Maroko melakukan upacara di 
lapangan. Maroko menjadikan 1 Muharram sebagai hari libur 
nasional. 


AULA | Juli 2023 | 37 


6. Turki (Turkiye) 

Negara dengan nama resmi Republik Tiirkiye ini adalah sebuah 
negara yang terletak di kawasan Eurasia dengan penduduk sekitar 84 
juta jiwa. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia 
Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan 
dengan Laut Hitam di sebelah utara: Bulgaria di sebelah barat laut: 
Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat: Georgia di timur laut: 
Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di 
tenggara, dan Laut Mediterania disisi selatan. 

Ankara adalah Ibu kota Turki, namun kota terbesarnya adalah 
Istanbul atau Konstantinopel yang dahulu merupakan ibukota dari 
Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman). 
Wilayah Kesultanan Ottoman dahulu pernah meliputi 3 benua, yaitu 

5. Mesir (Egypt) Asia, Afrika dan Eropa. 

Negara yang bernama resmi Republik Arab Mesir ini sebagian 
besar wilayahnya terletak di Afrika Utara, dan sebagian kecilnya 
bagian dari Asia Barat, yaitu mencakup Semenanjung Sinai. 
Sehingga Mesir yangluas wilayah sekitar 997.739 km? ini dikenal 
sebagai negara lintas benua. Dalam dunia internasional, Mesir 
dikenal juga dengan nama “Egypt” yang berasal dari nama Mesir 
kuno yang memiliki arti “Rumah dari Jiwa Ptah'. Ptah sendiri adalah 
salah satu dewa dalam agama Mesir kuno. 

Negara yang mempunyai penduduklebih dari 100 juta jiwa ini 
berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur 
Gaza Palestina dan Israel di timur laut. Perbatasannya dengan 
perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di 


MERIAH. Sejumlah sufi me 
Islam di Kairo. (Dok. Reuters.com) 


timur yang dihubungkan dengan Terusan Suez yang menjadi jalur — Pn SANA n 
pelayaran internasional. KOKOH. Istana Topkapi peninggalan Kesultanan Ottoman. 

Tahun baru Islam adalah hari libur tahunan bagi masyarakat Disebabkan letaknya yangstrategis di persilangan benua Eropa 
Mesir. Pada awal Muharram, umat Islam Mesir biasanya akan dan Asia, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan 
menuju masjid untuk shalat atau berpuasa pada siang harinya Barat yangunik dan sering diperkenalkan sebagai jembatan antara 
seperti umat Islam lainnya. dua peradaban. Juga dikenal sebagai negara transkontinental. 

Masyarakat Mesir memiliki kebiasaan menghadiri festival tahun Masyarakat Muslim Turki biasanya akan berkumpul di Istana 
baru Islam. Dalam festival tersebutada banyak penampilan yang Sultan Ottoman di Istanbul untuk merayakan tahun baru Islam. 
disajikan, seperti tarian sufi tradisional serta nyanyian. Mereka berdoa bersama, lalu pejabat di istana akan membagikan 

Bentuk perayaan yang dilakukan masyarakat Mesir tidak koin emas dan perak yang dicetak khusus bertuliskan 
hanya itu saja. Mereka juga akan mengenakan pakaian baru, 'Muharremiyelik' dan "Semoga Diberi Kelimpahan Tahun Ini' kepada 
mengunjungi teman dan sanak saudara, menghadiri sejumlah para pengunjung. Ada pula pembacaan puisi soal peristiwa- 
pesta, sertaanak-anak akan diberikan boneka yangterbuatdari — peristiwa pentingyangterjadi di bulan Muharram. 
manisan dan permen. 

7.Bosnia dan Herzegovina Kristen yang disebut Bogomil dan beranggotakan masyarakatkelas 

Bosnia dan Herzegovina, atau juga disingkat dengan Bosnia, atas Bosnia berbondong-bondong pindah masuk agama Islam. 


adalah sebuah negara di semenanjung Balkan di Eropa Tenggara Perpindahan agama tersebut kebanyakan karena terjadi 
seluas 51.129 km? dengan jumlah penduduksekitar 4juta jiwa. 
Bosnia merupakan salah satu negara di Eropa yangpenduduknya 
mayoritas beragama Islam. 

Negara ini didiami oleh tiga kelompok etnik utama, yakni Bosnia, 
Serbia dan Kroasia. Pemerintahannegara ini dilakukan secara 
terpencar, dan negara Bosnia sebenarnya terdiri dari persekutuan 
dua buah wilayah utama, yaitu Federasi Bosnia & Herzegovina dan 
Republika Srpska. Ibu kota yang sekaligus kota terbesar ialah 
Sarajevo. 

Pada akhir abad ke-13, wilayah ini ditaklukkan oleh Kekaisaran 
Turki Usmani (Ottoman) yang beragama Islam. Kelompok bid'ah 


LAMPION. Umat muslim menyambut datangnya tahun baru di Sarajevo. (Dok. indonesiainside.id) 


38 | AULA | Juli 2023 


8. Uni Emirat Arab (UEA) 

Uni Emirat Arab adalah sebuah negara keamiran di Asia Barat. 
Negara ini terletak di sebelah timurjazirah Arab dan berbatasan 
dengan Oman dan Arab Saudi, dan memiliki perbatasan maritim di 
Teluk Persia dengan Oatar dan Iran. Abu Dhabi adalah ibu kota 
negara ini, sementara Dubai menjadi kota yang paling padat dan di 
sinilah terdapat gedung atau bangunan tertinggi di dunia, yaitu 
Burj Khalifa yang menjulang setinggi 828 meter. 

Uni Emirat Arab adalah sebuah negara monarki terpilih yang 
terbentuk atas federasi dari tujuh emirat, yaitu Abu Dhabi, Ajman, 
Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Gaiwain. 
Negara ini memiliki populasi lebih dari hampir 10 juta jiwa. Islam 
adalah agama resmi, sedangkan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. 
Cadangan minyak dan gas alam Uni Emirat Arab masing-masing 
adalah yangterbesar keenam dan ketujuh di dunia. 

Dalam memperingati tahun baru Islam di ibu kota Uni Emirat 
Arab, Abu Dhabi, mempunyai cara tersendiri. Pengendara akan 
menikmati layanan parkir gratis di momen libur pergantian 
tahun Hjjriah. 

Muslim Uni Emirat Arab biasanya merayakan tahun baru 
Islam dengan berkumpul bersama komunitas atau keluarga, 
karena hari itu juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. 
Kecuali pada masa pandemi Covid-19, masyarakat disarankan 
untuk merayakannya dengan tak berkumpul bersama komunitas 
dan tetap menerapkan protokol kesehatan. 


persamaan derajat yang ditawarkan oleh Islam. Jika mereka 
masuk Islam maka mendapatkan kedudukan yangsamatinggi 
dengan orang Islam lainnya, akan tetapi bila tetap pada agama 
leluhurnya maka mereka akan berstatus sebagai orang-orang 
yang kalah dalam peperangan dan tunduk dalam aturan Islam. 

Dalam memperingati tahun baru Islam, sejumlah warga 
Muslim di Bosnia biasanya menyalakan lampion dan kembang 
api untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriah itu, 
terutama di Kota Sarajevo, ibukota Bosnia dan Herzegovina. 

Hijriah yang merupakan penanggalan Islam dinisbatkan pada 
peristiwa hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad SAW dari 
Makkah ke Madinah pada tahun 622 M. Bahkan, dimaknai 
sebagai munculnya cahaya baru padasaatzaman kegelapan 
(jahiliyah) dan membawa ke zaman yang terang benderang 
dengan ajaran Islam. 


9. Pakistan 

Negara yang secara resmi bernama Republik Islam 
Pakistan ini terletak di Asia Selatan. Nama Pakistan berarti 
tanah yang murni dalam bahasa Urdu maupun bahasa 
Persia. Nama ini juga merupakan sebuah singkatan dari 
nama-nama etnis utama yang terdapat di Pakistan, yaitu 
Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh dan Baluchistan. 

Pakistan adalah negara dengan penduduk Muslim 
terbesar kedua di dunia, hampir 11 persen Muslim di seluruh 
dunia. 95 persen penduduk Pakistan menganut agama Islam 
dari sekitar 249 juta penduduk. Islamabad adalah ibukota 
Pakistan, sedangkan kota terbesarnya adalah Karachi yang 
dahulu juga pernah menjadi ibukota sebelum pindah ke 
Islamabad. 

Karena umat Islam mengikuti kalender Lunar 
(penanggalan Gamariyah), mayoritas orang Pakistan juga 
merayakan tahun baru Islam sebagaimana muslim lainnya. 
Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan 
salah satu dari empat bulan suci dalam setahun di mana 


“Gg 
2, Ge 
peperangan atau pertempuran apapun dilarang. Karena itu, 
orang-orang di hari pertama tahun baru lebih menghargai 
dan merayakannya dengan mengadakan pesta atau 
pertunjukan kembang api. Banyak juga yang merayakannya 
dengan mengadakan pertemuan keagamaan untuk 
membaca Al-Our'an. 

Kebanyakan orang Pakistan berpuasa pada hari tahun 
baru Hijriah untuk membantu mereka belajar kesabaran dan 
dengan harapan Allah akan melimpahkan berkah-Nya 
karena tidak makan dari fajar hingga senja. Tidak hanya itu, 
banyak yang menyiapkan makanan dalam jumlah besar dan 
membagikannya kepada kerabat dan orang miskin agar 
Allah memberkati mereka sepanjang tahun. Tidak ada 
makanan khusus yang disiapkan tetapi orang biasanya 
memasak hidangan manis seperti halwa (kudapan), kheer 
(puding beras) dan sawiyaan (bihun panggang manis). 


“dino/lina 


SN 


KHEER. Makanan tradisional Pakistan pada Tahun Baru Hijriah. 
(Dok. pakistanpride.tumblr.com) 


AULA | Juli 2023 | 39 


Kancah Dakwah 


Jalan Dakwah Anggota pall 


jadi Pelayan Haji Lansia ,4 


Syafi'uddin, Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, rela 
melayanijamaah haji selama musim haji 1444 H. Pria 
yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PW GP 
Ansor Jawa Timur inijuga rela mendorong kursi.roda 
jamaah haji lansia, mengantarjamaah yang tersesat 
hinggamembopong yang sakit. Pria asal Pamekasan ini 
bahkan rela bertugas darimalam hinggapagi diposko di 
sektor khusus Masjidil Haram. 


iang itu, cuaca Kota Makkah Al Mukarramah cukup 
terik. Di bawah suhu yangmencapai 46 derajat 
celcius, seorang lelaki asal Pamekasan Madura tengah 
membersihkan salah satujamaah haji lansia usai 
buangair kecil dan besar di Masjidil Haram. Setelah bersih dan suci, 
petugas haji bernama Syafi'uddin itu meminta jamaah lansia 
menunggu. Syafi, panggilan akrabnya, bermaksud mengambilkan 
minum dan roti agar jamaah itu istirahat sebentar sebelum 
menempuh perjalanan kembali ke pemondokan. 

Namun, betapa kagetnya saat kembali Syafi' tidak menemukan 
jamaah lansia dimaksud. Ternyata jamaah lansia itu kabur, lari 
ketakutan menuju terminal bus shalawat. Beruntung, dari kejauhan 
Syafi' melihatjamaah lansia itu diantar petugas haji lainnya untuk 
bertemu ketua rombongannya. 

Itu hanya satu kisah dari berderet cerita lain tentangpengalaman 
Syafi' bertugas dalam musim haji 1444 Hijriah. Ya, salah satu tugas 
Syafi' sebagai petugas haji yang ditempatkan di sektor khusus Masji- 
dil Haram adalah melayani jamaah haji lansia. Ia harus mengantar 
jamaah tersesat, menggendong jamaahsakit, bahkan harus rela 
membersihkan jamaah lansia yang buang air atau berhadas. 


S 


KEMBALI. Mbah Karma yang tersesat dijemput Karomnya. (Dok. Pribadi) 


Padahal, pria berdarah Madura ini adalah salah seoranganggota 
DPRD Pamekasan. Menjabat sebagai anggota Badan Anggaran, 
Anggota Komisi III, serta Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda di 
DPRD Pamekasan. lajuga diamanahi sebagai Wakil Sekretaris 
Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur. 

Di tengah kesibukannya itu, Syafi justruingin menjadi pelayan 
tamu Allah. Ternyata, bakti kepada sosok ayahanda yang 
mendorongnya membulatkan tekad untuk melayani jamaah haji 
lansia. “Ayah saya meninggal saat saya masih berusia 18 bulan. Ayah 
belum pernah naik haji. Jadi tugas ini semacam penebusan buat saya. 

Kalau beliau masih ada, ya pasti bapak saya hari ini, ya lansiajuga 
sih, ungkap Syafi yang dihubungi di sela tugasnya di Tanah Suci. 

Namun, yangpaling penting bagi Syafi, pengabdiannya kali ini 
adalah kesempatan berharga untuknya dalam berdakwah 
memberikan pelayanan terbaik tulus dan ikhlas bagi para 
dhuyufurrahman. “Saya menjalani tugas ini ikhlas tanpa embel- 
embel apapun. Melepas bajujabatan apapun yang melekat dalam 
diri saya. Jadi saya murni hari ini betul-betul ingin menjadi pelayan 
tamu allah di Tanah Suci, tegas Syaff. 


Perjuangan Seleksi yangSangat Ketat 

Meski menyandangjabatan strategis sebagai wakil rakyatdan 
pengurus Ansor, bukan berarti harapan menjadi petugas haji 
berjalan mulus. Syafi' mengaku keberangkatannya sebagai petugas 
kali ini setelah tahun lalu gagal dalam seleksi awal. Ia mendaftar 
sebagai pribadi tanpa rekomendasi dari instansi maupun organisasi. 
“Seperti petugas lain, saya mengajukan diri mendaftar melalui link 
resmi yang dibuka Kementerian Agama. Karena sudah pernah 
mendaftar tahun lalu, pendaftaran sekarang jadi lebih mudah. Hanya 


menyiapkan berkas-berkas tambahan yang 
tahun lalu dirasa kurang” kenangpria 
kelahiran Pamekasan, 19 Oktober 1986 itu. 

Syafi' mengaku was-was kembali gagal 
dalam upayanya tahun ini. Sebab,ia 
mendaftar di masa akhir menjelang 
penutupan. “Alhamdulillah, ternyata saya 
dinyatakan lulus dan bisa mengikuti 
pelatihan selama 10 hari di Jakarta,” 
ungkapnya senang. 

Bimbingan teknis di Asrama Haji 
Pondok Gede Jakarta itu disebutnya selain 
mendapat pengetahuan dasar bagaimana 


melayani jamaah terutama lansia, iajuga 
mendapat pelatihan kedisiplinan. “Luar 
biasa selama 10 hari itu, kita betul-betul 
dibentuk untuk bagaimana menjadi 
seorangpelayan tamu Allah. Menjalankan 
niat suci yangsangat mulia, utamanya 


dalam melayani tamu-tamu Allah,” kata 
Syafi. 


Keberangkatan ke Tanah Suci 


Berkenaan tugas di Tanah Suci selama 


puluhan hari, Syafi' harus meminta izin cuti. 


“Saya mohon izin pimpinan DPRD. Juga 
meminta rekan di DPRD menggantikan 
tugas saya dulu. Sayajuga sampaikan izin 
kepada Bupati (Pamekasan) untuk 
diteruskan kepada Gubernur (Jawa 
Timur), aku Syafi. 

Yangjuga tak kalah pentingadalah 
pamit kepada sangibu dan istri. Syafi' 
menyempatkan waktu khusus menunggu 
ibunya kembali dari kunjungan ke rumah 
salah satu kerabatnya di Surabaya. “Saya 
tunggu ibu karena bagi saya harus pamit ke 
orang tua, juga istri saya,” imbuh lulusan 


, Tak 


PARIPURNA 


RS Islam 
Surabaya A Yani 


Modern dan Terpercaya 


RS WPBw SURABAYA 
Ian 


Ilmu Matematika Universitas Islam Madura 
Pamekasan ini. 

Syafi juga mengaku karena mendadak 
dan bukan pergi haji seperti umumnya, 
dirinya tak menyiapkan acara walimatus 
safar maupun tradisi pamit pergi haji 
kepada tetangga dan handai taulan. 
“Keberangkatan ke Tanah Suci untuk 
bertugas melayani jamaah haji, bukan 
untuk naik haji, kilahnya. 


Kisah Melayani 
Dhuyufurrahman 

Kementerian Agama RI sebagai 
penyelenggara ibadah haji, tahun ini 
menerapkan tagline Haji Ramah Lansia. 
Jumlah jamaah haji berusia lanjut kali ini 
mendapatporsi lebih banyak dari tahun- 
tahun sebelumnya. Kemenagjuga 


Layanan Unggulan 


Persalinan 


tk 
(2 binder Hara pen 


Layanan Klinik Estetik 
W (Laser Peremajaan Kulit) 
Cd 


Layanan ESWL 
(Pemecah Batu Ginjal dan 
Batu Saluran Kemih) 


IL Layanan Klinik 


3 ( Katarak dengan Sayatan 
Kecil dan Tanpa Jahitan) 


Urology Centre & 
Couple Welliness 
(Coming soon) 


Sport and Occupational Injury & 
Degeneratif (Coming Soon) 


Mt 


AULA | Juli 2023 | 41 


Metode ERACS 
(Minim Rasa Nyeri & Cepat Pulih) 


Kancah Dakwah 


meniadakan kebijakan memberikan pendamping untuk 
jamaah haji lansia. Tugas pendampingan dibebankan 
kepada petugas haji yang diharapkan melayani dan 
menyayangi jamaah haji lansia sebagaimana orangtua 
mereka sendiri. 

Sebagai petugas, Syafi' ditempatkan di sektor khusus 
Masjidil Haram. Sektor khusus Masjidil Haram dibagi 
menjadi 9 pos yang masing-masing pos dijaga 4 hingga 5 
petugas haji di setiap shift jaga. Ada petugas kesehatan, 
bimbingan ibadah dan perlindungan jamaah atau linjam. 
Berbeda dengan petugas sektor lain, petugas haji sektor 
khusus Masjidil Haram bekerja selama 12 jam. “Bahkan 
kalau hari Jum'at bisa sampai 18jam,” aku Syafi. Namun, 
atas nama komitmen danniat untuk melayani tamu Allah, 
tugas selama itu tidak dijadikannya beban. 

Syafi' mengatakan, tugas utamayang harusia lakukan 
selama di Tanah Suci adalah sebagai pendampingjamaah 
haji lansia. “Semacam pekerja kasarlah. Mendorong, 
menggendong, mengarahkan apa saja yang dibutuhkan 
oleh jamaah haji. Mau ke toilet minta tolong kita, ya kita 
layani. Atau jika melihat adajamaah yang sudah Thawaf 
dan Sa'i tapi lupa tidak Tahallul. Maka kita bantu juga,” 
jelas mantan aktivis PMII Pamekasan ini. 

Yang pasti selama bertugas banyak kisah yang dialami 
Syafi'. Salah satu yangjuga tak terlupakan adalahsaat 
berhasil mengembalikan seorangjamaah haji lansia asal 
Garut. Pria bernama Karma Haman Saad itu mengaku 
tiba-tiba terpisah dari rombongannya. “Mbah Karma 
ditemukan kebingungan setelah umrah terpisah dari 
rombongannya. Ia ditemukan mukimin kenalan saya 
yang kebetulan sama-sama dari Madura, kenangnya. 
Syafi' kemudian memeriksa identitas di gelang sang 
kakek lalu mencari pemondokan dansiapa ketua kloter 
dan ketua rombongannya dari aplikasi “Haji Pintar”. Ia 
pun langsung menghubungi kontak ketua kloter yang kemudian 
disambungkan dengan ketua rombongansi kakek. Dari aplikasi Haji 
Pintar juga diketahui jamaah haji lansia itu bernama Karma Haman 
Saad asal Garut. 

Setelah berhasil berkomunikasi, ketua rombongan menyatakan 
akan menjemput Mbah Karma di salah satu sektor khusus. “Yang 
membuat saya terenyuh, selama menunggu dijemput, Mbah Karma 
memegani tangan saya dan bilang, sayajangan ditinggal ya, saya 
takut. Saya pastikan Mbah Karmatidak ditinggal sendirian. Saya 
merasa keberadaan saya bergunasetidaknya untuknya ini. Saya 
merasa sangat bersyukur, kisahnya. Setelah ketua rombongannya 
datang, Syafi' menyerahkan Mbah Karma untuk dibawa ke hotel 
sembari berpesan untuk tidak melepas gandengan Mbah Karma 
kepada ketua rombongan. “Saya juga minta difotokan jika Mbah 
Karmasudah tiba di kamarnya,” imbuh Syaff. 

Yang paling menyenangkan buat Syafi' adalah saatia bertemu 
dan menyapa orang-orang dari Madura. “Rasanya seperti bertemu 
keluarga atau saudara yanglama tidak berjumpa, kilahnya. Selain 
bertemu banyak mukimin asal Madura, ia juga bertemu dengan 
petugas haji Malaysia yang ternyata juga masih punya darah asli 
Madura. 


42 | AULA | Juli 2023 


3 


PP 


In 
TERPISAH. Mengembalikan jamaah lansia tersesat ke rombongannya. (Dok. Pribadi) br 1 


Kisah menggelikan juga dirasakan pria yangpernah bekerja di 
RRI ini. Saatitu Syafi' didatangi empat jamaah perempuan yang 
kesasar. Parajamaah yang harusnya menuju ke Terminal Ajiat malah 
kesasar ke Syib Amir. Mengetahui adajamaah kesasar, Syafi' mena- 
warkan minuman dan roti agar mereka tenangberistirahat meski 
hanya sebentar sambil mengisi perut. Apalagi jarak dari Terminal 
Ajiat ke Syib Amir cukup jauh, sekitar 2 kilometer. “Bukannya terima 
kasih malah marah-marahitu emak-emak. Katanya saya gak butuh 
hiburan atau makanan. Saya lebih butuh cepat sampai ke 
pemondokan. Ayo antarkan kami sekarang juga, tutur Syafi. 

Akhirnya ia mengantarkan keempat jamaah yangingin buru- 
buru ke Terminal Ajiat dengan cepat seperti permintaan. Namun, 
alangkah kagetnya di tengah perjalanan si ibu yangmengomel tadi 
hilang kembali. Syafi' pun kembali mencari sangjamaah yang hilang 
mengitari kedua lokasi. Setelah beberapalama akhirnya bertemu 
danjamaah itu tampak kelelahan akibat berjalan jauh. “Makanya ibu, 
nurut sama petugas. Kami tahujarak yang bakal ibu tempuh jauh 
maka kami beri kesempatan istirahat dulu sambal mengisi perut 
agar kuat. Percayalah petugas punya metode khusus untukjamaah 
bukan malah mempersulit jamaah, jelasnya kepadajamaah haji 
perempuan itu. 

“ Asvin Ellyana 


KH Arsyad 


Penggerak Petani Indramayu 
Lawan Penjajah 


eran ulama di masa lalu tidak 

lain untuk memberikan 

dukungan moral, pemikiran, 

dan menggerakkan umat 
Muslim untuk berkontribusi dalam perjua- 
ngan lawan penjajah. Dari sekian banyaknya 
tokoh ulama yang terlibat dalam perlawa- 
nan melawan Jepangdi antaranya ada KH 
Arsyad. Ia adalah sosok keturunan kerajaan 
Demak dan ulamamasyhur di Karawang, 
yaitu Syekh Sakuro (Syekh Ouro). 

KH Arsyad pernah tinggal di Pesantren 
Babakan Cirebon dan Bangkalan, Madura. 
Kiai Arsyad dalam melakukan dakwah 
khususnya di Desa Kaplongan dilakukan 
melalui cara damai, sabar, dan tidak 
memaksa. Dilansir dari berbagai sumber, 
Kiai Arsyad memiliki penguasaan ilmu 
hikmah yang sangat luar biasa. 

Pada 1 Maret 1942, Jepang melebarkan 
jajahannya di Pulau Jawa, tepatnya di Indra- 
mayu di teluk Banten, Eretan Wetan (Indra- 
mayu), dan Kragen. Alasan kenapa Jepang 
memilih singgah di Indramayu karena 
berdekatan dengan lapangan terbang 
Kalijati Subang, sebagai pusat Angkatan 
Udara Inggris. Selain itu, Jepang memilih 
singgah di Laut Eretan Indramayu karena 
memiliki simpanan minyak bumi. 

Desa Kaplongan memiliki keunggulan 
layaknya daerah Indramayu lainnya, yakni 
menjadi wilayah yang mengandungminyak 
bumi dan wilayah pertanian. Perlawanan 
diawali oleh petani Kaplongan, saat mereka 
diperintahkan oleh Soncho (pimpinan 
penjajah jepang di tingkat kecamatan) 
untuk mengangkat padi-padi milik H Aksan. 
Petani itu sebenarnya melakukannya 
dengan setengah hati, sedangkan H Aksan 
sendiri menerima dengan lapang. 

Singkatnya, di pertengahan pengerjaan 
itu, para petani meminta istirahatuntuk 
shalat karena sudah memasuki waktu 
shalat Jumat. Namun pihak Soncho menolak 
dan memerintahkan para petani untuk 
melanjutkan. Melihat tingkah Soncho dan 
polisi pengawalnya semena-mena, para 


petani melakukan protes keras hingga 
Soncho mengalami luka-luka dan membuat 
dua polisi pengawalnya terbunuh. 

Petani mengetahui risiko yang akan 
dihadapi di kemudian hari, sehingga 
mendatangi kediaman seorang kiai sepuh 
NU, yaitu KH Arsyad. Dalam keadaan 
demikian, penuturan Ustadz Kozat (2017) 
akhirnya dilakukan konsolidasi di mushala 
KH Arsyad dengan dihadiri oleh para tokoh, 
terutama mereka yang dianggap memiliki 
ilmu bela diri dan kesaktian. 

Perundingan diawali dengan pembacaan 
kitab Barzanji (marhabanan) dan tahlil. 
Kemudian masing-masing masyarakat yang 
hadir dibekali ilmu-ilmu kesaktian oleh KH 
Arsyad dan Kiai Sidik. Sejumlah bacaan 
tertentu itu diberikan dan menceburkan 
diri ke balong (kolam) milik KH Arsyad atau 
sekadar melakukan wudhu. 

Hasil perundingan yang dilakukan 
menghasilkan keputusan mutlak bahwa 
seluruh unsur masyarakat harus melaku- 
kan perlawanan terhadap Jepang. Pengam- 
bilan keputusan untuk melakukan perlawa- 
nanjuga dilandasi oleh semangatjihad fi 
sabilillah yangdiserukan, sehingga lebih 
meyakinkan para tokoh dan masyarakat 
yang hadir dalam perundingan tersebut. 
Perlawanan masyarakat Indramayu 
terhadap kolonial Jepang berlangsung dari 
bulan April sampai Agustus 1944. 

Perlawanan di Desa Kaplongan tercatat 
sebagai kejadian pertamaterjadi pada 3 
April 1944. Perlawanan kembali muncul 
pada 6 Mei 1944, yang dikenal dengan 
sebutan “Pemberontakan Cidempet' Selanj- 
utnya, perlawanan-perlawanan terus mun- 
cul di daerah lain di Indramayu seperti di 
Kecamatan Sindang, Lohbener, Losarang, 
Sliyeg dan Kertasmaya. (A. Dasuki, 1977: 
274-281). 

Menghadapi gejolak massa yang kian 
meluas, bentuk-bentuk perlawanan kiai NU 
Indramayu tercermin dalam semua perla- 
wanan yang terjadi di Indramayu,seperti 
KH Arsyad, H Aksan dan Kiai Sidik di 


Kaplongan Kecamatan Karangampel, H 
Madrais di Lohbener dan Sindang, Kiai 
Mi'an di Gantar Kecamatan Anjatan, dan 
lainnya. 

Pola perlawanan yangterjadi antara satu 
wilayah dengan wilayah lain memiliki per- 
samaan, yakni melawan penjajah (ketidak- 
adilan) khususnya melalui kebijakan wajib 
serah padi, perlawanan dibungkus dengan 
nilai-nilai spiritual (jihad fi sabilillah) atau 
sebatas melakukan ritual keagamaan 
sebelum melakukan perlawanan (marha- 
banan, wudhu dan lainnya) dan pimpinan 
perlawanan selalu diisi oleh seorang kiai 
atau santri (pemuka agama) setempat. 

Ahmad Dasuki (1977) menuturkan 
bahwa tidak berapa lama setelah terjadinya 
peristiwa tersebut, keadaan daerah Kaplo- 
ngan menjadi tegang. Pemerintah Jepang 
akhirnya mengirimkan bantuan tentara 
sebanyak dua truk untuk ditugaskan di 
wilayah Karangampel. Singkatnya setelah 
melalui penyerangan melalui senjata tidak 
berhasil, Jepangmenahan diri sambil 
menunggu keadaan tenangdan kondusif, 
setelah itu para pimpinan atau yang dipan- 
dang sebagai tokoh masyarakat ditangkap 
satu demi satu dan dibawa ke Keresidenan 
Cirebon. 

Berdasarkan hal itu, sejarah mencatat 
bahwa sosok kiai NU telah banyak mempe- 
ngaruhi perubahan dan perkembangan 
sosial di masyarakat. Perkembangan Islam 
di Indonesia sendiri tidak luputatas kerja 
kiai, santri dan pesantren. Peristiwa perla- 
wanan ini menunjukkan bagaimana peran 
mereka menjadi motor atas perlawanan 
masyarakat. “Lina 


AULA | Juli 2023 | 43 


Zakiyatul Mufida 


Perjuangan Menggapai Mimpi 


di Negeri King Charles 


Zakiyatul Mufida merupakan pribadi yang tak cepat 
puas dalam pendidikan. Usai kuliah S1 dan S2 di Surabaya, 
ia lantas bertekad untuk menempuh program doktoral di 
London, Inggris. Bagaimana perjuangannya? 


akiyatul Mufidah tidak pernah menyangka Allah mengabulkan 
mimpinya untuk bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa. 
Kendati harus menjalani hidup terpisah dengan keluarga, 
termasuk dengan 3 anaknya yang dua di antaranya masih usia 
balita, pilihan itu tetap harus ia ambil. Mengingat, itu merupakan impiannya 
sejak duduk di bangku kuliah S1. 

Alumnus Universitas Airlangga (Unair) yangjuga seorang dosen di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura itu, 
menjalani kehidupan di negeri King Charles sendiri. Menempuh pendidikan 
doktor dengan jarak yangjauh dengan keluarga, khususnya anak-anak, 
sungguh ujian yangteramatberat. 

“Bagi saya tidak mudah menentukan pilihan dan skala prioritas. Namun 
berkat dukungan keluarga dan suami, saya bisa menjalani impian untuk 
menempuh program doktoral di luar negeri,” kata perempuan kelahiran 
Blitar, 4 Juni 1985 ini. 

Perjuangan menggapai mimpi itu bermula sejak awal tahun 2015, setelah 
resmi diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Trunojoyo Madura. Mulai 
dari mencari supervisor dan kampus tujuan S3 luar negeri yang dituju, 
melakukan persiapan dan test kemampuan IELTS, serta menulis proposal 
risetyang merupakan syarat wajib bagi mahasiwa yangingin mengambil 
program doktor. Penolakan-penolakan dari calon supervisoryang dihubungi 
silih berganti memenuhi inbok email dengan berbagai macam alasan. 
Beberapa bahkan malah sudah ada yang meminta revisi proposal namun 
berujung penolakan pula. 

“Dari proses pencarian supervisor 
ini, saya menyadari bahwa ini seperti 
jodoh. Karena dari segi penulisan 
proposal sudah beberapa kali menda- 
pat revisi dan feedback, tinggal mencari 
jodoh yangtepat saja yang bisa 'klik 
dengan proposal riset yang saya ajukan,” 
ungkap perempuan yang akrab disapa 
Zakiya ini. 

Setelah dua tahun, proses pencarian 
supervisor sempat terhenti karena 
ternyata Zakiya hamil anak kedua, 
disusul dengan kelahiran anak ketiga 
yangjaraknya hanya setahun. Anugerah 
dan nikmat luar biasa yang diterimanya 
ini sempat menepis keinginannya untuk 


MESRA. Momen kebersamaan dengan 
suami. (Dok. Istimewa) 


44 | AULA | Juli 2023 


bisa studi lanjut program doktoral. “Saya pikir sudah cukup, 
apalagi yangmau saya cari? Bisa beraktualisasi dan 
mengamalkan ilmu saya dengan mengajar rasanya sudah 
cukup. Apalagi sudah ada 3anak dan suami yangjuga bisa 
menjadi jalan saya mengabdikan diri,” kenangnya. 

Namun, seiring rutinitas dan anak-anak yang sudah 
mulai tumbuh besar, getaran dan dorongan dalam jiwanya 
untuk bisa menempuh pendidikan mulai muncul kembali. 
Keinginan itu semakin kuat dan besar. Terlebih peran suami 
yang begitu luar biasa dalam mendorong hingga memberi- 
kan beragam fasilitas supaya terus bisa mengenyam pendi- 
dikan tinggi. Inilah yang semakin membuatnya termotivasi. 

“Dulu setelah menikah, saya ingin lanjut S2. 
Alhamadulillah, mendapat restu suami plus beasiswa. 
Padahal waktu itu program beasiswa dari pemerintah 
belum sebanyak dan semasif saat ini,” kata perempuan yang 
tergabung dalam komunitas Muslimah Reformis asuhan 
Prof Musdah Mulia ini. 

Kemudian, di akhir 2020 niat untuk kembali menuntut 
ilmu semakin mantap setelah sangsuami memberikan kado 


Md kena" 4 k 
” PARTISIPASI. Fatayat NU UK ikut serta dalam 
perayaan 1 Abad NU. (Dok. Istimewa) 


ulang tahun berupatikettes IELTS (tes 
kemampuan bahasa Inggris), yang tak lain 
merupakan salah satu syarat untuk bisa 
melamar beasiswa maupun mendaftar di 
universitas luar negeri tujuan. 

Alhasil, saat restu dan keikhlasan dari 
suami sudah diikrarkan, proses mencari 
supervisor di momen ini terbilang cukup 
mudah dan cepat. Akhir 2021, sudah 
mendapat calon supervisor sehingga bisa 
langsung mendafatar di kampus yang dituju, 
yakni University of Birmingham, Inggris. Di 
kampus tersebut, ia mendaftar di program 
doktoral studi gender dan agama (Gender 
and Religion). 

Awal 2022 mengikuti tes seleksi beasiswa 
LPDP, dan dinyatakan lolos sebagai awardee 
(penerima penghargaan) setelah melalui 
beberapa tahapan tes. September 2022, 
dengan segala rasa yang bercampur menjadi 
satu, akhirnya berangkat menuju benua biru. 
“Semua persiapan keberangkatan dan biaya 
sebelum berangkat ditanggung oleh Kemen- 
terian Keuangan RI, karena beasiswa LPDP. 
Bahkan adatunjangan.settlementatau per- 
siapan yang diberikan sebelum berangkat 
dan setelah sampai di negara tujuan. 
Sehingga semua awardee LPDP dipastikan 
tidak sampai terlantar di negeri orang,” 
kisahnya. 


Benturan Sosial Budaya 

Menempuh pendidikan doktor di Inggris 
bukan lagi semata manjadi visi pribadi, tapi 
sudah menjadi visi bersama dengan 
pasangan dan keluarga. Tekad inilah yang 
kemudian membuat Zakiya kuat menjalani 
hari-hari di Inggris meski sendirian. Halini 
pula yang membuatnya tidak mudah 
menyerah saat menghadapi konflik sosial 


dan budaya di negeri orang. 

Zakiya yangjuga aktif sebagai Anggota 
Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat 
NU United Kingdom menuturkan, dalam 
pandangan masyarakatpada umumnya, 
seorang perempuan apalagi yang 
berkeluarga belum begitu banyak yang 
mendapatkan privilege berupa kesempatan 
untuk mengenyam pendidikan tinggi ke luar 
negeri. 

Mungkin memang sudah banyak para 
PhD yang mampu menyelesaikan 
pendidikan doktoralnya. Namun, tantangan 
dan beban yang dihadapi bisajadi dua kali 
lipat lebih besar dan beratdibanding 
seorang laki-laki berkeluarga dan berstatus 
sebagai seorang bapak. Cibiran dan 
komentar kurangmengenakkan menjadi hal 
yang pasti muncul. Misal, bagaimana nanti 
kalau suaminya diambil orang? Atau, bisa 
tega ya meninggalkan anak-anaknya demi 
kepentingannya sendiri. Bahkan, yang paling 
menyakitkan adalah statemen 'setinggi 
apapun pendidikan yang ditempuh, seorang 
ibu harusnya lebih 
mengutamakan tanggungjawab 
pada anak-anak dan suaminya. 

Bagi istri Ahmad Syaifullah ini, 
komentar-komentar tersebut 
secara tidak langsung 
menempatkan posisi ibu yang 
bersekolah lagi menjadi 
terpojokkan. Sehinggaia 
terkadang mudah merasa 
bersalah dan dianggap menabrak 
tatanan normasosial yang ada. 
Padahal, menjadi seorangibu 
adalah bagian integral yang tidak 
mungkin dilepas pasangbegitu 
saja. 

“Justru sebaliknya, sosok ibuyang 
bersekolah lagi harus menanggung beban 
dan tanggungjawab ganda, yaitu tanggung 
jawab pada anak-anak dan keluarga, serta 
tanggungjawab untuk menjalankan studi 
sebaik-baiknya, ujarnya. 


Kesehatan Mental 

Hidup jauh dari keluarga bukanlah 
perkara yang mudah, apalagi bagi seorang 
ibu yangsecara batin cukup terikat dengan 
anak-anaknya. Berbagai macam perasaan 
tak karuan dan gemuruh hati takjarang 
membuatnya terguncang. Apalagi saat suatu 
waktu kedua anaknya sempat sakit dan 


harus dirawat di rumah sakit secara 
bersamaan. Kemudian disusul dengan 
sakitnya sang suami berselang kemudian. 

Ujian hidup yang datangsilih berganti 
membuatnya sempat ingin berbalik arah 
pulang dan menyerah. Namun, lagi-lagi sang 
suami justru melarang serta terus memberi 
semangat dan meyakinkan bahwa semua 
bisa melewati bersama walupun raga 
terpisahjauh. 

Dalam kondisi ini, saat beban mental 
seakan membuatjatuh tersungkur, peran 
suami menjadi kunci. Di sampingitu, 
keyakinan dan perjalanan spiritual cukup 
mampu menguatkan untuk tetap tegak 
berdiri dan melanjutkan perjalanan studi. 

“Saya masih ingat, waktu itu pernah sujud 
tersungkur, hanya bisa menangis sejadi- 
jadinya di kamar sendirian dan meminta 
pertolongan pada-Nya. Jadi, hanya dengan 
mengelola hati melepas pasrah pada Allah 
menjadi jalan ninja saya. Saat hendak 
menyerah, lalu saya teringat kembali pada 
niat awal yang sudah diikrarkan, kenapa 


KOMPAK. Bersama pengurus Fatayat NU UK. (Dok. Istimewa 


melakukan ini semua, tuturnya. 

Menjaga pikiran dan mental tetap waras 
selama di negeri orangadalah tantangan 
tersendiri. Untungnya, di lingkungan 
kampus persoalan kesejahteraan dan 
kesehatan mental ini sangat diperhatikan. 
Sehingga banyak dukungan dari well being 
service yang bisa diakses di kampus, 
termasuk konseling dan lain sebagainya. 

“Intinya, saat kita merasa terpuruk dan 
sendiri, kita harus segera tersadar dan 
mencari bantuan. Bagi saya berkumpul 
dengan komunitas pengajian dan warga NU 
di Inggris Raya menjadi salah satu obatnya,” 
pungkasnya. " Zakiya/Diah 


AULA | Juli 2023 | 45 


Ihwal Jamiyah 


PWNU Jawa Timur 
cukup serius 
memberikan akses 
pendidikan gratis untuk 
Nahdliyin dalam 
meningkatkan SDM 
unggul. Sejumlah 
kampus ternama di 
Jawa Timur diajak 
kerja sama mengelola 
beasiswa prestasi 
keagamaan dan 
mandiri. Berikut ulasan 
selengkapnya. 


atahari baru saja menying- 
M sing. Pada Sabtu (03/06/ 

2023) pagi itu, ratusan santri 

dan pelajar dari berbagai 
daerah mendatangi Kantor PWNU Jawa 
Timur, yang terletak di Jalan Al-Akbar 
Timur Nomor 9, Gayungan, Kota Surabaya. 
Mereka kompak mengenakan pakaian 
putih dan hitam. Mereka adalah parasantri 
dan pelajar yang sudah lulus SMA, MA, SMK 
ataupondok pesantren. Kedatangannya 
untuk mengikuti tes seleksi beasiswa 
prestasi keagamaan tahun 2023 yang 
diadakan Koordinator Bidang (Koorbid) 
Program Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (PPSDM) PWNU Jatim. 

Ketua Koorbid PPSDM PWNU Jatim, Gus 
M Robith Fuadi mengatakan, tujuan bea- 
siswa itu untuk memberikan akses seluas- 
luasnya bagi Nahdliyin untuk bisa 
mengenyam pendidikan sebagaimana yang 
mereka harapkan. “Kami harap mereka ini 
akan menjadi kader-kader NU yangkelak 
akan menjadi pemimpin di jamiyah NU dan 
bangsa, ujar Gus M Robith Fuadi di sela tes 
seleksi beasiswa. 

Pria yangjuga Wakil Sekretaris PWNU 
Jatim ini berharap, mereka bisa menjadi 
mahasiswa yang baik dan punya prestasi, 
baik dalam bidang akademik maupun non 
akademik. Ke depan pihaknya juga berha- 
rap mereka bisa menjadi kader-kader yang 
akan menggerakkan jamiyah NU, 


46 | AULA | Juli 2023 


Gus Robith menyampaikan sambutan pelaksanaan ujian seleksi beasiswa prestasi keagamaan 2023. (Dok. Istimewa 


h N 


Beasiswa PWNU Jawa Timur 2023 


Siapkan SDM Unggul, 
Sambut Abad Kedua 


khususnya di daerah masing-masing. “Yang 
pentingmereka ini bisa memberikan 
manfaat seluas-luasnya bagi NU dan 
bangsa, terangnya. 

Menurut Gus Robith peserta tes seleksi 
kurang lebih berjumlah 750 orang. Ia 
bersyukur dengan antusiasme warga NU 
atau Nahdliyin dalam mengikuti program 
beasiswa yang telah memasuki tahun 
kelima ini. “Alhamdulillah, antusiasmenya 
begitu besar. Dan kita harap bagi calon 
mahasiswa baru yang lolos seleksi bisa 
menjadi mahasiswa yangexcellent, baik 
secara akademik maupun keagamaan dan 
akhlak mereka, etos belajar, sertamembe- 
rikan warna yangpositif di kampus-kam- 
pus, ungkapnya. 

Ia menjelaskan, kuota beasiswa di setiap 
kampus berbeda, sesuai dengan kebijakan 
masing-masing kampus. Sementara fasilitas 
bagi calon mahasiswa yang lolos juga 
beragam. Kesemuanya disesuaikan dengan 
kebijakan kampus mitra penerima 


beasiswa. “Ada perguruan tinggi itu yang 
memberikan beasiswa bebas uang masuk 
dan UKT, ataujenis beasiswa lain. 
Sementara rekomendasi PWNU Jatim ini 
bisa jadi pertimbangan pihak kampus 
dalam seleksi masuk berkatprestasi yang 
dimiliki,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, di depan 
ratusan calon mahasiswa, Ketua PWNU 
Jatim KH Marzuki Mustamar 
menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan 
dan memiliki pendidikan yang tinggi 
sangatlah penting. Hal tersebutkarena 
dengan ilmu pengetahuan setiap orang 
akan meraih kesuksesan, baik di dunia 
maupun di akhirat. “Ingin sukses di dunia, 
yaitu dengan ilmu. Sukses di akhirat, dengan 
ilmu. Ingin sukses dua-duanya, dengan 
ilmu, kata Kiai Marzuki. 

Dirinya menyebutkan, amal jariyah yang 
paling awet ialah ilmu pengetahuan. Ia pun 
mencontohkan Sunan Ampel yangwafat 
ratusan tahun yang lalu, namun masih 


-- 


sik 


Para kiai dan pengurus NU Jawa Timur menghadiri pembukaan ujian seleksi beasiswa prestasi keagamaan 2023. (Dok. Istimewa) 


mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT sebab ilmunya. 
“Sunan Ampel datang dari Hujarat, dakwah sampai ke Indonesia. 
Di Ampel punya murid, muridnya punya murid, sampai muridnya 
itu kita-kita semua. Ilmu yang diajarkan oleh kita semua tentu yang 
berasal dari Sunan Ampel juga. Ilmu 700 tahun tidak habis, tetap 
mendapat pahala, ungkapnya. 

Oleh karenanya, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad 
Gasek, Malang itu mengajak agar terus meningkatkan ilmu 
pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan memiliki jariyah yang 
paling panjang, bahkan hingga ribuan tahun lamanya. “Sekali lagi, 
(mari) semangat ngaji, semangat thalabul ilmu (mencari ilmu), 
untuk masa depan NU dan bangsa. Setelah kita mati asal 
meninggalkan ilmu, maka pahala akan mengalir sampai ribuan 
tahun, katanya. 

Kiai Marzuki berpesan agar nantinya saat kuliah terus 
mensyiarkan Nahdlatul Ulama di kampus masing-masing. 
Hendaknya ditunjukkan kepada khalayak bahwa kader NU pandai 
dan memiliki akhlak yang baik. “Sampaikan pada mereka bahwa 
anak muda NUpintar-pintar. Sampaikan pada meraka bahwa anak 
NU akhlaknya baik-baik. Sampaikan pada mereka bahwa anak NU 
tertib. Sampaikan pada mereka bahwa anak NUrajin ibadah. 
Sampaikan pada mereka bahwa anak NU aktivis. Insyaallah, 
dengan begitu Anda sudah disebut Lii'lai kalimatillah, 
mengharumkan agama Allah, pintanya. 

Diketahui, PWNU Jatim membuka beasiswa prestasi 
keagamaan dan mandiri tahun 2023 itu berkat kerjas sama 
dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. Yakni, dengan 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Nahdlatul 
Ulama (PTNU). 

Adapun kampus mitra beasiswa prestasi 2023 khusus PTN, 
meliputi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas 
Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Universitas 
Trunujoyo Madura (UTM). Selain itu, ada Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), 
Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Brawijaya (UB). 

Sementara untuk mitra kluster PTNU ada 9 kampus. Yaitu, 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Universitas Islam 
Malang (Unisma), Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 
(Unusida), Universitas Raden Rahmat Malang (Unira), Universitas 
KH A Wahab Hasbullah Jombang (Unwaha), Institut Teknologi dan 
Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pasuruan, STAI Salahuddin 
Pasuruan, dan STAI Ar Rosyid Surabaya. 


Kegembiraan Wali Santri 


Mukhlis, salah satu orang tua peserta ujian beasiswa asal 


Nganjuk mengatakan, program tersebut sangat membantu 
generasi muda NU yangingin melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi. Hal tersebutterlihatdari persyaratan yang 
dibutuhkan cukup mudah dan terjangkau. “Kalau persyaratan saya 
kira tidak ada yang sulit, semua terjangkau. Dan kelihatannya 
waktu zoom meeting itu panitia tidak mempersulit untuk 
persyaratannya, ujarnya di sela-sela mengantarkan putranya 
ujian beasiswa. 

Di sampingitu, dirinya mengikutkan putranya dalam program 
beasiswa tersebut juga untuk mensukseskan agenda PWNU Jatim. 
“Kita sebagai Nahdliyin ingin mensukseskan program PWNU Jatim 
dengan mengikutkan putra kami dalam seleksi beasiswa ini,” 
katanya. 

“Ya, harapannya anak kami bisa mengikuti dan bisa diterima, 
sehingga nanti bisa ikut mensukseskan kegiatan NU, imbuh 
seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Nganjukini. 

Ia menuturkan, informasi terkait beasiswa prestasi PWNU 
Jatim tersebut melalui salah satu grup perpesanan Whatsapp 
warga NU. Selain itu, info tersebut jugaia dapatkan dari Madrasah 
Muallimin-Muallimat Tambakberas, Jombang. “Karena anak saya 
memang mondok di Pondok Pesantren Al-Muhibbin 
Tambakberas, Jombang,” ungkapnya. 

Pria yangjuga Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) 
Singkalanyar, Prambon, Nganjuk itu mengaku tidak banyak 
persiapan yang dilakukan anaknya guna mengikuti ujian beasiswa 
prestasi tersebut. Dirinya hanya mengikutkan anaknya les baca 
kitab sepekan terakhir. “Ya selama ini, anak saya diikutkan les baca 
kitab supaya lebih lancar dalam mengikuti tes. Kebetulan memang 
ikutmelalui jalur prestasi baca kitab, terangnya. 

Sementara itu, Moh Imamuddin Rouf salah satu peserta asal 
Mojokerto menyampaikan, seleksi beasiswa tersebut sangat 
mudah. Apalagi seleksi yang digelar PWNU Jatim tidak dipungut 
biaya atau gratis. “Alhamdulillah, ini tidak dipungut biaya, beda 
dengan lainnya yang kadang dipungut biaya pendaftaran. Cuma 
dimintain surat-surat rekomendasi, gitu aja, tuturnya. 

Santri Pondok Pesantren Al Amin Mojokerto itu 
menambahkan, persiapan yang dilakukan untuk mengikuti 
ujian beasiswa tersebut tidak banyak. Dirinya mengaku hanya 
berlatih dan belajar terkait dengan pengetahuan ke-NU-an 
dan keaswajaan. “Alhamdulillah, tadi mengerjakan dengan 
lancar. Bisa menjawab soal-soal yang diberikan,” kata pria 
yang mengikuti seleksi jalur prestasi bidang Musabagah 
Tilawatil Our'an (MTO) ini." 


AULA | Juli 2023 | 47 


Endang El-Abida dikenal Endang El-Abida 
sebagai wirausahawan asal 


sivrana.amemiki  Menguhan Hobi Jadi Bisnis Cuan 


banyak diminati kaum hawa 


terutama dari kalangan ibu- Endang adalah seorangsantri yang beruntung. Ia dijodohkan dengan KH Khoirul 
budansantri.Berikutkisah Abidin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bangil Pasuruan, Jawa Timur, tempat 
. Endang menimba ilmu. Pernikahan yang sudah berjalan kuranglebih 17 tahun itu 
perjuangan Endang saat 


diakuinya membawa banyak keberkahan terutama untuk dirinya dan pondok pesantren. 
Ning Endang, begitu ia karib disapa, menikah setelah lulus dari Madrasah Aliyah 
(MA) Pondok Pesantren Al Hikmah pada 10 Agustus 2007. Setelah itu melanjutkan 
kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahan (Staipana) atau sekarang 
berganti nama menjadi Instiut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Bangil 
lulus tahun 2012. 
Perempuan kelahiran Tuban ini merupakan putri pertama pasangan Jasmin 
Asy- Syarwi dan Sripah Al-Munawi. Ning Endang bercerita pada saat lulus 
kuliah mulai mempelajari bidang usaha, salah satunya jasa lukis henna. Ning 
Endangsaatitu belajar melukis henna secara otodidak, dari youtube dan 
media sosial. 
“Kebetulan waktu itu henna sedang booming di Bangil, banyak perempun 
pakai henna. Lalu muncul ide untuk membuka jasa lukis henna. Namun, 
sebelum itu saya memang hobi jualan, misalnya pernah jualan baju abaya 
hingga hijab,” ungkap alumnus Pondok Pesantren Assunniyah Assalafiyah 
Sedan, Rembangitu. 
Ning Endang mengatakan, jasa hennasaatitu berkembangpesat, 
hingga dirinya dapatmemproduksi henna dengan merk Sab'ah 
1 Henna di tahun 2013. Produk ini mempunyai tiga varian, yaitu 
| henna maroon yang dibanderol dengan harga per buah Rp15 
“er ribu, sementara per lusin Rp150 ribu. Varian white henna 
- | dijual per buah 25 ribu dan Rp200 ribu perlusin, serta varian 
henna natural yang terbuat dari bahan daun henna bubuk 
harga per buah Rp25 ribu. 
Tak lama setelah itu ia membukajasa workshop, 
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) serta meluncurkan 
produk henna kuku SH Nail pada tahun 2015. Produk 
tersebut terdiri 6 varian warna, yaitu maroon, red, 
coklat, black, orange, dan pink. Masing-masing produk 
dijual dengan harga ecer Rp20 ribu dan harga grosir 
Rp10-15 ribu. 
Ning Endangjuga membuka layanan spa dan 
lulur di tahun 2019. Produk lulur Syareefa' 
yang dijual itu terbuat dari bahan alami 
rempah-rempah. Produk ini dijual 
seharga Rp30 ribu per buah, sedang 
perlusin dibanderol Rp300 ribu. Produk 
lainnya ada hijab Syareefa yang baru dirilis 
tahun 2023 ini, terdiri dari hijab model 
pashmina dan hijab instan yang dibanderol 
dengan harga Rp30-50 ribu. 
Dia mengungkapkan, dari keempat 
produk tersebut yangpaling diminati 
adalah henna. Baginya, henna 
termasuk bisnis musiman, 
karena ramai pada waktu 


merintis usaha. 


' 


NI. 


' 
8 | AUKA"|Juli 2023 


“ar Boat s) 
3 3 “ AG ! 


(arung 


€ SENYUM. Acara ta'lim sehari-hari bakda maghrib. (Dok. Pribadi) 


tertentu, misalnya pada saat menjelang 
lebaran dan musim pernikahan. Jasa lukis 
henna yang ditawarkan mulai Rp250 ribu 
hingga Rp1 juta untukacara pernikahan, 
dan Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta untuk 
paket natural. 


BAHAGIA. Endang bersama suami dan anak angkat.(Dok. Pribadi) 


“Pelanggan sudah mengenal saya 
dengan henna, maka produk yang paling 
laris untuk saatini adalah henna, ujar 
alumnus SMP Ma'arif 4-5 Tambakboyo, 
Tuban yang lulus tahun 2003 itu. 


Pelatihan Henna Gratis Santri 

Diakui bahwa henna lukis adalah bisnis 
yang cukup mudah dijalankan, karena 
pasarnya tidak terbatas usia. Mulai dari 
kalangan ibu-ibu, remaja, hingga anak kecil. 
Hal inilah yang kemudian membuatNing 
Endanglebih inovatif dengan memberi 
fasilitas pelatihan henna secara gratis untuk 
santri di Jawa Timur. Pelatihan ini sebagai 
bentuk pemberdayaan khususnya untuk 
santri putri di era perkembangan teknologi. 

Ning Endang membeberkan, program 
yang sudah berjalan sejak tahun 2018 itu 
sedikitnya diikuti 25 santri. Mereka yang 
mengikuti pelatihan akan mendapat modul 
untuk mempelajari basic henna yang 
meliputi elemen, motif, desain, pengenalan 
peralatan yang dibutuhkan untuk henna 
lukis. 

“Kami ingin program pelatihan ini 
menjadi wadah bagi para santri untuk 
mengembangkan skill. Sehingga, kami 
sangat terbuka bila ada pesantren yang 
ingin bekerja sama, ujar pengurus Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) 
tahun 2005 itu. 

Dia menambahkan, bila ada santri yang 
ingin mendalami jasa henna profesional, 
maka setelah pelatihan itu dapat mengikuti 


PA 


B3)// 


workshop dengan ketentuan masing- 
masing peserta membayar Rp350-370 
ribu sebagai pembiayaan. 

“Prinsipnya kami hanya ingin mengajak 
para alumni pondok pesantren produktif 
dan mandiri. Henna ini lekat dengan 
perempuan, kalau skill perempuan ini 
dilatih berpeluangjadi usaha yang 
menghasilkan cuan. Sehingga alumni 
pesantren tidak hanya bisa mengaji tapi 
juga mandiri dan berkontribusi, papar 
perempuan lulusan Madrasah Diniyah Al- 
Kholigiyah Pabean dan TPO Nurul Jadid 
Pabean, Tubanini. 

Di samping itu, Ning Endang punya 
perjuangan khusus untuk melindungi anak 
yatim. Salah satunya dilakukan dengan 
membuka Pondok Pesantren Mazroatul 
Huffadz yangterletak di dua titik, yaitu 
Bangil dan Lamongan. Pesantren yang 
dirintis bersama suaminya sejak tahun 
2020 itu dikhususkan untuk santri dari 
kalangan yatim piatu yang belum baligh. Di 
pesantren itu, anak yatim mendapat 
pembinaan khusus, mengikuti kegiatan 
sosial seperti santunan anak yatim, serta 
mengaji Al-Our'an dan kitab. 

“Kami ingin adanya pesantren ini 
memberi manfaat untuk anak yatim piatu, 
karena mereka butuh kepedulian. 
Sehingga, kami memberi wadah untuk para 
muhsinin, dermawan, yangingin 
membantu bisajadi donatur” pungkas Ning 
Endang. “Lina 


AULA | Juli 2023 | 49 


REHAT 


Omar Daniel 


Banyak Eksplorasi Budaya Pesantren 


autwajah Omar Daniel yang arabian membuatbanyak 

netizen mengunggah fotonya dengan disertai goute 

dalam novel Hati Suhita. Sebab ini pula membuat 

pemilik nama lengkap Omar Daniel Assegaf ini dielu- 
elukan menjadi kandidat utama pemeran Gus Birru dalam film 
adaptasi dari novel karya Khilma Anis itu. Faktor inilah salah satunya 
yang membuat dirinya terpilih sebagai Gus Birru dalam film garapan 
sutradara Archie Hekagery itu. 

Peran Omar Daniel dalam film ini berhasil menarik antusiasme 
penggemar di 17 kabupaten/kota yang dikunjungi. Namanya kerap 
dielu-elukan penonton, khususnya perempuan muda yang 
memanggilnya cukup histeris. “Antusiasmenya jauh melebihi dari 
ekspektasi kita. Tidak menyangka responsnya begitu positif dan luar 
biasa. Happyyangpasti!” katanya saat ditemui usai nonton bareng 
film Hati Suhita di Gressmall, Gresik, Sabtu (03/06/2023) lalu. 

Omar mengatakan, film Hati Suhita banyak mengandungpesan 
moral dan nilai edukasi yang apik. Sebab inilah ia akhirnya menerima 
tawaran dan mau berperan di film produksi Starvision tersebut. 
Menurut Omar, tema yangingin diangkat di film ini cukup bagus, 
seperti women support women, tidak adanya orang ketiga dalam film, 
hingga tak ada sedikit pun tokoh antagonis dalam film tersebut. Hal 
demikian membuat Omar sendiri kagum. 

“Tidak banyak film yangmengangkat hal-hal yang saya sebutkan 
itu. Sekaligus pula mengangkat budaya Jawa, terutama Jawa Timur. 
Dan yangsaya anggap unik adalah Ning dan Gus pesantren, di mana 
sebelumnya saya tidak pernah mengerti tentang hal itu,” paparpria 
kelahiran Surakarta, 9 April 1995 itu. 

Meski begitu, Omar sempat merasa terbebani dalam membintangi 
film yangrilis pada 25 Mei 2023 lalu itu. Betapa tidak, kultur 
pesantren yang diangkat dalam film membuat banyak santri dan 
elemen pesantren lainnya menantikan film itu dengan antusias. Omar 
pun merasa khawatir perannya dalam film tidak sesuai ekspektasi 
penggemar. Omar mengaku banyak melakukan adaptasi, workshop, 
reading, dan survei. Selain itu dirinya juga banyak bertanya kepada 
suami Ning Khilma, yangjuga seorang gus di Jawa Timur. Adaptasi itu 
memang diperlukan bagi Omar karena dirinya yang tidak memiliki 
latar belakang pesantren. Omar pun mengaku kekentalan budaya 
pesantren memberinya banyak pelajaran. “Karena saya kan bukan 
berasal dari kalangan pesantren. Kekentalan budaya pesantren yang 
ada di Jawa Timur memberikan banyak pelajaran. Bahwa gambaran 
pesantren aslinya itu tidak kaku, seperti selalu berpeci atau bersarung 
ketika beraktivitas,” ucapnya. 

Namun, secara personal Omar sendiri memiliki kesamaan dengan 
karakter Gus Birru yang diperankannya dalam film. "Kalau dari segi 
karakter ada kesamaan Gus Birru dan saya, tapi nggak sama banget. 
Pastiada perbedaannya," katanya. 

Meski begitu, pria keturunan Arab, Jawa, dan Belanda bukan kali 
pertama bermain peran untuk film bertema pesantren. Sebelumnya 


50 | AULA | Juli 2023 


ia pernah berperan sebagai ustadz dalam salah satu film horror. 
Tetapi baru kali ini ia mempelajari seluk-beluk budaya pesantren. 

Dari kegigihannya belajar terkait budaya pesantren, karakter Gus 
Birru sampai melekat dalam potret Omar. Sehingga banyak penonton 
mengapresiasi dan terharu, bahkan banyak pula yangmenitikkan air 
mata karenaterbawa suasana dalam film. Omar berpesan kepada 
para penggemar agar tidak mudah menyebarkan gambar dan video 
cuplikan dalam film. Cukuplah foto atau video yang sudah terlanjut 
dijepret dengan kamera sebagai koleksi pribadi. Halitu menurutnya 
penting sebagai bentuk penghargaan kepada pegiat film, khususnya 
di Indonesia. 

“Minta tolong film ini jangan dispoiler, direkam, atau disebarkan. 
Upaya ini adalah penghargaan bagi kami sebagai insan perfilman dan 
juga bagi penulis. Jadilah penonton yang bijak,” pungkasnya. “Diah 


Omar Dar Daniel Assegaf. Pemeran Yamaha film Ka Suhita. (Dok. gi 


wwwjurnal9d.tv 


SENIN-SABTU 


SIANG PETANG 


12.00. 18.067 


Tidak semua fakta layak muncul sebagai berita, kami hadir dengan beragam informasi yang aktual, 
membangun kemaslahatan umat dan mengedepankan nilai-nilai Jurnalisme Maslahat. 


SAKSIKAN JUGA SEGMEN JURNAL UTAMA patam procram JURNAL 9 PETANG 
SENIN-SABTU I 18.00 WIB 


KINI TV9 NUSANTARA DAPAT DIAKSES LEBIH MUDAH, LEBIH LUAS MELALU! 


SATELIT PALAPA D 


eka (@) Hnow (/00NG Bia Sevira Indie TRANSVISION KvisiOn @play ninmedia 


(3 Televisi Sembilan MG) etv9nusantara tv9.co.id 


Catatan Gus Ali 


Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Sidoarjo. 


Ikhlas, Karakter yang Harus Dipertahankan 


KH Agoes Ali Masyhuri, 
Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, 
Pengasuh Pesantren Bumi Shalawat 
Sidoarjo 


52 | AULA | Juli 2023 


aat inijarang dijumpai 
seseorang, termasuk di 
dalamnya adalah muslimin dan 
muslimat yang demikian tulus 
dan ikhlas saat melakukan aneka perbuatan. 
Kebanyakan di antara mereka, termasuk kita 
sendiri memiliki pamrih dalam setiap 
melakukan kegiatan. Bahkan pamrihnya 
demikian dominan, yang hal tersebutdapat 
dilihat dari kegiatan yang dilakukan. 

Dalam sebuah pesan di Al-9ur'an, Allah 
SWT menjamin akan mengangkat derajat 
orang yang beriman, taat dan patuh kepada- 
Nya, melaksanakan perintah, menjauhi 
larangan, berusaha menciptakan suasana 
damai, aman, dan tenteram dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. Hal ini termaktub 
dalam Al-Our'an suratal-Mujadalah aa 11: 


Punk ae) Ja ISI Il aa gb 
SEA AA PSG ole 3 
Bagas sasa 

Dea Ja IP Gaal Sea 


dia lal 
TS af lw Pat 1 

Wahai orang-orang yang beriman! Apahis 
dikatakan kepadamu: “Berilah kelapangan 
dalam majelis-majelis” maka lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan. “Berdirilah 
kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Teliti apayang kamu kerjakan. 

Perlu disadari oleh kita semua bahwa 
status hamba merupakan kedudukan 
tertinggi bagi makhluk ciptaan Allah SWT. 
Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diberi 
pilihan apakah ingin menjadi raja dan rasul 
ataukah menjadi hamba dan rasul, maka Nabi 
menjawab hanya ingin menjadi hamba dan 
rasul. 

Hal tersebut memberikan pesan bahwa 
kalangan hamba dan rasul memiliki 
kedudukan yang demikian istimewa di 
hadapan Allah SWT karenanya menjadi pilihan 


Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menjadi 
penguasaatau kalangan yangmempunya 
kedudukan adalah bukan hal yang diidamkan. 

Dalam Al-Our'an disebutkan: 

AI) S5 GI ES 3 

Dan Saya tidak menciptakan jin dan 
manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. 
(OS Adz-Dzariyat: 56) 

Akan tetapi, dalam rangka memenuhi 
panggilan Allah SWT sebagai hamba yang 
sejati, keikhlasan dalam beribadah merupakan 
harga mati yang harus tertanam dalam 
sanubari seorang hamba. Maka dari itu pada 
kesempatan kali ini, saya hendak 
mengingatkan diri sendiri dan pembaca media 
ini tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah. 

Coba perhatikan firman Allah SWT berikut 
ini: 

Kbs perek #03 
Hayang Mai Jaa 2 Al 
303 0 21 0 


GAN Gral 13 anna | 


4 03031 
pp Sigu 

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk 
berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu 
(kepada Allah) pada setiap shalat, dan 
sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah 
semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan 
dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu 
diciptakan semula. (OS Al-Araf: 29) 

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa 
dalam beribadah harus disertai dengan 
keikhlasan. Dan kalau ibadah kepada Allah 
SWT saja membutuhkan ketulusan atau ikhlas, 
maka melakukan kebaikan kepada manusia 
juga demikian. Hendaknya kesempatan 
melakukan kebaikan dengan aneka layanan 
yangselama ini diberikan kepada warga harus 
tanpa pretensi. Jangan sampai kebaikan yang 
kita berikan kepada tetangga terdekat, harus 
dibalas dengan upah dan sanjungan atau 
sejenisnya. 

Betapa kondisi saatini, semangat 
keikhlasan dan mencoba tanpa pamrih dalam 
berhidmatsemakin luntur. Nyaris tidak ada 
sektor kehidupan yang steril dari pamrih dan 
tendensi, semua harus diapresiasi. Padahal 
para pendahulu telah memberikan teladan 


bahwa semangat gotongroyong demikian 
dominan dan hal inilah yangkelak 
membedakan bangsa ini dengan kalangan 
lain. Betapa keguyuban menjadi nilai lebih 
yang tidak didapatkan di tempat lain. 

Karenanya, semangat tanpa pamrih dan 
sepi saking pamrih harus terus digelorakan 
di tengah tantangan hidup yang kian hedonis 
saat ini. Apalagi hal tersebut telah menjadi 
bagian tidakterpisahkan dari negeri ini dan 
pada saat yangsama juga dipesankan agama. 
Akan sangattidak elok dan pastinya akan 
tercela kalau kemudian semangatikhlas 
tersebut hilang dari semangat umat Islam di 
negeri ini. 

Dalam sebuah hadist disebutkan: 

Je AN 23 AKAN as 


3 0. 
SS 
di 


Jr 333 BE ka Tae Ea 


KASI HI AS, d3 ol 


HJ Ea IK YA aa 


3 Van: Peaya na ng 


ita ka Bd es » S6 
AIA Gd Ep 


Dari Umar Ibn Khaththab Radhiyallahu 
anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: Sahnya suatu amal itu 
tergantung dengan niatnya, dan bagisetiap 
orang balasannya sesuai dengan apa yang 
diniatkannya. Barangsiapa berhijrah dengan 
niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia 
mendapatkan balasan hijrah kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah 
dengan niatkepada keuntungan dunia yang 
akan diperolehnya, atau wanita yang akan 
dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) 
hijrahnya kepada apayang ia niatkan 
tersebut. 

Pesan ini memberikan petunjuk kepada 
kita bahwa motivasi cukup penting dalam 
beramal. Niat akan menjadi pembeda 
apakah yang dilakukan bernilai ibadah atau 
malah mengharap hal yang di luar yang 
disarankan. Nilai amal seoranghamba 
tergantung pada niatnya, jika amal yang 
dilakukan diniatkan murni untuk 
mendapatkan ridha Allah SWT dan Rasul- 
Nya maka itulah yangia dapatkan. Akan 
tetapi sebaliknya, jika amal yang dilakukan 


18. 


untuk kepentingan dunia, maka hasilnya pun 
akan mendapatkan saat di dunia belaka, 
sementara di akhirattidakakan mendapat 
apa-apa. 

Dengan pesan yang disampaikan 
tersebut, maka umat Islam dan lebih khusus 
lagi warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin 
untuk terus melatih diri untuk ikhlas. Siapa 
saja pasti dihadapkan dengan aneka 
kebutuhan hidup, akan tetapi yang 
mendesak untuk terus digelorakan adalah 
bagaimana tetap menyisihkan ketulusan 
dalam berbuatuntuk tujuan mulia. Jauh dari 
kalkulasi dan keinginan untuk dipuji apalagi 
mengharap terkabulnya kepentingan sesaat. 

Contoh terkaithal ini sebenarnya sangat 
banyak kita dapatkan dalam keseharian. 
Bahwaadasaja yang melapisi kegiatan 
harian bahkan khidmatnya yang seolah 
untuk kepentingan umat, nyatanya jauh dari 
harapan. Yangjustru dikedepankan adalah 
kalkulasi dan keuntungan materi sesaat, 
termasuk pujian dari manusia. Sehingga 
dengan demikian, yang didapatkan dari 
dirinya tidak ada alias zhonk, justru kenaifan 
yang kelak akan diterima kendati telah 
memperoleh sanjungan dari beragam 
kalangan. 

Tentu saja tujuan utama beribadah 
adalah untuk mendapat keridhaan Allah 
SWT. Coba kita berani melakukan otokritik 
bahwa ada yangmenyertakanniat lain 
seperti berangkat haji untuk mendapat 
panggilan pak haji, bersedekah supaya 
terlihat kaya dan dermawan, dan lainnya. 


Perlu diketahui bahwa motivasi seperti itu 
dapat menghilangkan pahala ibadah, bahkan 
pelaku dianggap berdosa karena dua hal, 
menipu pandangan oranglain dengan 
mengatasnamakan agama atau sering 
disebut dengan politisasi agama dan 
menghina Allah SWT sebab, lebih 
mementingkan makhluk dari pada Dia. 

Memangtidak mudahuntuk bisa sampai 
pada derajat tersebut. Karenanya perlu 
aneka kiat dan latihan agar bisa sampai ke 
tujuan mulia tersebut. Oleh sebab itu 
diusahakan sejak dini agar dalam melakukan 
ibadah sekecil apapun harus dilandasi 
dengan niatan murni. Perlahan namun pasti 
berupaya dan terus berusaha dengan 
harapan pada ujungnya motivasi tulus 
menjadi bagian tidak terpisahkan saat 
melakukan aneka kebaikan. Dan kalau hal 
tersebut yang bisa dilakukan, maka dalam 
seluruh langkah dan khidmatakan terus 
berupaya mencari ridha dari Allah SWT. 

Karena sejatinya, manusia tidak butuh 
pengakuan manusia dalam berkhidmat. 
Kalau seluruh yang dilakukan lantaran 
pertimbangan Allah SWT, maka yang diraih 
bisa banyak hal. Prestasi duniawi berupa 
kenaikan pangkat dan kedudukan, serta 
yang pasti juga penghargaan terbaik dari 
Allah SWT. Dan hal inijuga yangseharusnya 
terus diupayakan manusia sehingga dalam 
perjalanannya mendapatkan kebaikan di 
dunia dan akhirat. “ 


AULA | Juli 2023 | 53 


Sapi merupakan 
hewan suci bagi umat 
Hindu di India. Untuk itu, 


masyarakat Muslim di 
sana mengganti hewan 
kurban pada saat Idul 
Adhasebagai bentuk 
toleransi. Lalu, 
bagaimanakah cara umat 
Islam merayakan Hari 
Raya Kurban. Berikut 
Ulasan AULA bersama 
Fauzan Azhim, Ketua 
Perhimpunan Pelajar 
Indonesia (PPI) India. 


& Kk - 
IKON. Fauzan Azhim di depan monumen Taj Mahal. (Dok. Istimewa) Fx 


Merayakan Hari Kurban di Negeri Hindustan 


idakjauh berbeda dengan di 
IT Indonesia, sejumlah 10.9 
persen penduduk Islam di 
India bisa merayakan hari 
raya Idul Adha dengan bebas. Karena rata- 
rata kantor, institusi, toko dan lain 
sebagainya banyak tutup atau diliburkan. 
Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia 
(PPI) India, Fauzan Azhim mengatakan, 
saat tiba hari raya Idul Adha umat Muslim 
di India berkumpul di masjid atau 
lapangan luas untuk melaksanakan shalat 
ied berjamaah. Demikian juga dengan 
pelaksaan pemotongan hewan kurban 
tetap ada seperti di Indonesia. Meskipun 
ada perbedaan yang dilakukan sebagai 
bentuk menghargai umat Hindu di sana, 
yang menganggap sapi sebagai hewan 
yang suci. 
“Sebenarnya sistem kurban di India 
sama dengan di Indonesia, biasanya shalat 
ied pagi, setelah itu mengadakan 


54 | AULA | Juli 2023 


pemotongan hewan kurban,” kata pria 
kelahiran 27 November 1994 ini. 

Namun, ungkap Fauzan, hewan yang 
dikurbankan memiliki kriteria khusus. 
Karena bagi umat Hindu di India sapi 
adalah hewan yang dihormati. Ada 
beberapa daerah yang hanya kurban 
dengan kambing atau domba. Ada juga 
yang melaksanakan kurban sapi, tetapi 
sapi berwarna coklat bukan putih. Jadi, 
perbedaannya hanya pada aspek hewan 
kurbannya saja. Namun, dari segi 
pemotongannya, penyaluran, dan teknis 
lainnya sama. 

Untuk memperlancar kegiatan kurban, 
biasanya dilakukan penggalangan dana 
kepada umat Muslim di India. 
Penggalangan dana dilakukan komunitas 
yang memang bertugas mengumpulkan 
dana kurban. Jadi ,kita ada komunitas 
yang mengumpulkan hewan kurban sapi 
dan kambing. Nanti dilaksanakan 


pemotongan bersama di masjid. 
Kemudian disalurkan ke warga Muslim 
yang membutuhkan, paparnya. 

Kelancaran melaksanakan hari raya 
Idul Adha tak lepas dari adanya 
keberagamaan di India. Sebab 
dipengaruhi oleh banyaknya pendatang di 
perkotaan. Seperti adanya kampus Islam, 
yakni Aligarh Muslim University (AMU) 
India. Pendatang Muslim di sana sangat 
mudah diterima. Toleransi di perkotaan 
juga sangat tinggi, terbukti dengan 
mudahnya para pelajar, pekerja, dan 
masyarakat Muslim dalam memperoleh 
hewan kurban. 

Menurut Fauzan, toleransi di India 
beragam. Di kawasan perkotaan 
penduduknya lebih toleran, karena 
memiliki paham bahwa semua agama itu 
harus dihormati. Namun, di daerah 
pedesaan lebih rawan konflik yang 
mengatasnamakan agama, terutama di 


La PA 


momentum perayaan Idul Adha. 
Mayoritas penyebabnya karena orang 
Islam dikenal makan daging sapi dan 
kambing, di mana sapi menurut 
kepercayaan mereka merupakan bagian 
salah satu Dewa atau yang dimuliakan. 
Bahkan takjarang konflik yang terjadi 
hingga terjadi pembunuhan atau 
pembantaian. 

“Untuk mencegah hal itu, umat Islam 
memutuskan untuk mengubah hewan 
kurban. Sehingga konflik dan 
kesalahpahaman bisa diminimalisir,” 
tegas Ketua Badan Jaringan Internasional 
(BI) di India tersebut. 


Peran PCINU India 

India merupakan sebuah negara di 
Asia denganjumlah penduduk terbanyak 
kedua di dunia. Dengan populasi lebih 
dari satu miliar jiwa, sedangkan besar 
wilayahnya merupakan yang ketiga di 
Asia berdasarkan area darat. 

Hal ini mengakibatkan kota-kota besar 
pusatstudi di India, menjadi negara 
dengan tingkat kriminal yang cukup 
tinggi. Bahkan kendaraan umum tidak 
pernah sepi dari lalu lalang masyarakat. 
Peristiwa warga yang mengalami 
kecelakaan kendaraan seperti kereta dan 
bis, sudah menjadi pemandangan lumrah 
dan biasa. 

Keadaan seperti ini, diungkapkan 
Fauzan Azhim, tidak membuat para 
pelajar dari kalangansantri berdiam diri. 
Penyebaran dakwah berlangsung sangat 
damai di negeri Hindustan. Banyaknya 
aktivitas di dalam kampus, tak membuat 
para mahasiswa santri asal Indonesia 
lupa daratan. Mereka tetap 
menyempatkan diri aktif dalam ke-NU-an. 
Salah satunya melalui organisasi 
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul 
Ulama (PCINU) India. 

“Biasanya di PCINU kita mengadakan 
kegiatan khataman, tahlilan, mengadakan 
diskusi dan juga webinar online. Tidak 
jauh berbeda dengan PCINU lainnya, di 
India sedikit lebih susah untuk 
berkumpul karena memang tempat kita 
sesama pengurus itu tidak terpusat di 
suatu daerah. Misal saya di Mumbai, 
kemudian teman-teman yanglain ada di 
Aligar Muslim University, kemudian ada di 


RE 


ZIARAH. Rizal Maula, Ketua Tanfidziyah PCINU India di depan Makhdum Kund. (Dok. Istimewa) 8 


Haidarabat atau di Delhi, ujarnya. 

Untuk mengisi waktu di luar kampus 
biasanya para mahasiswa Indonesia di 
India melakukan meetup, biasanya 
setahun sekali atau 6 bulan sekali. Untuk 
menjaga soliditas, mereka terusintens 
berkomunikasi meskipun lewat 
perpesanan WhatsApp ataupun zoom 
meeting untuk musyawarah. Karena itu, 
program yang dicanangkan PCINU lebih 
kepada melakukan kajian rutin. 

“Anggota PCINU India saatini 
mencapai ratusan orang. Namun tersebar 
di seluruh India, dengan jarak tempuh 
yang cukup jauh. Jadi kami sulit 
mengadakan kegiatan secara luring. 
Basecamp juga masih belum ada,” 
paparnya. 

Sebab inilah dalam sejumlah kegiatan 
PCINU India kerap melibatkan dukungan 
dari Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) India yang ada di New Delhi. Selain 
dari mandiri secara organisasi melibatkan 
para anggota PCINU yang berada dalam 
satu kota yang sama. 

“Kalau masyarakat Muslim di Mumbai 
cukup banyak. Cuma lebih banyak di 
Delhi. Rata-rata seperti aktor bollywood 
kan banyak yang Muslim, seperti yang 
memiliki marga Khan. Mereka semua 
rumahnya di Mumbai. Kalau masyarakat 
Muslim di India itu rata-rata Sunni dan 
Syiah. Cuma di sini lebih kepada madzhab 
Hanafi. Mumbai juga lumayan banyak 


keluarga Muslim, tetapi lebih banyak 
madzhab Hanafi. Ibadah di sini 
dibebaskan, terangnya. 

Secara budaya, kata Fauzan, Hindu di 
India mirip dengan Hindu yangada di Bali. 
Memiliki banyak prosesi upacara dan hari 
libur. Bahkan perayaan juga sering 
diadakan di kampus umum. Seperti 
pembuatan lukisan di pagi hari sebagai 
doa. Kemudian pembuatan logo dan 
simbol tertentu di setiap kampus sering 
sekali ditemukan. 

“Biasanya mereka menggambar di 
depan pintu rumah atau area strategis di 
gedung sekolah. Di sini juga banyak hari 
libur karena banyak perayaan masyarakat 
Hindu. Meskipun untuk libur Idul Adha 
hanya satu hari saja,” ungkapnya. 

Selain dari ketaatan warganya, budaya 
masyarakat India yang bagus adalah dari 
segi budaya belajar. Mengenai diskusi dan 
keakraban antara guru dan murid atau 
mahasiswa dengan dosennya lebih terasa. 
Tidak ada rasa canggungatau 
diskriminasi untuk bertukar pikiran di 
sana. 

“Kepercayaan warga India juga sangat 
tinggi. Sehingga mereka berani 
melakukan apa yang mereka suka. Selain 
itu, orang India sangat realistis dantidak 
gampang baperan, pungkasnya. “Diah 


AULA | Juli 2023 | 55 


WAWASAN 


alah seorangyang kini 
S tengah mendapat apresiasi 
dari berbagai kalangan 
adalah penyanyi asal 
Indonesia, Putri Ariani. Betapa tidak, Putri 
memukau juri America's Got Talent 
dengan suaranya terus jadi sorotan. Gadis 
tuna netra itu berhasil mencuri perhatian 
juri Simon Cowell saat tampil di panggung 
America's Got Talent. Putri bahkan berhasil 
mendapatkan Golden Buzzer, termasuk 
mendapat kesempatan bertemu orang 
penting seperti Presiden RI, Joko Widodo. 
Di balik berkilaunya penampilan Putri 
di panggung, ada cerita tentang kedua 
orang tuanya yang rela meninggalkan 
pekerjaan agar bisa selalu menemaninya. 
Seperti diakui Reni Alfianty selaku 


ibunda Putri yang meninggalkan usaha 
restoran padahal sedang ramai di Riau 
demi mendukungimpian sang anak 
untuk menjadi penyanyi. “Saya kan 
emang ninggalin restoran, itu restoran 
lagi ramai,” kata Reni dikutip dari 
YouTube deHakims Story. 


— Tatatatetetetatatetatetetatatetatatatetatetetatatetetatettatetattatatettatatatattatattatatatetatatetattetatatettatatatatatatatatatatatatatt tettatettatatatatetattata te tetetetatetetatatettatatatatatatatatatetatetetatatattattattatatatatatatetatatatat 


Putri Ariani dan Makna 
Kehadiran Ibu Teladan 


Cerita kegigihan Reni Alfianty, mengi- 
ngatkan juga kepada kisah seorang bocah 
mungil yang sedangasyik bermain tanah. 
Sementara sangibu sedang menyiapkan 
jamuan makan yang diadakan sangayah. 
Saatitu, makanan telah siap tersaji di ruang 
tamu. Sangtamu bersama tuan rumah juga 
telah menghadap hidangan yang demikian 
menggoda. Namun saatacara makan 
bersama hendak dimulai, tiba-tiba kedua 
tangan bocah yang mungil itu menggeng- 
gam debu. Ia masuk ke dalam rumah dan 
menaburkan debu itu di atas makanan 
yang tersaji. 

Tatkala sangibu masuk dan melihatnya, 
sontak marah namun dengan kalimat ter- 
Ukur berkata: Idzhab. Ja'alaka imaaman 
lilharamain. Pergi kamu. Biar kamujadi 


Putri Ariani diundang Presiden RI ke Istana Merdeka. (Dok. Istimewa) 


imam di Haramain. Dan subhanallah, saat 
anak itu dewasa akhirnya menjadi imam di 
Masjidil Haram. Anak kecil yang didoakan 
ibunya saatmarah itu adalah Syeikh 
Abdurrahman as-Sudais, Imam Masjidil 
Haram yangnadatartilnya menjadi favorit 
mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. 


Oleh : 
KH Farmadi Hasyim, SAg, MHi 
(Wakil Ketua PW LDNU Jatim) 


Sudais berasal dari Bani Anza. Ia telah 
hafal Al-Our'an pada umur 12 tahun. 
Tumbuh di Riyadh, Sudais belajar di SD Al- 
Muthanabin Harits, dan setelah itu kuliah 
di Riyadh Scientific Institution dan lulus 
tahun 1979 (umur 17-18 tahun) dengan 
nilai baik. Ta memperoleh ijazah Syariah 
dari Universitas Riyadh pada tahun 1983 
(umur 21-22 tahun), dan menjadi anggota 
PPI (Pengetahuan Pokok Islam) sebagai 
pemberi ceramah atau dosen. 

Dirinya mempelajari Islam 
dari gurunya di Universitas 
Islam Imam Muhammad bin 
Saud pada tahun 1987 (umur 
25-26 tahun) dan menerima 
gelar Ph.D, serta aktif di 
Universitas Syariah Islam 
Ummul Oura pada tahun 1995 
(umur 33-34 tahun) sebagai 
asisten profesor setelah aktif di 
Universitas Riyadh. 

Ini adalah teladan bagi para 
ibu, calon ibu, ataupun orang 
tua, hendaklah selalu 
mendoakan kebaikan untuk 
anak-anaknya. Bahkan meski 
dalam kondisi marah. Karena 
salah satu doa yang tidak 
terhalangadalah doa orangtua 
untuk anak-anaknya. Sekaligus 
menjadi peringatan agar 
menjaga lisan dan tidak mendoakan 
keburukan bagi anak-anaknya. Walaupun 
dalam kondisi marah sekalipun. 
“Janganlah kalian mendoakan (keburukan) 
untuk dirimu sendiri, begitupun untuk 
anak-anakmu, pembantumu, juga 
hartamu. Jangan pula mendoakan 


56 | AULA | Juli 2023 


DUKUNGAN. Syeikh Abdurrahman as-Sudais, imam Masjidil Haram. (Dok. jpnn.com) 


keburukan yang bisa jadi bertepatan dengan saat di mana Allah 
mengabulkan doa kalian.” (HR Abu Dawud) 

Mungkin ibunda dari Abdur Rahman Al-Sudais (Syekh Sudais), 
salah satu imam besar Masjidil Haram yangtermasyhur, tidak 
mengenal konsep law ofattraction. Bahwa alam akan merespons 
energi yang dikeluarkan, yang dipikirkan, dan yang diyakini. Tapi, 
satu hal yang pasti, ibunda dari Syekh Sudais amat mengerti dan 
meyakini jika ucapan adalah doa. Oleh sebab itu, selalu berkata yang 
baikagar senantiasa datang kebaikan. 

Demikian pula ada cerita ibunda yang demikian dibanggakan 
dan selalu dirayakan saat memasuki bulan Dzulhijjah. Siapa lagi 
kalau bukan Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Nabi Ibrahim, 
dikaruniai buah hati yang diberi nama Ismail. 

Kehamilan juga kelahiran Ismail ini rupanya membuat Siti Sarah 
sebagai istri pertama Nabi Ibrahim merasa cemburu. Perempuan 
itu meminta sang suami untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang 
jauh agar tak lagi bisa menemukan keduanya. 

Atas kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu- 
gebu, Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk membawa Siti Hajar ke 
tempat yangjauh menuju Baitul Haram. Siti Hajar bersama Ismail 
dibawa menuju lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan 
sekali pun di sana. Tak ada juga air atau tanda kehidupan. Setelah 
berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. 


Sebuah riwayatjuga menceritakan bahwa Ibrahim tak menoleh 
sekali pun kepada Siti Hajar meski perempuan tersebut menangis 
dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Ibrahim 
meninggalkannya, Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan 
mengatakan: “Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk 
melakukan ini?” “Benar, jawab Ibrahim. “Kalau Allah yang 
memerintahkan demikian ini, niscaya Dia tidak akan menyia- 
nyiakan kami, ungkap Siti Hajar. 

Saat Ibrahim tak lagi kelihatan, Siti Hajar memandang wilayah 
tersebut yang sangat gersang dan panas. Perempuan berhati mulia 
ini pun berlari dari bukit Shafaa ke bukit Marwa sebanyak tujuh kali 
untuk mencari perbekalan dan berharap bertemusufi yang akan 
membantunya. Sayang, ia tidak menemukan apapun. 

Di tengah kebingungan juga kegelisahan yang menyelimuti hati 
juga pikirannya, Allah menurunkan mukjizat. Dari bawah kaki 
Ismail kecil yang sedang menangis kehausan, muncul sumber mata 
air yangkini dikenal sebagai mata air Zam-zam. Air itulah yang 
membantunya bertahan. Tak hanya muncul air, beberapa waktu 
Putri Ariani bersama ibunda. Foto: Instagram @arianinismaputri nembantunya 
mengatasi segala kesulitan di lembah gersang. 

Siti Hajar adalah sosok yang begitu tegar, tabah juga senantiasa 
tawakal kepada Allah. Dirinya juga menjadi cerminan sebagai 
seorang istri yang kuat dan tak mudah putusasa, meski kesulitan 
bertubi-tubi menimpanya. Dan ini adalah teladan bagi para ibu, 
calon ibu, ataupun orangtua. Hendaklah selalu mendoakan kebai- 
kan untuk anak-anaknya. Bahkan meskipun dalam kondisi marah. 
Karena salah satu doa yang tidak terhalang adalah doa orang tua 
untuk anak-anaknya, sekaligus menjadi peringatan agar menjaga 
lisan dan tidak mudah berkata yang tidak patut kepada anak. 

Banyak orang sukses lantaran memiliki hubungan baik dan juga 
memuliakan kedua orang tuanya terlebih sang ibu. Doaibu sungguh 
tanpa batas di hadapan Allah SWT karena mudah menembus langit. 
Sehingga doa ibu yang dipanjatkan untuk anaknya sangat mudah 
dikabulkan. Mungkin sebagian orang masih tidak sadar bahwa 
beragam kesuksesan yang diraih selama ini adalah buah dari doa 
ibutanpa diketahui. Karena ibu tanpa disuruh pasti selalu 
mendoakan anaknya di tiap napasnya kala bermunajat. Tapi 
seorang anak belum tentu selalu berdoa untuk orangtuanya. 


tatotatetetettatatat tattoo tatetetetetetatettatat taat tattotatetetotetoteaatttatotototetotetetetaotttotetototetetetetattatatatatatai 


Telah berpulang ke Rahmatullah saudara kita seiman. Semoga Allah mengampuni, 
merahmati dan memaafkan mereka. Serta kita dapat mengambil i'tibar dan sabar. Amin 


Ope AI UI AU 
GRESIK 


Hj Masudah binti Osen (56 th), Wafat Jumat, 13 
Januari 2023, Jl. Ky. Sahlan 8 No. 18, Kec. Manyar. 


JOMBANG 
Achmadi, wafat Selasa, 2 Mei 2023, Desa Ran- 
duwatang, Kec. Kudu. 


Ahmat Turmudi bin Abu Yamin, wafat Rabu, 08 
Februari 2023, Desa Randuwatang, Kec. Kudu. 

Hj Alfijah, wafat Selasa, 11 April 2023, di Desa 
Randuwatang, Kec. Kudu. 


Muslikha (65 th), wafat Selasa, 30 Mei 2023, 


Dusun Gading, RT.02 RW.01, Desa Pandanwangi, 
Kec. Diwek. 


Siti Muassomah (50 th), wafat Jumat, 22 Juli 
2022, di Dusun Kweden, RT.05 RW.02, Desa Sido- 
warek, Kec. Ngoro. 


MALANG 
Hj Chumaidah (72 th), wafat Ahad, 23 Arpil 2023, 
Jl. Suropati Raya, Kec. Bululawang. 


SAMPANG 
KH Mujahidin Abd Rozag, Wakil Ketua PCNU 


Sampang, wafat Kamis, 25 Mei 2023, Sampang. 


SIDOARJO 

Ibu Supiyah binti Supaji, ibunda Khoiriyah 
(Pemasaran Aula). Wafat Kamis, 15 Juni 2023 M. 
Dimakamkan di Wonocolo, Kec. Taman, Kab. 
Sidoarjo. 


KUDUS 

Bpk. Nachrowi bin Kusmen Madrais. 

Wafat Selasa Legi, 30 Mei 2023 M / 10 Dzulgadah 
1444 H. Dimakamkan di Blender Kidul, Peganjaran, 
Kudus. 


AULA | Juli 2023 | 57 


Menyelam sambil minum air' 
menjadi peribahasa yang 
cocok untuk 
menggambarkan sosok 
perempuan asal Purworejo 
itu. Dia adalah Irun Maulana, 
seorang desainer fashion 
sekaligus Ketua Institut 
Agama Islam (IAI) An 
Nawawi. Seperti apa 
kisahnya? Simak ulasan 


berikut. 
HARMONIS. Bersama keluarga tercinta. (Dok. Pribadi) 

anggilan Irun Maulana disematkan sebagai nama “Waktu pandemi kan banyak yang dirumahkan. Saya iseng 

desainer fashion. Maulana diambil dari nama produksi 50 buah desain hijab acak. Alhamdulillah, banyak 

suaminya, sementara Irun adalah panggilannya. peminatnya, bahkan sampai ditiru. Dari situlah, saya merasa punya 

Nama lengkapnya ialah Ashfa Khoirunnisa. Iaadalah — tanggungjawab untuk menjelaskan bahwa plagiasi itu dilarang. 
putri pertama pasangan KH Achmad Chalwani dan Nyai Hj Siti Jadi, saya mencoba cari tahu itu dan memutuskan untuk masuk di 
Sa'adah, Pengasuh Pondok Pesantren An Nawawi Berjan Gebang asosiasi desainer supaya mengetahui apa saja sih yangharus 
Purworejo. dilakukan desainer fashion profesional. Di samping memang 


Irun tertarik menyelami dunia bisnis sejak muda,saatdudukdi — berkeinginanjadi desainer fashion profesional,” kata Dosen Bahasa 
bangku sekolah. Kala itu ia membatu ibunya berdagang, sekaligus Inggris di IAI An Nawawi Purworejo itu. 


mengelola swalayan di pesantren. Dari situlah banyak pelajaran Irun mengatakan, pada saat launchingproduk pertamanya itu 
yang didapat, bahkan pengalaman yang mungkin tidak akan belum memiliki brand. Sehingga, di tahun 2019, ia membuat brand 
pernah dilupakan. yang dinamai Li Scraf. Beberapa event baik yang telah diikuti, 

Irun berhasil membuka toko pertamanya yang diberi nama seperti Indonesia Modest Fashion Melbourne 2023, Kazzan 
Griya An Nawawi pada tahun 2008. Toko itu mulanya Summit Rusia 2022, Jbm Surabaya 2022, Muffest 2021 & 2022, 
menyediakan banyak produk lokal maupun impor dengan brand Together E Summit 2021, dan Jogja Fashion Week (JFW) 2021 & 
ternama. Dalam perjalanan, produk yang ditampilkan di etalase 2022. 
toko tidak banyak diminati. Sehingga kemudian ia memperdalam “Saya bersyukur memiliki orangtua yang mendukung putrinya 
skill desain dan memutuskan produksi hijab arabic news paper menjadi orang yang sukses. Ibu saya seorang pedagang, ayah saya 
yang tidak disangka bakal booming dan viral. basicnya adalah seorang guru. Mereka membebaskan untuk saya 


mengambil langkah karir terbaik, asal selesai sekolah dan ngaji,” 
ungkap Ning Irun yang mengaku pernah belajar di Islamic Fashion 
Institute (IFI). 


Kabulkan Cita-cita Orang Tua 

Irun menjadi orang nomer satu di kampus IAI An Nawawi 
Purworejo. Jabatannya sebagai ketua itu pun tidak lepas dari 
didikan ayahnya yang terus mendorong untuk menuntaskan 
sekolah hingga kini menjadi kandidat S3. 

Irun menjelaskan, dulu saat orang banyak mencibir masuk di 
perguruan tinggi. Ayahnya justru memiliki visi ke depan, visi yang 
lebih maju, yaitu ingin mendirikan perguruan tinggi di pondok 
pesantren. Bahkan, itu sudah lama dicita-citakan oleh kakeknya 


AULA | Juli 2023 | 59 


Aula Nisa 


untuk segera memiliki kampus. 

“Jadi, ayah saya meneruskan 
perjuangan beliau mengembangkan 
kampus. Saya disitu ikut memanajemen 
setelah selesai S2 dari Universitas Islam 
Indonesia jurusan Studi Islam tahun 2007- 
2011, ujar Pengurus Wanita Thorigoh 
Annahdliyah (Wathonah) Bidang Ekonomi 
Wilayah Purworejo itu. 

Irun ingat betul, saat masih SMP 
diminta ayahnya agar menjadi seorang 
pengajar atau dosen. Hal itu dapat 
diwujudkan ketika lulus Sarjana 
Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Agama 
Islam Shalahuddin Al Ayyubi (STAISA) 
Jakarta tahun 2004-2007. Irun pada saat 
itu jadi guru Bahasa Inggris di MTs dan MA 
An Nawawi dan guru mapel Conversation 
(percakapan Bahasa Inggris). Irun menjadi 
dosen bisnis, dan coached di IAI An 
Nawawi. 

“Dua-duanya saya tekuni, dan 
alhamdulillah bisa menjalankan itu. 
Mengajar ya berdagang. Mengubah status 
sekolah tinggi menjadi institut mungkin itu 
pencapaian saya saat ini, ujar perempuan 
yangjuga Direktur Radio Shoutuna FM 
tersebut. 


Kembangkan Bisnis 

Irun tidak menyangka bakal sampai di 
titik ini. Ia berjanji akan memanfaatkan 
waktu sebaik-baiknya untuk dapat 


LN 5 
MERIAH. Muslim Fashion Festival (Muffest) di Pakuwon Jogja. 


60 | AULA | Juli 2023 


memajukan kampus, dan membesarkan 
produk fashion hingga pasar 
mancanegara. 

“Apapun tantangannya tetap harus 
dihadapi. Kunci berhasil ialah tidak boleh 
putus asa, apalagi berhenti. Kalau sekarang 
merasa bersyukur saja, berkah kerja keras 
produk yang kami miliki tembus pasar 
Malaysia dan Nigeria,” ujar Wakil Ketua 
Umum 1 Bidang Ekonomi Pusat Jam'iyyah 
Perempuan Pengasuh Pesantren dan 
Muballighoh (JPPPM) sejak tahun 2016 
hingga sekarangitu. 

Irun juga ingin mengajak para desainer 
fashion dari kalangan Nahdliyin untuk 
sama-sama membesarkan produk lewat 
organisasi JPPPM. Menurutnya, potensi 
untuk memasarkan produk dari para 
nawaning semakin mudah dengan adanya 
teknologi yang banyak muncul belakangan 
ini. 


“Ti 
ye PA | 5 
NN 7 PN 7. , 
SEMANGAT. Sharing succes story bertemu J8” 
beberapa menteri. (Dok. Pribadi) 


“Kami sedang mengumpulkan para 
owner bisnis dari kalangan nawaning 
pondok pesantren. Mereka kami ajak 
untuk ikut pameran di berbagai event. 
Kami juga membantu para nawaning yang 
ingin bikin sebuah brand. Cuma PR-nya 
sekarang bagaimana produk itu punya 
karakter, itu yangsusah,” ungkapnya. 

Di sisi lain, Irun berharap segera 
mungkin dapat mengubah status institut 
menjadi universitas. Sedangkan, fakultas 
yang ingin dibuka ke depannya adalah 


psikologi, kedokteran dan bahasa inggris. 
“Berpegangterguh pada didikan orangtua, 
prinsipnya kalau anak nurut sama orang 
tua hidupnya bakal berkah,” ungkap 
pendiri Belesses Salon tahun 2018. 

Irun waktu muda bercita-cita jadi 
psikolog. Malah pernah kuliah di jurusan 
psikologi tapi tidak selesai karena 
menikah. Kemudian pindah di prodi 
Pendidikan Agama Islam (PAI) sesuai 
dengan arahan ayahnya. Begitu pula ketika 
terjun di dunia desainer fashion belum 
mendapat dukungan penuh dari sangibu. 
Namun setelah mengikuti berbagai event, 
akhirnya upayajadi seorang desainer 
fashion diterima dan direstui. 

“Ibu itu takut kalau sayajadi desainer 
fashion banyak musuh. Ternyata tidak, 
malah profesi ini diterima masyarakat luas. 
Maklum, ibu tidak sekolah, sehingga ingin 
anaknya terjun di bidangakademis karena 
merasa lebih dihormati, tandasnya. " Lina 


(Dok. Pribadi) 


Kado Ganjar di Akhir Jabatan: Jateng Jadi Provinsi Terbaik Ketiga Kalinya 


emasuki detik akhir masajabatan, 
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 
memberikan kado manis untuk 
Provinsi Jateng. Setelah beberapa 
kali dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik oleh 
Kementerian Dalam Negeri, berkatkerja keras 
yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng 
kembali terpilih sebagai provinsi terbaik 
pertama dalam Penghargaan Pembangunan 
Daerah (PPD) 2023. 

Penghargaan dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Rlitu 
merupakan yang ketiga kalinya pada era 
kepemimpinan Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo. Hal tersebut tak lain berkat upaya 
peningkatan kinerja pemerintahan, baik dalam 
hal pembangunan di berbagai wilayah maupun 
kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 

Penghargaan diserahkan Menteri 
PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan 
diterima langsung Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo di Kantor Bappenas, Jalan Taman 
Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 
(14/6/2023). Sebelumnya, Pemerintah 
Provinsi Jateng juga mendapatkan 
penghargaan serupa pada 2019 dan 2020. 


Provinsi Terbaik Pengembangan 
Energi Hijau 

Bappenas RI juga memberikan 
penghargaan khusus kepada Pemerintah 
Provinsi Jateng. Di bawah kepemimpinan 
Ganjar Pranowo, Jateng diakui sebagai 
“Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk 


Sirkular Ekonomi. Penghargaan khusus ini 
kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan 
jajarannya dalam penerapan energi baru 
terbarukan atau EBT. 

Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah 
desa mandiri energi (DME) di Jateng saatini 
telah ada 2.353 DME. Seluruh DME tersebut 
terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME 
berkembang, dan 26 DME mapan. Melihat 
keberhasilan ini, Jateng menjadi provinsi 
percontohan pengembangan energi baru dan 
terbarukan nasional. 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Provinsi Jateng mencatat, hingga 2021 
bauran energi di Jateng mencapai 13,38 
persen. Berbagai pemanfaatan energi 
terbarukan di Jatengterdiri dari pembangkit 
listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, sampah, 
serta pemanfaatan energi non listrik seperti 
biodiesel, biogas, biomasa, dan gas rawa 
(biogenic shallow gas). 

Pada pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi 
Jateng menggandeng pihak swasta maupun 
masyarakat. Mereka cukup antusias dengan 
kerjasama ini karena memahami keberhasilan 
transisi energi akan memberikan beragam 
manfaat. Di antaranya, biaya sistem kelistrikan 
yanglebih murah, diversifikasi ekonomi, 
pengembangan industri baru, munculnya 
lapangan kerja hijau, perbaikan kualitas udara, 
tanah, danair, serta penurunan biaya 
kesehatan. 

Kesuksesan Provinsi Jateng 
mengembangkan energi baru 
terbarukan (EBT) diapresiasi 
nasional. Secara khusus, Guber- 
nur Jateng Ganjar Pranowo 
diundang oleh Institute for 
Essential Services Reform (IESR) 
sebagai salah satu co-chair Civil 
20 (C20 Indonesia), untuk sha- 
ring keberhasilan pengemba- 
ngan EBT dalam rangkaian acara 
G20 Side Event dan Energy Tran- 
sition Working Group (ETWG) 
Meeting di Bali, beberapa waktu lalu. 

Direktur Eksekutif IESR, Febby Tumiwa 
mengatakan, pengembangan EBT di Indonesia 
tidak bisa dilakukan tanpa ada komitmen kuat 
pemerintah pusat dan daerah. Dan Jateng 
dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo 
berkomitmen penuh terkait hal itu. 

“Komitmen Jateng dalam pengembangan 
EBT sangatlah kuat. Ini terbukti bagaimana 
Jateng merencanakan pembangunan energi 
daerahnya, dan di RPJMD-nyayang konsentrasi 
pada EBT. Ini pelajaran penting bagi daerah lain 


di Indonesia dan harus dicontoh, katanya. 

Selain itu, Jateng mengalokasikan anggaran 
untuk mendukung pengembangan EBT. 
Sementara daerah lain belum banyak yang 
melakukannya. “Ini perlu kita contoh. Harapan 
kami daerah lain juga mencontoh Jateng, 
bagaimana pengembangan EBT serta 
memobilisasi peran masyarakat” tegasnya. 

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo menuturkan, Jateng memiliki banyak 
potensi EBT yang perlu dioptimalkan. “Kita 
sudah memulai. Kita mencoba mencari 
kekuatan lokal dan partisipasi dari masyarakat 
untuk jalan pelan-pelan meskipun kecil. 
Beberapa desa sudah jalan bagus, dan yang 
paling pentingadalah masyarakatbisa mandiri 
energi, jelasnya. 


Provinsi Terbaik Reformasi 
Birokrasi 

Raihan PPD 2023 kategori perencanaan 
dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, 
menunjukkan keberhasilan Pemerintah 
Provinsi Jateng dalam menjalankan fungsi 
kepemerintahan, khususnya keberhasilan 
reformasi birokrasi. 

la memastikan, penghargaan akan menjadi 
pemicu dan semakin memotivasi dirinya untuk 
menuntaskan program-program 
pembangunan yangtelah menjadi target. Ia 
berkomitmen hingga masa akhir jabatannya 


akan membereskanseluruh program yang 
telah dicanangkan dan tercantum dalam APBD. 
Berdasarkan hal itu, Jateng dinilai 
memiliki capaian indeks pembangunan 
manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan 
daerah pada penyelenggaraan pendidikan 
secara luas, pembangunan kesehatan, serta 
kualitas pembangunan perempuan dan anak. 
Jateng juga dinilai memiliki RKPD yang 
komperhensif dan konsisten antara evaluasi 
dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 
kabupaten/kota se-Jateng. "“ 


AULA | Juli 2023 | 61 


INFO SEHAT 


Serangan Jantung 
di Usia Muda 


eringkali kita temui keluarga, sahabatatau tokoh 
S publik yang masih muda, nampak sehat dan energik, 
tapi tiba-tiba meninggal dunia ketika sedang 
beraktivitas. Mengapa ini terjadi? Salah satu 
penyebab terbanyak kematian mendadak di usia muda adalah 
kematian akibat penyakit jantung, yang dikenal dengan sebutan 
Sudden Cardiac Arrest (SCA). 

Sudden Cardiac Arrest (SCA) adalah masalah kesehatan yang 
sering disamakan dengan serangan jantung. Padahal SCA dan 
serangan jantung merupakan dua hal yang berbeda. SCA adalah 
kondisi saat jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba yang 
disebabkan oleh gangguan adanya listrik pada organ vital tersebut. 
Maka, darah yang dibutuhkan oleh banyak organ tubuh menjadi 
tidak terdistribusikan dengan baik. Kasus ini sangat fatal dan dapat 
mengakibatkan seseorang berhenti bernafas. 

Ketika bilik jantungyangmemompa darah ke seluruh tubuh 
tidak terkendali getarannya, ritme jantungjadi berubah drastis 
dan berdetak dengan tidak wajar. Ritme jantungyang tidak wajar 
ini dapat memicu terjadinya Sudden Cardiac Arrest (jantung 
berhenti mendadak). 

Sedangkan serangan jantung adalah masalah kesehatan di 
mana jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. 
Serangan jantung biasanya diakibatkan adanya penyumbatan 
pada pembuluh darah jantung (arteri koroner). Meskipun 
keduanya berbeda, namun kasus tersebut sama-sama serius. Jika 
penyakit tersebut menimpa seseorang harus segera mendapat 
penanganan dengan tepat, karena kedua penyakitini 
menyebabkan kematian. 

Serangan jantung sering kali dialami oleh lanjut usia atau lansia. 
Namun dewasa ini penyakit dengan nama lain kardiovaskular ini 
sering terjadi pada kaum muda, bahkan usia produktif di bawah 40 
tahun. Cardio Metabolic Institute menyebutkan ada 1 orang dari 5 
pasien serangan jantung berusia di bawah 40 tahun. Bahkan 
menyerangusia 20-an dan 30-an. Tentu kondisi ini sangat 
memprihatinkan. 


SCA Penyebab Kematian 

Menurut hasil penelitian yang ditulis oleh Mayo Clinic, yang 
dikutip di laporan Kementerian Kesehatan-Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan pada 10 Februari 2023, yang ditulis dr 
Syadza Rhizky Putri Akhmad dari RS Jantung dan Pembuluh Darah 


62 | AULA | Juli 2023 


ih . 


ILUSTRASI. Seorang pemuda mengalami serangan jantung mendadak (Dok. Kemenkes) 
Ba 


Harapan Kita Jakarta, menyebutkan bahwa kematian mendadak di 
usia mudajarangterjadi. Namun bukan berarti sesuatu yangtidak 
mungkin terjadi. Dan, salah satu penyebab terbanyak kematian 
mendadak di usia muda adalah kematian akibat penyakitjantung, 
yang dikenal dengan sebutan Sudden Cardiac Arrest (SCA). 

SCA adalah kejadian di mana berhentinya aktivitas jantung 
secara mendadak tanpa ada diagnosis penyakit jantung 
sebelumnya. SCA tiba-tiba muncul saat jantung mengalami aritmia 
yang menyebabkan berhentinya jantung. Aritmia adalah gangguan 
pada detak jantung atau iramajantung yang ditandai dengan detak 
jantung yang tidak teratur. Bisa terlalu cepatatau terlalu lambat. 
Gangguan ini sangat berkaitan dengan kondisi kardiovaskular. 
Seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, penyakit katup 
jantung, dan penyakit arteri koroner. 

Seringkali kejadian ini disebabkan karena penyakit genetik 
padajantungyangsulit dideteksi karena tidak ada keluhan yang 
dirasakan oleh pasien. Kematian mendadak ini seringterjadi pada 
usia di bawah 35 tahun dengan angka kejadian lebih banyak pada 
pria dari pada wanita. Dilaporkan terjadi pada 1 dari 50.000 orang 
hingga 80.000 orang (pada atlet) pertahun. 

Menurut dr Syadza Rhizky Putri, kematian mendadak sering 
diakibatkan karena kesalahan sinyal kelistrikan pada jantung. Hal 
ini menyebabkan denyut jantung memiliki irama yang sangat 
cepat dan mengurangi kesempatan jantung untuk memompa 
darah dengan baik. Selain itu, kematian mendadak akibat penyakit 
jantung disebabkan karena penebalan ototjantung, gangguan 
irama, dan gangguan strukturjantung yangtelah dimiliki sejak 
lahir. 


Penyebab dan Gejala SCA 

Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya SCA, 
yaitu: 

1. Memiliki riwayat penyakitjantung. Seperti penyakit 
kardiomiopati. Yaitu, penyakit akibat kelainan di otot 
jantung. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya 
kemampuan jantung untuk memompa darah, jantung 
koroner dan lainnya. 

2. Obesitas (Kegemukan). 

3. Sleep apnea, yaitu gangguan tidur saat pernapasan terganggu. 
Ditandai dengan adanya periode henti napas secara berulang. 

4. Tekanan darah tinggi (Hipertensi). 

5. Gaya hidup tidak sehat. Misal, merokok, kurang olahraga, 
mengkonsunssi makanan tidak sehat dan sebagainya. 
Gejala-gejala SCA biasanya diawali dengan rasa nyeri di 

bagian dada, sesak nafas, lemas dan pusing, sertajantungsering 

berdebar secara tidak normal. 

Apayang harus dilakukan bila terjadi SCA? Pertolongan 
pertama yang harus dilakukan pasien SDA adalah dengan 
resusitasi jantung paru. Tujuannya adalah untuk mengembalikan 
aliran darah serta kemampuan pasien dalam bernafas. Biasanya 
akan disertai dengan bantuan alat kejut listrik. Kemudian setelah 


jantung kembali berdetak, pasien akan ditindaklanjuti dengan 
perawatan serta serangkaian pengobatan tertentu. Namun 
sebelumnya, dokter akan melakukan diagnosa untuk 
memastikan penyebab SCA yangterjadi pada pasien. 

Setelah memastikan penyebabnya, dokter baru akan 
menentukan langkah pengobatan yang sesuai. Beberapa 
pengobatan yang biasa dilakukan oleh dokter untuk menangani 
pasien SCA, seperti pemberian obat-obatan, ablasi jantung 
dengan memasukkan kateter melalui pembuluh darah. 
Pengobatan ini dilakukan untuk memperbaiki iramajantung 
yang tidak normal. Dilakukan implan defibrillator kardioverter 
(ICD), yaitu alat yang ditanamkan di bawah kulit dada atau perut. 
Pemasangan alat ini bertujuan untuk mencegah kematian 
mendadak yang disebabkan oleh gagal jantung dan serangan 
jantung mendadak. 

Jadi, henti jantung mendadak atau SCA adalah kondisi yang 
sangat berbahaya, sehingga perlu dilakukan penanganan lebih 
lanjut oleh dokter maupun tim medis terkait. Tentu saja jika Anda 
mengalami gejala yang mengarah pada SCA, disarankan untuk 
melakukan pemeriksaanjantung secara rutin atau berkala dan 
menjaga pola hidup sehat. 


“ Riamah (Dari berbagai sumber) 


PT . BUMI PANGAN SENTOSA (031) 7491233 email : ptbumipangansentosa@gmail.com 


Tikih Nisa 


Pertanyaan: 

Assalamu'alaikum, Ibu Nyai Noer 
Cholidah Badrus. Dalam rubrik 
kesayangan inisaya ingin bertanya 
tentang suamiyang bertahun-tahun tidak 
memberi nafkah finansial kepada istrinya. 

Saya seorang istri usia 59 tahun, guru 
disebuah SMP Setahun lagisaya pensiun. 
Suamiusia 64 tahun bekerja diswasta. 
Sejak 10 tahun lalu, suami di PHK dari 
pekerjaannya dan tidak pernah bekerja 
lagi. Seperti trauma atau malas bekerja 
lagi, saya kurang tahu. Padahal waktu itu 
kedua anak kami butuh biaya untuk 
sekolah hingga kuliah. Terpaksa saya 
harus banting tulang, pagi mengajar, 
pulang saya menjahit baju, bahkan 
menjual kue-kue kering, yang penting 
memperoleh rezeki untuk mencukupi 
ekonomi keluargayang terus meningkat. 

Sekarang kamisudahpunyaseorang 
cucu usia 5 tahun. Suami semakin malas 
bekerja. Alasannya karena momong cucu, 
mengingat kamisemua bekerja diluar 
rumah. Lantas, bukankah dalam ajaran 
Islam seorang suami wajib menafkahi 
istrinya lahirdan batin? 

Dengan kondisi ini seringkali saya 
putus asa. Sejak dulu ingin meninggalkan 
dia, tetapisaya tidak tega dengan anak- 
anak, juga malu dengan keluarga dan 
teman-teman dekat. Apayang harussaya 
lakukan, Ibu Nyai? Khususnya dalam 
menghadapi suami yang malas bekerja 
dan merasa sudah cukup dengan minta 
dari hasil bekerja istridan anak-anaknya, 
tidak ada keinginan untuk mandiri. 
Terima kasih atassaran dan 
pencerahannya, Ibu Nyai. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 

Ningtyas R- Surabaya. 


64 | AULA | Juli 2023 


ILUSTRASI. Suami marah-marah hingga tidak menafkahi istri. (Dok.dalamislam.com) 


Bila Suami tidak Menafkahi Istri 


Jawaban: 

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi 
Wabarakatuh. Semoga ibuselalu diberi 
kesehatan dan keberkahan dalam 
menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. 

Dalam sebuah rumah tangga suami 
memiliki tanggungjawab pada anggota 
keluarganya. Salah satu dari tanggung 
jawab suami adalah memberi nafkah. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat 
Al-Bagarah ayat 233: 


HA EL AIA 
Ga ME 


Artinya: "Dan kewajiban ayah 
menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani lebih dari kesanggupannya.” 


Dalam kitab Makarimul Akhlak 
menyebutkan, terdapat hadits yang 
menjelaskan bahwa nafkah merupakan 


bagian dari shadagah. 

Ian ana PA Gro. yo 13 
NE) | La 9 (TEE aa Eui S 
Te SER ea aa - 3G AE ee 
ng | Lag ca 3n0 AI 343 Ata 


Ga. 3g 
AND yk 
Artinya: "Setiap kebaikan merupakan 
shadagah, setiap nafkah yang diberikan laki- 
laki terhadap keluarganya merupakan 
shadagah." 


Dengan keutamaan suami memberi 
nafkah terhadap keluarganya, tidak 
menuntut kemungkinan banyak istri yang 
mempertanyakan besaran nafkah yang 
harus diberikan. Hal tersebut dijelaskan 
pada surat at-Thalag ayat 7: 


Artinya: “Hendaklah orang yang mempu- 
nyai keluasan memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang terbatas 
rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak membebani kepada seseorang melain- 
kan (sesuai) dengan apa yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah kelak akan membe- 
rikan kelapangan setelah kesempitan." 


PENGANTAR REDAKSI: 
Problematika yang dihadapi kaum ibu dalam beribadah membutuhkan bimbingan yang tepat. 
Fikih Nisa (Lembaran Khusus Muslimah Pesantren Majalah AULA) menghadirkan fikih perempuan 


Diasuh: 


Dr Hj Noer Cholidah Badrus, MHI, Ponpes Al Hikmah Purwoasri Kediri & Sekolah Tinggi 


Agama Islam Badrus Sholeh, Purwoasri, Kediri. 


Pada ayattersebut Allah tidak memberi 
batasantentang besaran nafkah yang harus 
diberikan suami terhadap keluarganya. 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah disebutkan: 


GEN Ga GS LL AN ol 
Jai Gi HA 
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai 
hambaNya yang mukmin, fakir, sopan dan 
menjadi tulang punggung keluarga." 


Tidak ada batasan dalam pemberian 
nafkah, yangterpentingtetap berusaha 
memberikan yang terbaik pada 
keluarganya. 


Adapun mengenai perempuan yang 
mencari nafkah itu diperbolehkan. Bahkan, 
Rasulullah SAW menganggap hal tersebut 
akan bernilai pahala. Sebagaimana hadits 
yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad: 


SIS Fat LE ee LL 
SIB V5 S3 Ag AN Iin 


IG ah. 


sn ya Pan 33 5 5G 


Artinya: "Saya (Raithah binti Abdillah) 
bertanya kepada Nabi, "Sesungguhnya saya 
perempuan pekerja. Lalu, saya menjual hasil 
pekerjaanku. Aku melakukan ini semua 
karena aku, suamiku, maupun anakku tidak 
memiliki harta apapun, maka saya tidak 
memberi shadagah.' Rasulullah SAW 
menjawab: 'Kamu memperoleh pahala dari 
apa yang kamu nafkahkan kepada mereka!” 

Fagihuddin Abdul Kodir dalam bukunya 
tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam 
mengatakan, mencari nafkah memang 
dibebankan pada laki-laki karena mereka 
lebih mudah memperoleh pekerjaan dalam 
kebudayaan masa dahulu. Selain itu, secara 
fisik mereka juga memungkinkan untuk 


bekerja di luar rumah dibandingkan 
perempuan. Tetapi, ketika terdapat kesem- 
patan kerja terbuka untuk keduanya (sua- 
mi dan istri) sebagaimana masa sekarang, 
maka kewajiban nafkah menjadi tanggung 
jawab bersama. Lebih tepatnya menjadi 
tanggungjawab bagi siapapun yang 
mampu untuk bekerja dan menghasilkan 
pendapatan. Jadi, kewajiban nafkah bukan 
ditanggungkan padajenis kelamin tetapi 
pada kemampuan dan kapasitasnya. 

Perlu diketahui, di zaman Rasulullah 


terdapat perempuan yang bernamaZainab, 


istri dari Abdullah, ia memberi nafkah pada 
keluarganya. Sahabat bertanya kepada 


Rasulullah SAW, apakah yang dilakukannya 
bernilai pahala. Dan Rasulullah SAW 
menjawab: 


Tg Peja Psi oa vip er Je 
Artinya: "Ya, dia memperoleh dua 


pahala, pahala kekerabatan dan pahala 
bershadagah." 


Dengan adanya kisah tersebut, dapat 
diambil ibrah bahwa perempuan (istri) 
yangikut memberi nafkah pada 
keluarganya akan memperoleh dua pahala. 

Pada kasus ibu, setelah di-PHK suami 
tidak ingin bekerja lagi. Karena tidak 
sedikit orang yang mengalami PHK 
menjadi gelisah, tidak nyaman, 
mengganggu pikiran bahkan ada yang 
sampai depresi. Alangkah lebih baiknya ibu 
memberi dukungan terhadap suami agar 
bangun dari keterpurukannya setelah 
masa PHK. Tetapi jika masih adanya rasa 
keraguan pada suami, maka sebaiknya ibu 


Foto : istimewa 


mengajak suami untuk bekerja bersama. 

Adapun yang dimaksud bekerja 
bersama, yaitu keduanya (suami dan istri) 
saling mendukung dan membantu. 
Misalnya dalam hal perdagangan suami 
yang berdagang, lalu istri membantu 
perdagangan pada pengelolaannya. Atau 
pada pekerjaan lain asal dilakukan dengan 
bersama. Semoga bermanfaat. 


AULA | Juli 2023 | 65 


—. 


—- 


DIFABEL. Agus Yusuf Endang Kresno Raden 
berkah melukis. (Dok. greennetwork.id) 


etiap pelaksanaan ibadah 
S haji, selalu muncul kisah 
sarat makna yang menyita 
perhatian. Dari cara calon 
haji mengumpulkan biaya, kondisi fisik 
yang kurang mendukung, suasana 
pelaksanaan, hingga akhirnya dapat 
bertemu keluarga di Tanah Air. 

Calon jamaah haji tertua bernama 
Harun bin Senar yang berusia 119 tahun 
menyita pemberitaan sejumlah media. 
Keseharian warga asal Dusun Karang 
Duak, Desa Pangbatok, Kecamatan 
Proppo, Pamekasan, Jawa Timur tersebut 
akhirnya turut ditelisik. Bagaimana tidak? 
Dengan usianya yang demikian uzur 
tersebut ternyata masih terlihat sehat. 
Bahkan bisa membaca Al-9ur'an tanpa 
dibantu kacamata. 

Demikian pula tengoklah Solati. Warga 
Desa Menganto, Mojowarno, Jombang, 
Jawa Timur nyatanya bisa menunaikan 
ibadah rukun Islam kelima dari profesi 
sebagai tukang pijit. Perempuan berusia 
94 tersebut harus menabung hingga 64 
tahun dengan menyisihkan pemberian 
warga yang membutuhkan jasanya yakni 
memjjit. 

Belum lagi pelukis, Agus Yusuf Endang 
Kresno Raden. Calon haji berusia 57 


66 | AULA | Juli 2023 


PANGGILAN. Harun bin Senar jamaah Halte. (Dok. suarasurabaya.net) 


Selaksa Kisah Calon Haji 


yang Membuat Haru 


tersebut bertekad kuat menunaikan 
ibadah haji meski berstatus sebagai 
difabel yakni tuna daksa. Agus yang 
merupakan pria kelahiran Madiun dan 
tergabung dalam kelompok terbang atau 
kloter 15 tersebut merupakan pelukis 
difabel. Dalam keseharian menggunakan 
kaki dan mulut sebagai ganti kedua 
tangannya. Namun berkat keahliannya, 
dipercaya menjadi anggota Association of 
Mouth and Foot Painting Artists (AMPFA) 
yang berpusat di Switzerland (Swiss). 
Yang tidak kalah menguras empati 
sebagaimana dialami Muhammad Mijib. 
Tukang becak warga Pagesangan 
Surabaya ini justru bisa berangkat haji 
lantaran sangistri, Siti Arifah disiplin 
menabung. Yang membuat terharu 
adalah, istrinya melakukan hal tersebut 
dengan diam-diam. "Ibuke sing nabung 
(istri yang menabung). Pas menikah, ngga 
tahu kalau ibu nabung untuk itu. Tiba-tiba 
ngasih tahu sudah menabung untuk haji 
berdua dan 2011 daftar," ceritanya. 
Beberapa waktu lalu kita juga 
dikejutkan dengan keberangkatan 
Toru Tokoi yang merupakan jamaah haji 
asal Desa Dangin Puri Kelod, 
Denpasar Timur, Bali. Pria kelahiran 73 
tahun lalu ini telah mendaftar pada tahun 


2011 dan berangkat haji melalui 
Embarkasi Surabaya, Sabtu 
(11/06/2023). Dirinya berangkat 
memenuhi panggilan Allah bersama 
istrinya. Sekadar diketahui bahwa Toru 
Tokoi adalah berasal dari kota Tochigi, 
sekitar 100 km di sebelah utara Tokyo dan 
telah menetap di Indonesia sejak 1995. 
Dia mempersunting perempuan asal 
Bali yang menjadi istrinya hingga kini. 
Sejak tahun itu pula dia bersaksi 
mengucapkan dua kalimat syahadat. 


Yakin Panggilan Tuhan 

Dan tentu saja ada banyak kisah lain 
yang kalau ditulis akan menghabiskan 
seluruh halaman media ini untuk 
mengungkap betapa heroik kisah 
keberangkatan mereka ke Tanah 
Suci.Tidak semata berbekal kondisi fisik 
yang sehat, biaya yang memadai, serta 
dukungan dari berbagai kalangan sehinga 
diberikan kemudahan. 

Beragamnya mereka yang menjadi 
tamu Allah ini memgingatkan kepada 
kisah berikut. Bahwa setelah Nabi 
Ibrahim menyelesaikan pembangunan 
baitullah dengan dibantu Ismail putranya, 
Allah SWT perintahkan untuk menyeru 
manusia agar mendatangi baitullah ini 


& 


LUAR BIASA. Muhammad Mujib menerima berkah. (Dok. Suarasurabaya.net) Be Nai 


guna mentauhidkan, beribadah, 
berdzikir dan bersyukur kepada Allah 
SWT dalam ibadah haji. “Dan berserulah 
kepada manusia untuk mengerjakan haji, 
niscaya mereka akan datang kepadamu 
dengan berjalan kaki, dan mengendarai 
unta yang kurus yang datang dari 
segenap penjuru yang jauh, supaya 
mereka menyaksikan berbagai manfaat 
bagi mereka dan supaya mereka 
menyebut nama Allah pada hariyang 
telah ditentukan atas rezeki yang Allah 
telah berikan kepada mereka berupa 
binatang ternak.” (OS Al-Hajj: 27- 

28) Imam Ibnu Katsir menjelaskan 
bahwa maksud ayat ini agar manusia 
menyeru mereka melaksanakan haji, 
sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan 
membangun Kakbah. Disebutkan bahwa 
Nabi Ibrahim berkata: “Wahai Tuhanku, 
bagaimanakah saya menyampaikan 
seruan itu kepada manusia sedangkan 
suara saya tidak dapat mencapai 
mereka?" Allah berfirman: "Serulah 
kamu, dan Akulah yang akan 
menyampaikannya." Maka Nabi Ibrahim 
berdiri di magamnya. Menurut pendapat 
lain adalah di atas sebuah batu. Menurut 
pendapat yang lain bahwa hal tersebut 
dilakukan di atas bukit Shafa. Dan 
menurut pendapat yang lainnya lagi, 
bahwa Nabi Ibrahim menaiki bukit Abu 
Oubais lalu berseru: “Wahai manusia, 
sesungguhnya tuhan kalian telah 


membuat sebuah rumah (baitullah), 
maka berhajilah (berziarahlah) kelaian 
kepadanya." Menurut satu pendapat, 
setelah Nabi Ibrahim 
mengumandangkan seruan itu semua 
bukit dan gunung merendahkan dirinya 
sehingga suaranya mencapai seluruh 
permukaan bumi. Bayi-bayi yang masih 
di dalam rahim dan di tulang sulbi dapat 
mendengar seruannya. Dan segala 
sesuatu yang mendengar suaranya 
menjawabnya baik batu-batuan, pohon- 
pohonan, dan lain sebagainya. di dengar 
pula oleh semua orangyang telah Allah 
catat bahwa ia akan mengerjakan haji 
sampai hari kiamat Jawaban mereka: 
"Labbaika Allahumma Labbaik (Kami 
penuhi seruan-Mu, ya Allah. Kami penuhi 
seruan-Mua, ya Allah". Ibnu Abbas 
menceritakan, bahwa setelah Nabi 
Ibrahim selesai membangun Ka'bah, 
dikatakan kepadanya: “Serulah manusia 
melaksanakan haji!” Tbrahim menjawab: 
“Wahai Tuhanku, apakah suaraku sampai 
ke mereka?"Allah berfirman: “Serulah, 
dan kewajiban kami menyampaikan - 
seruan itu-” Kemudian Ibrahim berseru: 
“Wahai manvsia, telah diwajibkan haji ke 
Baitul Atig (baitullah) atas kalian, maka 
berhajilah kalian.” Ibnu Abbas 
melanjutkan: “Apa saja yang ada di 
antara langit dan bumi mendengar 
seruan itu, tidaklah engkau lihat manusia 
dari penjuru bumidatang 


bertalbiyah?!” Memang banyak lagi 
riwayat yang menjelaskan hal ini. Hanya 
saja, yang perlu digaris bawahi adalah 
beragam cara yangakhirnya membuat 
seseorang bisa berangkat ke baitullah. 
Demikian pula akhirnya pulang dengan 
membawa gelar haji mabrur. “Lina 


INSPIRATIF. Menabung dari hasil 
memijit. (Dok. Memorandum.com) 


AULA | Juli 2023 | 67 


erj Depoji NN 
ampus Terbaik Dunia | 


Nama Kabupaten 
Probolinggo menjadi 
harum, lantaran salah 
satu kampus yang berada 
di daerahnya 
mendapatkan 
penghargaan sebagai 
kampus terbaik di dunia. 
Universitas Nurul Jadid 
(Unuja) namanya. Sebuah 
kampus swasta yang 
berada di lingkungan 
Pondok Pesantren Nurul 
Jadid Paiton, Probolinggo, 
Jawa Timur. Apakah 
prestasinya? Simak 
ulasannya berikut ini. 


68 | AULA | Juli 2023 


niversitas Nurul Jadid (Unuja) 
U Paiton, Probolinggo, Jawa 
Timur ini merupakan kampus 
berbasis pesantren dengan 
segudang prestasi. Setelah 5 tahun beralih 
status menjadi universitas, tahun 2023 ini 
Unuja termasuk universitas terbaik 
rangking dunia dari UniRank, sebuah 
lembaga pemeringkatan perguruan tinggi 
sedunia yang berpusat di Australia. 

Setidaknya, UniRank merilis 582 
kampus asal Indonesia yang memenuhi 
seleksi daftar rangking dunia. Probolinggo 
menjadi salah satu daerah di Indonesia 
yang memiliki perguruan tinggi yang cukup 
kompetitif dan pertumbuhan yang dinamis 
baik negeri maupun swasta. R 

Unuja sebelumnya berhasil P Png 
memperoleh sertifikasi ISO untuk dua . : 
kategori sekaligus, yakni ISO 9001:2015 
untuk bidang Sistem Manajemen Mutu, dan 
ISO 21001:2018 untuk bidang Sistem 
Manajemen Organisasi Pendidikan. 
Bahkan, Unuja juga dinobatkan sebagai 
Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) 
terbaik 4 se-Indonesia. 

Berdasarkan laman pemeringkatan 
UniRank 2023, di Probolinggo sendiri 
berhasil mencatatkan dua 
kampus terbaik. Universitas 
Nurul Jadid berada di peringkat 
283 nasional dan 9844 dunia, 
serta Universitas Panca Marga 


peringkat 389 nasional dan 11495 dunia. 
Sehingga Unuja berdasarkan 
pemeringkatan ini menjadi kampus terbaik 
di Probolinggo. Tentu saja apa yang telah 


diraih saatini tidak akan bisa dilepaskan dari ikhtiar tanpa 
kenal lelah dari seruh komponen, utamanya Rektor Unuja, 
KH Abd Hamid Wahid. Tanpa hal tersebut, pastinya prestasi 
yang ada sekarang tidak akan diraih. Bahkan tidak sedikit 
perguruan tinggi di sejumlah kawasan yang mencoba 
melakukan aneka terobosan dengan harapan meraih prestasi 
serupa, akan tetapi belum mampu mendapatkannya. 

Sekadar diketahui bahwa pemeringkatan yang dilakukan 
dinilai berdasarkan tiga kriteria. Yakni, akreditasi, gelar 
sarjana, serta memberikan kursus dalam format pendidikan 
tradisional, tatap muka, dan non-jarak. 

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam website 4 
International Colleges and Universities atau 4ICU, suatu 
mesin pencari dan direktori yang melakukan penilaian 
berdasarkan kepopuleran 
situs yang dimiliki oleh 
11.307 perguruan tinggi di 
seluruh dunia yang telah 
terakreditasi dan tersebar 
dalam 200 negara. Dengan 
demikian, capaian yang 
diraih Unuja memang 
diupayakan secara sungguh 
dengan melibatkan 
beragam komponen 
kampus yang ada. Tanpa hal 
tersebut, bisa dikatakan 
bahwa prestasi 
membanggakan tersbut 
akan sulit diraih. 

Selain 4ICU UniRank, AD 
Scientific Index atau Alper- 
Doger Scientific Index 
adalah pemeringkatan 
tingkat dunia untuk 
ilmuwan dan perguruan 
tinggi berdasarkan kinerja 
publikasi. AD Scientific 
Index merilis daftar 
universitas terbaik 
berdasarkan skala global, 
regional, dan negara, serta 
ilmuwan terbaik 
berdasarkan bidang, negara 
dan perguruan tinggi. 

Berikut adalah daftar 
peringkat dan prestasi 
Universitas Nurul Jadid dari 
berbagai laman 
pemeringkatan dunia yang 
populer dan sering menjadi 
rujukan universitas dunia. 
Pada 2022, Unuja 
menempati peringkat 4 


Air Minum 
Dalam Kemasan 
220 ml & 600 mi 


KANTOR PEMASARAN: 
Gedung PWNU Jawa Timur 


PTNU Nasional versi AD Scientific Index World University 
Ranking, tahun 2022 peringkat 14 Nasional untuk perguruan 
tinggi yang berdiri sejak 2010 (AD Scientific Index), serta 
pada 2022 peringkat 170 nasional, 2810 regional Asia, 7751 
dunia (AD Scientific Index). Kemudian, pada tahun 2023 
bertengger di peringkat 117 nasional, 2666 regional Asia dan 
7463 dunia (AD Scientific Index), serta di tahun yang sama 
menempati peringkat 283 nasional dan urutan ke 9844 
dunia (4ICU UniRank). 

Keberhasilan Unuja yang nota bene merupakan kampus di 
lingkungan pesantren akan membuka wawasan sejumlah 
kalangan. Bahwa kalau perguruan tinggi dikelola dengan 
baik, kendati di kawasan pesantren tetap akan meraih 
capaian dan prestasi yang mengagumkan. " Rofi'i Boenawi 


Jl. Masjid Al Akbar Timur No.9, Surabaya 


AULA | Juli 2023 | 69 


anyak yang mengatakan, 
setahunjelangpesta 
demokrasi, kondisi Indonesia 
mulai memanas. Peta dukung 
mendukung, saling menolak calon presiden 
seolah jadi santapan sehari-hari. Bendera 
partai politik, wajah-wajah calon semarak 
menghiasi setiap sudutjalanan. 


PARTAI NasDem 
GERAKAN PERUBAHAN 


Namun, gegap gempita itu takmembuat 
langkah seseorang untuk tetap berbuat baik 
dijalan sunyi. Tetap bekerja demi umat dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
dalam kesenyapan dunianya. Seolah tak 
peduli akan apresiasi, sanjungan maupun 
pujian, yangterpenting bagi hanya berbuat 
baik, bekerja dan berdampak bagi yang 
membutuhkan. 

Itulah jalan sunyi yang kini ditempuh KH 
M Ayyub Saiful Ridjal. Pengasuh Pondok 
pesantren Ash Shidigi Putri Jember itu kini 
lebih banyak mengabdikan diri untuk umat. 
“Indonesia pada umumnya alhamdulillah 
masih dalam kondisi yangbaik-baik saja, 
terkendali. Walaupun di sana-sini sudah 
terbawa oleh arus hangatnya suasanaya. 
Kalau istilahnya tahun politik ini begitu 
tajamnya, ucapnya saat dihubungi AULA. 

Di tengah menghangatnya suhu politik itu, 
Gus Saif sapaan akrabnya, kini mencoba 

memposisikan diri sebagai rakyat. 
“Sebagai rakyat kewajiban bersama kita 
untuk negara adalah mendoakan terciptanya 
stabilitas nasional, tegasnya. 

Karena itu pula, kini yang dilakukan Gus 
Saif adalah menghadiri majelis untuk berdoa 
dan istighotsah. Salah satu acara rutin yang 
dihadirinya adalah doa dan istighotsah rakyat 
untuk kemaslahatan yang digelar setiap Rabu 
malam. “Doaini digelar kelompokyangsaya 
beri nama TK ASA atau singkatan dari Temu 
Kangen Alumni, Simpatisan dan Akademisi. 


70 | AULA | Juli 2023 


Rame Ing Gawe Sepi Ing Pamrih 


Jadi jamaahnya beragam. Saya tidak lihat 
siapajamaahnya, apa latar belakangnya. Yang 
penting mau berdoa demi kedamaian dan 
kerukunan bangsa,” ungkap putra KH Abdul 
Chalim Shiddig ini. 

Bagi Gus Saif, perdamaian adalah kunci 
keberlangsungan hidup bernegara. “Tanpa 
ada perdamaian, mana bisa pemerintah 
menggaji pegawai negeri. Bagaimanarakyat 
hidup tentramjika tanpa perdamaian,” 
imbuhnya. 

Sebagai puncak dari acara setiap Rabu 
malam ini, digelar acara serupa tahunan yang 
dilaksanakan lebih besar lagi setiap malam 
pergantian tahun atau tahun baru nasional. 
“Sekaligus memperingati haul Gus Dur, saya 
buat acara doa dan istighotsah di alun-alun 
dengan hadirin yangsangat banyak, ujar pria 
yang pernah menjadi santri Pesantren 
Sidogiri Pasuruan ini. 

Dalam acara tahunan ini, organisasi yang 
menghelat adalah Komunitas Persaudaraan 
Antar Guru Ngaji (Persada Agung). Sebuah 
komunitas yangjuga dilahirkan dari gagasan 
dan kerja keras Gus Saif dan kini sudah punya 
jaringan secara nasional. “Seperti pergantian 
tahun lalu, sebelumnya saya pas tanggal 30 
saya buat acara haul Gus Dur di 2 lapas,” 
ujarnya. Bagi Gus Saif, saudara-saudara 
yang ada di lembaga 
pemasyarakatan atau lapas 
yang sedang menjalani 
pertobatan perlu 
dirangkul jangan 
dibiarkan sendiri 
nanti akan kembali 
kejalan yangtidak 
benar Karena 
itu, mereka 
perlu 


dimanusiakan, diajak berdoa bersama agar 
merasa tidak sendiri dan merupakan bagian 
dari semua warganegara. 

Tak hanya doa bersama, buah karya Gus 
Saif untuk kemaslahatan seolah takada 
habisnya. Ada saja gagasannya atas nama 
kemaslahatan umat. Salah satu inovasi yang 
digagasnya adalah “Relawan Berani Lapar”. 
Ini adalah semacam satgas atau relawan yang 
mengedepankan kepentingan saudara yang 
kekurangan. “Mereka itu pendekar-pendekar 


yang bersedia lapar dantidakakan rela 


kalau ada kanan kirinya masih ada keluarga 


miskin,janda dan anak yatim, terangnya. 

Selain memberikan bantuan berupa 
makanan atau dana, Relawan Berani Lapar 
bahkan membantu melakukan bedah 
rumah. Jika sampai ada yang sangat 
membutuhkan akan dilakukan bedah 
rumah bagi keluarga miskin, ungkap pria 
kelahiran Juli tahun 1955 ini. 

Tak berhenti di sana, pria yangpernah 
menjabatsebagai Ketua Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama (PCNU) Bondowoso itu 
juga meletakkan sejumlah mesin pengolah 
kotoran untuk bisa dimanfaatkan para 
peternak. “Mesin itu kan bermanfaat. Selain 
peternak bisa membuang sampah kotoran 
hewan ternaknya, hasilnya bisa dijual 
menghasilkan uangyangbisa bermanfaat 
bagi peternak,” katanya. Ditambahkannya, 
mesin-mesin itu sengaja diletakkannya di 
daerah yangbanyak peternak. Profitnya, ia 


(SNGHOSAH, TAN & SHOLAWAT 
Dalam Rangka : 


HAUL GUS DUR KE 13 DAN 

MENYAMBUT TAHUN BARU NASIONAL 2023 
BERSAMA GUS SAIF 

DI LAPAS KELAS II BONDOWOSO 
KAMIS, 29 DESEMBER 2022 


“ BOlone Gussaif.. 


"Wempesah Nasio, tdak akan mzenydeah 
keadaan, 
J'ecus bereanga dan bekerialahn yang membuat 


SOLIDARITAS. Gus Saif saat ikut dalam aksi yang berlang- | 
sung di depan pendopo bupati Jember. (Dok. rri.co.id) 


aan 


juga minta agar sebagian digunakan untuk 
memuliakan anak-anak yatim. 

Satu lagi gagasan luar biasa Gus Saif 
untuk umat. Sulitnya warga miskin 
memperoleh pelayanan kesehatan 
menginpirasinya membuat Rumah Indah 
Sehat (RIS). RIS adalah semacam rumah 
pengobatan bagi warga miskin yang tetap 
kesulitan memperoleh BPJS Kesehatan atau 
Kartu Indonesia Sehat.” Bikin kartu gitu kan 
ribetya, orang miskin di desa manabisa. 
Maka saya bikin RIS ini yangtanpa biaya dan 
tidak perlu urus dan KTP. Cukup 
rekomendasi kiai atau guru ngaji sudah bisa 

dilayani pengobatannya. Tiket masuknya 

hanya fatihah lho,” ungkap pria yang 
pernah mengenyam pendidikan di 
Sekolah Rakyat Islam ini. 
Sebagai orangyangikut 
membidani Ormas NasDem, Gus 


—— 


TAUSIYAH. Lapas Jember dapatkan pelajaran berharga dari Kajian Gus Saif. (Dok. Kumparan.com 


Le 


) 


Saif pernah aktif di Partai NasDem. Namun, 
seiring perjalanan waktu, ia merasa cukup 
pengabdiannya dan merasa dibutuhkan 
tenaganya untuk kemaslahatan umat. “Saya 
senang mengusung tema anti-mahar bagi 
calonnya. Mudah-mudahan itu benar dan 
akan menjadi teladan bagi partai lain,” 
ujarnya. Tak lupaia mengingatkan agar 
orang-orang di dalamnya menjaga visi misi 
partai agar berjalan dengan baik. “Namanya 
manusia, bisa jadi ada godaan kan,” kilahnya. 
Meski pernah bergabung di partai, kini 
Gus Saif mengaku ingin menjalani sebuah 
jargon, rame ing gawe sepi ing pamrih. 
“Sekarangini kan banyak yangsebaliknya. 
Kerjanya gak ada, tapi disiarkan di mana- 
mana seolah sudah banyak karyanya. Kalau 
saya memilih sebaliknya. Biar saya bekerja 
diam-diam yang penting ada manfaatnya 
untuk umat,” pungkasnya. “Asvin Ellyana 


DAKWAH. Gus Saif hadir di Lapas Jember, beri pelajaran 


hidup lewat Islam. (Dok. Kompasiana.com) 
er 


DIRASAH ISLAMIYAH 


ndonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki 

ribuan pulau sehingga memi- 

liki banyak bibir pantai. Disisi 
lain, kondisi geografis ini meniscayakan 
adanya banyak aliran sungai menuju laut 
hingga menghasilkan banyak sedimentasi di 
muara sungai. 

Dampak langsung dari sedimentasi 
adalah pendangkalan wilayah pesisir karena 
tertutup oleh lumpur. Hal ini berakibatpada 
erosi tanah di wilayah hulu dan masuk ke 
sungai terbawa banjir dan zatatau bahan 
terlarutlainnya sehingga mengendap di 
muara sungai. Semua itu berkorelasi lang- 
sung dengan kondisi geografis Indonesia 
sertaiklim tropis yang meliputinya dan 
berakibatintensitas curah hujan yang tinggi. 

Solusi mengatasi pendangkalan ini, tidak 
bisa tidak, memerlukan upaya penanganan 
dari hulu ke hilir. Reboisasi adalah bagian 
dari upaya preventif erosi akibat hujan dan 


terbawanya lapisan top soil tanah yang 
masuk ke sungai. 

Permasalahannya, secermat apapun 
tindakan preventif itu dilakukan, lambat 
laun memang akan berdampak pada 
pendangkalan muara sungai akibat 
sedimentasi yang kecepatan lajunya 
berbanding lurus dengan erosi. 

Jika kasus pendangkalan sebagaimana 


— Tatatatetetetatatatatetetatatatatatatetatetetatatetatatet eta tatetatatatattatetetatatatatatatatatetetatatettatetatatetetatatatatetatatat tettatettatatetatatattato te tetetatatetetatatettatatatatatatatatatetatetetatatetatetttattatatetatetatetatatatak 


Pengerukan Sedimentasi 
dan Penambangan Pasir Laut 
dalam Perspektif Fikih 


telah dijelaskan di atas tidak segera 
ditangani oleh pihak terkait, dapat berakibat 
tidak langsungpadaterhalangnya kapal- 
kapal besar untuk masuk ke wilayah sungai. 

Disisi lainjuga akan terjadi peralihan 
fungsi muara sungai yang semula berpo- 
tensi untuk tambak, namun karena kualitas 
kejernihan airnya yang kurang dan oksigen 
terlarutnyajuga menurun menjadikan 
tambak menjadi kurang optimal untuk 
pertumbuhan ikan. Akibat tidak langsung 
dari kasus ini membuatproduksi ikan 
tambak menurun. 

Ketika kondisi di atas terjadi, maka yang 
dibutuhkan oleh masyarakat adalah penge- 
rukan muara sungai untuk mengatasi 
pendangkalan dan sedimentasi lumpur 
tersebut. Alasannya tentu untuk 
peningkatan ekonomi masyarakat, 
petambak dan masyarakatnelayan di muara 
sungai pada umumnya. 

Kalau lumpur dikeruk, kualitas air akan 


sk 


"Foto: mediatani.co 


berubah menjadi baik. Biota muara sungai - 
secara perlahan namun pasti- akan tumbuh 
optimal sebab hambatan yang menutup dan 
mengganggu kehidupannya hilang akibat 
pengerukan. 

Selanjutnya, hasil tangkapan ikan masya- 
rakat pesisir pun akan perlahan meningkat 
di kemudian hari seiring optimalnya kondisi 
biotik dan abiotik muara sungai atau payau. 


jo 


Oleh : 
Muhammad Syamsudin, S.Si, M.Ag 


Pengasuh Pondok Pesantren 
Hasan Jufri Putri, RP Bawean, 
Peneliti Bidang Ekonomi Syariah 
Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur 
dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu'iyah 
LBM NU PWNU Jawa Timur. 


Dan, inilah dampak positifnya pengerukan 
tersebut. 

Akan tetapi, kebijakan pengerukan 
sedimentasi terkadang tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Yang seharusnya 
dikeruk, malah tidak dikeruk karenaalasan 
tidak menghasilkan nilai jual yang tinggi. 

Konsentrat hasil pengerukan yangterdiri 
atas lumpur, hanya bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan reklamasi. Lain halnya dengan 
pasir. Pasir memiliki nilai jual yang lebih 
tinggi dan nilai guna atau manfaat yanglebih 
besar dibandingkan lumpur. Dan halitu 
disadari oleh para pengusaha. 

Oleh karena alasan inilah, maka para 
penambangsedimentasi lebih memilih 
lokasi pengerukan yang agakjauh menjorok 
ke tengah laut dibanding ke muara sungai 
yang berarus tenang. 

Alasan logisnya, karena wilayah yang 
berarus deras dan agak ke tengah, memiliki 
kualitas hasil kerukan berupa pasir dengan 
kualitas tinggi. Sementara di perairan yang 
tenang, yang didapati kebanyakan hanyalah 
lumpur semata. 

Hal ini tentu memiliki efek samping, yaitu 
terjadi kerusakan pada ekosistem pantai 
yang sebenarnya sudah optimal. Tempat 
hidup dan berkembang biaknya ikan-ikan 


72 | AULA | Juli 2023 


dan bisa dijadikan sumber mata pencaha- 
rian nelayan menjadi rusak. Dan ini merupa- 
kan musibah terbesar bagi masyarakat 
nelayan, baik dalam jangka waktu pendek 
maupun panjang. 


Bagaimana Solusi Syara'? 

Nash Al-Our'an telah menginformasikan 
bahwa telah nyata dampak kerusakan yang 
terjadi di darat dan di lautakibat ulah 
manusia. Dampak yang dimaksud, sudah 
barangtentu adalah berupa efek kerugian 
(dlarar) yang nyata. 

Dlarar terjadi karena ada pihak-pihak 
yang telah melakukan perbuatan ta'addy 
(melampaui batas aturan yang ditetapkan), 
dan udwanan (menebar korflik ). Karena 
laut dan muara sungai adalah wilayah yang 
dikuasai secara berjamaah oleh masyarakat 
(darb al-musytarak), maka sudah barang 
tentu akibat tindakan ta'addy dan 'udwanan 
dari para pengusaha penambangpasir laut 
itu akan turut dirasakan secara berjamaah 
oleh masyarakat. 

Banyak hak-hakyang terhambat (al- 
hajr) di dalamnya. Termasuk hak berusaha, 
hak transportasi (hag al-murur), dan lain 
sebagainya. Bahkan, dampak terparah 
adalah abrasi, naiknya permukaan airlaut 
dan turunnya tanah, sehingga air laut masuk 
ke wilayah perkampungan. Penyebabnya, 
karena barier alami penahan gelombang 
lautyangterdiri atas terumbu karang 
mengalami kerusakan karena dampak dari 
eksploitasi pasir laut. 

Ditinjau dari aspek fikih, apabila semua 
kerugian ini bisa dihitung besarannya, maka 
para pelaku bisa dikenai tuntutan ganti rugi 
(ta widl). 

Akan tetapi, fakta yang berlaku sejauh ini 
terkait pemenuhan ganti rugi diatur lewat 
kebijakan pemberian CSR (Corporate Social 
Responsibility). Fakta lain menyebutkan, CSR 
perusahaan penambangjuga jarang menga- 
lir kewilayah pesisirtempatpenambangan 
itu berlangsung. Masyarakat pesisir yang 
merasakan akibat langsung eksploitasi, 
tidak mendapatkan kompensasi kerugian. 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 26 Tahun 2023, yang mengizin- 
kan eksporpasir dan eksploitasi sedimen- 
tasi laut oleh pemerintah terhadap badan 
usaha, diprediksi oleh para analisis dampak 
lingkungan akan berlaku sebagai soko guru 
rusaknya ekosistem pantai. Jika hal ini 


benar-benar terjadi, maka akan ada bebe- 
rapa pelaku yang menjadi penyebab tim- 
bulnya kerugian, yaitu: (1) pemerintah 
selaku yang memberi jin, dan (2) pengu- 
saha tambangpasir dan lumpur. Keduanya 
bertanggungjawab penuh dalam antisipasi 
dan menanggulangi dampaknya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 


Berikutini adalah beberapa tuntunan 
syara yangberhubungan dengan ganti rugi 
kerusakan akibat eksploitasi fasilitas umum, 
yang dalam hal ini bisa kita giyaskan pada 
kebijakan ekspor pasir laut dan pengerukan 
sedimentasi oleh pemerintah dewasaini. 


Pertama, pengusahaselaku penyebab 
langsung kerugian bertanggungjawab 
dalam ganti rugi. 


#j Ka Sal & JSI A Tag) IS 
S3 SS 4 ja TS OS 3 
BE Ad HA Garini 
kaya ASI MG gais & Gp 

ge HE IpS HP 


Apabila seseorang menaruh batu atau 
perkakas bangunan dijalanan umum, lalu 
ada hewanyang mengais-ngaisnya, kemu- 
dian hewan tersebut mengalami kerusakan. 
Atau ada seseorang yang menuang sesuatu 
yang licin dijalanan umum, semacam minyak 
atau airyang banyak, atau semisal keduanya, 
kemudian ada binatang ternakyang terpe- 
lesetkarenanya dan rusak. Maka (penaruh 
atau penuang cairan) wajib memberikan 
tempuhan ganti kerugian. (Al-Zuhaily, 
Nadhariyatu al-Dlamman awa Ahkam al- 
Masuliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi 
al-Fighy al-Islamy, Damaskus: Dar al-Fikr, 
2012, hal. 68-69) 


| 
u 


Kedua, pemerintah bertanggungjawab 
selaku penanggung ganti rugi 

On Ia Au - PN NA 1 . or 
Sina jas Era sn B3 


3 03 


s3) P3 CD YA! Pee 
Ca G3 


Andaikan ada seseorang yang menggali 
subur di dekatpasar umum atau 
membangun toko di lokasi pasar itu, 
kemudian (tanpa diduga) menyebabkan 
kerusakan barang lainnya: “maka jika 
tindakan pelaku di atas dilakukan dengan 
seidzin Hakim, maka ia tidak wajib 
menanggung risiko kerusakan barang lain 
tersebut. Akan tetapi apabila tindakannya 
tanpa disertai idzin hakim, maka ia wajib 
menanggung ganti rugi. (Al-Zuhaily, 
Nadhariyatu al-Dlamman awaAhkam al- 
Masuliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi 
al-Fighy al-Islamy, Damaskus: Dir al-Fikr, 
2012, hal. 69) 


Ketiga, pentingnya evaluasi kebijakan 
yangtelah berlaku oleh pemerintah dan 
menuntut pihak yang melanggar aturan 
untuk melakukan ganti rugi akibat 
tindakannya yangmelampaui batas yang 
ditetapkan 


BE IS Ya K3 eU, 


AAN Ya 0S Bis SG 


3... 


SM 3 BAN GBI A8 an 
Ja: ea 
“233 Pe SAI A5 Saos 6 
HSP USA Wa 


4 


3 


Kao OS gebyAl aa si la 


Untuk Pen en sarana ta yang 
berhubungan dengan hak masyarakat 
umum maka berlaku dua syarat yaitu: 
Pertama, keselamatan, yakni ketiadaan 
merugikan pihak lain dalam beberapa hal 
yang bisa dijaga. Kedua, mendapatkan izin 
dari pemerintah setempatdalam hal duduk, 
atau menaruh sesuatu, mendirikan sesuatu 
dan sejenisnya. Jika di kemudian hariada 
pihakyang tidak melaksanakan salah satu 
dari dua syaratini, maka ia harus 
bertanggung jawab atas resiko yang 
ditimbulkan karena usahanya. (Al-Zuhaily, 
Nadhariyatu al-Dlamman awaAhkam al- 
Masuliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi 
al-Fighy al-Islamy, Damaskus: Dar al-Fikr, 
2012, hal. 68) 


AULA | Juli 2023 | 73 


— Tatototattottattattetetetataattatattototototetetetettatat tote tattotototototetetettattatottatotatetatetattatatttattatoototetatatetetettattotototetetetotetateatattototatak 


diasuh oleh: 
H Faris Khoirul Anam, Lc 
(Wakil Ketua Aswaja NU 
Center PWNU Jatim) 


Pertanyaan: 

Salafi mengkiritik umat Islam 
yang bermadzhab Syafi'itapi 
menerima bid'ah hasanah. Menurut 
mereka, Imam Syafi'iitu menolak 
bid'ah hasanah. Misalnya dalam 
dalam kitab Hukmal-lhtifal bi al- 
Maulid an-Nabawy dinyatakan bahwa 
Imam Syafi'imenolak bid'ah hasanah 
karena beliau menolak istihsan. 
Mohon penjelasannya. 


M. Sholeh, Jember 


Jawaban: 

Kelompok Salafi Wahabi memangsering 
merujuk pendapat Imam Syafi'i untuk 
menggiring opini umat bahwa kita yang 
bermadzhab Syafi'i sudah tidak mengikuti 
Imam Syafi'i. Namun setelah diteliti lebih 
mendalam, terbukti mereka salah paham, 
atau sengaja pahamnya disalahkan untuk 
sebuah tujuan yang hanya mereka sendiri 
yang tahu. Bisa saja untuk tujuan yang 
disebut di awal, yaitu agar tercipta sebuah 
opini umum bahwa kita sudah melenceng 
dari madzhab Syaffi. 

Setelah merujuk kitab yang Anda 
sampaikan dalam pertanyaan, kita semakin 
menemukan pembenaranuntuk hal ini. 
Syeikh Muhammad Alu al-Syeikh salah 
paham dalam memahami konsep istihsan 
Imam Syafi'i. Runyamnya, dia lalu sengaja 
menyimpulkan bahwa Imam Syaff'i 
menolak bid'ah hasanah karena beliau 
menolakistihsan. 


KAJIAN ASWAJA 


Syeikh Muhammad Alu al-Syeikh dalam 
kitabnya tersebut (jilid 8, hal. 45) 
menjelaskan: 


Bi dn Kan AA G5 AS 
ES ASIA ya JAS yag KAA 
UE Mo up) DE 3 Bh 3 


3 


JUS! 1lpis (Ket -tar/V) ASI 
Ma 


“Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah 
mengakui keberadaan bid'ah hasanah, 
sedang beliau mengatakan, Barangsiapa 
melakukan istihsan maka dia telah mem- 
buat-buat syariat: Beliau juga mengatakan 
dalam al-Risalah (hal 507), Istihsan adalah 
perbuatan untuk mencari kesenangan diri: 
Imam Syafi'ijuga membuat bab tersendiri 
dalam al-Umm (7/293-304) dengan judul 
Pembatalan Istihsan!” 


Dalam penjelasannya tersebut, Alu al- 
Syeikh menegaskan bahwa Imam Syafi'i itu 
tidak mengakui bid'ah hasanah. Alasannya, 
dalam keduakitab beliau yaitu al-Risalah 
dan al-Umm, Imam Syafi'i mengatakan 
barangsiapa melakukan 'istihsan/menilai 
baik sesuatu, maka dia telah membuat-buat 
syariat. 

Alu al-Syeikh lalu memberikan contoh 
penerapan istihsan yangdia samakan 
dengan bid'ah hasanah ini. Dia menjadikan 
ucapan al-Barzanji sebagai bukti kesimpu- 
lannya, bahwa al-Barzanji menyebut berdiri 
saat penyebutan riwayat tentang kelahiran 
nabi sebagai istihsan (istahsana al-giyam). 


Alu al-Syeikh berkata: 


Rubrik ini dibuka untuk menjawab dan memberikan hujjah terhadap berbagai pertanyaan, keraguan, bahkan 
hujatan seputar akidah dan amaliah warga NU. Pertanyaan dapat dikirim melalui email ke 
redaksiaula@gmail.com atau kirim sms ke 0852 1600 2100 


Salafi-Wahabi Salah Paham 
Soal Istihsan Imam Syafii 


SN, 3 Kis AA aa Jadi 
AI Apat3 —akung AE ANN Ia 


AI Aas ag SG Je 
B3 Sis Aa IP adk JEAN 
“ag ala AI To AN 


5 3 AE Lg GAN JI 
Ba BA Ba 
Kis pal Indi 38) (NVGp) 
R9 S3 ati) Ioi alga 33 
SP sena 38 Il GAS Raga 
Kolayay kaya KE Al se AN 
D5 GA Jp YA 53 


BA AA HE 


, 0G 3x 
- (F1 yp) laa, EN JI 
“Pasal kelima tentang berdiri saat 
momen penyebutan kelahiran Nabi 
Muhammad SAW dan klaim mereka bahwa 
Nabi SAW keluar ke dunia saat pembacaan 
kisah-kisah maulid, Kisah-kisah yang dibaca 
dalam acara peringatan maulid ini menisca- 
yakan agar orang yang membacanya berdiri 
ketika penyebutan kisah kelahiran Nabi SAW 
dan bahwa beliau keluar ke dunia. Di antara 
penjelasan mereka adalah sebagai berikut. 
Al-Barzanji mengatakan dalam kitab Maulid 
(hal 77), Para ulama yang menguasai 
riwayatdan maknanya menganggap baik 
(istahsana, dari kata istihsan) berdiri saat 
penyebutan kelahiran beliau yang mulia. 


74 | AULA | Juli 2023 


Maka sungguh beruntung orang yang 
menjadikan pengagungan terhadap Nabi 
Muhammad SAW sebagai tujuan dan 
kecintaannya.” (Muhammad Alu al-Syeikh, 
Hukmal-lhtifal bial-Maulid al-Nabawi, hal 
29-30). 


Syeikh Muhammad Alu al-Syeikh 
kemudian mengutip pendapat dari dua 
kitab ulama pengikutmazhab Syaff'i, yaitu 
Imam al-Ghazali dan Syekh al-Mahalli: 


HA Kg GBLA SUN JB 1 
KA 5 ai 


ALI 3 JGIE Hula, Lada 
“AA AR 3 dah drvtup) 


Fpi Aa Gas Uya MAS YAO/T 
“Oleh karena itu, Imam Syafi'i RA menga- 
takan dalam kalimat beliauyang populer, 
yang dinukil oleh imam-imam dan ulama- 
ulama mazhabnya, seperti al-Ghazali dalam 
al-Mankhul (hal. 374) dan al-Mahalli dalam 
Jam'ulJawami (2/395) dan Hasyiyahnya: 
Man Istahsana fagad syarra'a (Barangsiapa 
melakukan 'istihsan/menilai baik sesuatu? 
maka dia telah membuat-buat syariat” 


Pemahaman yangSalah Fatal 

Terdapat tiga kesimpulan dari ketera- 
ngan Syeikh Muhammad Alu al-Syeikh tadi, 
yaitu: Pertama, Imam Syafi'i tidak menga- 
kui bid'ah hasanah dengan dasar beliau 
menolak istihsan. Kedua, Alu al-Syaikh telah 
mengartikan istihsan yang ditolak oleh 
Imam Syafi'i dengan maknayang bersifat 
harfiah menyeluruh ataugeneralisasi, yaitu 
"menganggap baik sesuatu, termasuk 
dalam hal ini sesuatu yang tidak pernah 
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Dapat dipastikan bahwa kesimpulan 
Alu al-Syeikh terhadap penjelasan Imam 
Syafi'i tersebut salah fatal, bila tak disebut 
sebagai usaha pemelintiran' pendapat 


Imam Syafi'i dengan tujuan-tujuan tertentu. 


Pertama, apakah hubungan antara 
istihsan dengan bid'ah hasanah? Tidakada 
hubungannya kecuali bila hanya secara 
paksa dihubung-hubungkan. Alu al-Syeikh 
berusaha mengajak oranglain untuk 
memahami kaidah dan prinsip Imam Syaff'i 
untuk menafsirkan kalam Imam Syaffi. 


Namun justru dia membuatpemaknaan 
sendiri tentangistihsan yang ditolak oleh 
Imam Syafi'i. 


Istihsan yang ditolak oleh Imam Syaff'i 
adalah istihsan yang bertentangan dengan 
dalil Al-Gur'an dan Sunnah. Dalam kitab ar- 
Risalah beliau menjelaskan: 

3 85 05 Sa Teja PN La sz MPa! ,., 

Jab Ol asi JS Laha Gl Sae lang 
JAM Oke DE II ISA 
52 La DAU 

Klg ASI ja AE 

“Hal ini menjelaskan bahwa haram bagi 
seseorang berpendapat dengan istihsan jika 
istihsan tersebutbertentangan dengan 
khabar. Sementara khabar itu dari Al- 


Gur'an dan as-Sunnah. (Imam Syafi'i, 
ar-Risalah, hal. 503) 


Selain itu, istihsan yangdimaksud oleh 
Imam Syafi'i adalah istihsan sebagai lawan 
giyas. Dalam ar-Risalah, hal 504 dijelaskan: 


NN SPA TAN aa TA MR sia 
DI PAS ea IS IE Jas Ag 
P3 Dn WI NN Kanan AA 
Mena ja M3NS Jaan 

“Dengan ini menjadi dalil tentang 


kebolehan giyas dan larangan untuk 
mengamalkan sebaliknya yaitu istihsan.” 


Kedua, istihsan yang disebutkan oleh 
Imam Syafi'T, dia diartikan secara harfiah 
dengan 'menganggap baik sesuatu: Lalu 
dengan arti itu dia simpulkan bahwa Imam 
Syafi'i menolak bid'ah hasanah atas nama 
istihsan. 

Bagaimanakah jawabannya? Apabila 
mau diteliti lebih mendalam, baik kitab ar- 
Risalah maupun al-Umm adalah kitab ushul 
fikih. Jadi, kata istihsan dalam kitab 
tersebut harus didefinisikan sesuai istilah 
ushul fikih. 

Apaistihsan yangdimaksud dalam 
ushul fikih itu? Para pakar ushul fikih 
memiliki beberapa pengertian tentang 
istihsan ini. Syekh Muhammad al-Aminal 
Syingithi dalam Mudzakkirah Ushul Figh 
ala Raudhatun Nazhir (hal. 259) misalnya 
merilis beberapa definisi tersebut. 

Terdapatulama ushul yang 
memberikan pengertian istihsan dengan 
“Sesuatu yang dianggap baik oleh seorang 
mujtahid dengan akalnya (ma 


yastahsinuhul mujtahidu bi 'aglih). Apakah 
yang dianggap baik tersebut? Ternyata 
objeknya adalah dalil. Oleh karenaitu, 
terdapat ulamaushul yangmemberikan 
pengertian istihsan dengan “Suatu dalil 
yang terbesit di benak mujtahid tanpa 
mampu untuk dia ungkapkan (dalilun 
yangadihu fi nafsil mujtahid ila yagdiru alat 
ta'biri anhu)? 

Berdasarkan pengertian istihsan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa objek 
istihsan adalah dalil. Maksudnya, suatu 
pikiran dalam benak mujtahid untuk 
memilih suatu dalil dan meninggalkan yang 
lain, namun ia tak dapat mengungkapkan 
mengapa ia memilih dalil tersebutdan 
meninggalkan yang lain. Halinilah yang 
ditolak oleh Imam Syaff'i, bukan istihsan 
yang diartikan "menganggap baik sesuatu" 
secara umum, atau menilai sesuatu sebagai 
bid'ah hasanah'. 

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki 
dalam kitab al-Bayan wal Ta'rifi Dzikra al- 
Mawlidal Nabawi (hal 29-30) menjelaskan 
tentangmeng:istihsan berdiri saat 
membaca riwayat kelahiran Nabi SAW, 


yakni dengan penjelasan: 
BL 3 o 5 Pe en 
5 OA yh Ie 1353 


9S) Ako 13 ES Ia 


VE aenlp ES Ia Galang 


“Yang kami maksud dengan istihsan atau 
menganggap baik sesuatu di sini adalah 
sesuatu yang dari asalnya suatu perbuatan 
itu boleh serta dari sisi tujuan dan 
dampaknya memang baik dan diharapkan. 
Bukan istihsan yang diistilahkan dalam ilmu 
ushul fikih.” 

Membacamasalah dan penjelasan ini 
kita memiliki kesimpulan bahwa selama ini 
jamaah salafiyah-wahhabiyah “sengaja' 
digiringuntuk memahami sesuatu hanya 
sesuai yang dikehendaki oleh para syeikh 
dan ustadznya. Seandainya penjelasan 
mereka itu mau diteliti kembali, tak hanya 
'manggut-manggut, maka sebenarnya akan 
terlihat kesalahannya atau kesengajaannya 
dalam kesalahan tersebut. 

Wallahul Musta'an. 


AULA | Juli 2023 | 75 


Pengantar : 
Rubrik ini dibuka untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang masalah figh dan berbagai permasalahan 
kontemporer. Pertanyaan dapat disampaikan ke Redaksi Aula Jln Masjid Al-AkbarTimur No. 9 Surabaya atau 
dikirim via email redaksiaula@gmail.com dan SMS ke 0852 1600 2100 


Diasuh oleh: 
KH MAli Maghfur Syadzili Iskandar (Wakil Ketua PW LBM NU Jawa Timur) 


BAHT SUL MASAIL 


Memakai Jasa Orang Pintar, Bolehkah? 


Pertanyaan: 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarokatuh. Saya Mohammad Amin dari 
Mojokerto. Sayaingin menanyakan tentang 
adanya aktivitas klenik di sebagian kalangan 
masyarakat, yaitu mencari solusi atas 


berbagai masalah kehidupannya dengan 
mendatangi seseorang yang disebut 'orang 
pintar, baik dia dikenal sebagai “kiai atau dia 
yangmasyhur sebagai dukun, baik untuk 
meminta petunjuk atau sekadar 
berkonsultasi. Juga, ada yang menempuh 
upaya mencari solusi tersebut dengan 
ramalan horroskop/perbintangan yang 
banyak ditemui di berbagai media massa, 
atau dengan mengaksesnya via layanan 
pesan singkat (Short Message Service/SMS) 
di nomor-nomor tertentu. 

Di lain pihak, ada beberapahadits yang 
menegaskan larangan mendatangi Arrafdan 
Kahin, walaupun redaksinya berbeda-beda. 
Misal: 


La eat ame Gt hua Yaig 
benfa Tettag ai Terbag 
(obat) Al Gran 200 2 Jasa al 
Darisebagian istri NabiSAW, dari Nabi 
SAW. Beliau bersabda: “Barangsiapa 
mendatangi arraf lalu bertanya padanya 


tentang sesuatu maka tidak diterima 
shalatnya selama 40 hari” (HR.Muslim) 


BEE ya SE 2 Ja ane 
aah Para kana o sz Pai 
JP Aa AL gas La Gap Ca 3 
GP “Ta 

(Ghab 33) S5 SIS 

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Nabi 


SAW bersabda: “Barangsiapa mendatangi 
'arraf atau kahinyang percaya ucapannya 


maka ia telah kufur terhadap apa yang telah 
diturunkan atas Nabi Muhammad SAW”? (HR. 
Ath-Thabrani) 


- 


IP -? Tai @GA It “9 
sah AS) Papa AS Tangan 2 


Dari Watsilah bin Al-Asgay ia berkata: 
“Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
“Barangsiapa mendatangi kahin lalu 
bertanya padanya tentang sesuatu maka 
taubatnya terhalang selama 40 malam. Jikaia 
mempercayai ucapannya maka ia telah kufur” 
(HR. Muslim) 

Sementara itu, ada beberapa pihak 
dengan berdasar pada beberapa hadits di 
atas, langsung memvonis bahwa 
pelaku/penggunajasa dan layanan 
sebagaimana tersebut di atas adalah kafir. 

a. Siapakah yangdimaksud dengan 'Arraf'/ 
Kahin/ Sahir dalam hadits tersebut? 

b. Apamaksud sebenarnya dari hadits- 
hadits diatas? 

c. Apakah tidak ada pertentangan di antara 
hadits-hadits tersebutmengingat 
perbedaan redaksinya? 

d. Apakah penggunajasa sebagaimana 
deskripsi di atas bisa disebut “mendatangi 
Arrafdan Kahin?? 

e. Bagaimanakah hukum mengkafirkan 
penggunajasa sebagaimana deskripsi di 
atas? 


Jawaban: 

a. Arrafadalahorangyangmemberitakan 
hal-hal yang lampau atau hal-hal yang 
samar. Kahin adalah orangyang 
memberitakan tentang hal-hal yang akan 


terjadiatau tentangsesuatu yangsamar 
atau tentang keberuntungan, sial, jabatan, 
cobaan atau pendapatan seseorang. 
Sedangkan Sahir yaitu orangyang 
menggunakan jasa setan dan melakukan 
pendekatan kepadajin dengan berbagai 
perbuatan yang disukai oleh jin hingga 
tercapai apayang diharapkan. 


b. Tasdig terhadap kahin yang pelakunya 


disebut kufur adalah apabila tasdig itu 
bersamaan dengan keyakinan bahwa 
ta'tsir itu dari selain Allah atau terjadi 
tasyrik antara kahin dan Allah, atau 
apabila dalam tasdig itu bersamaan 
anggapan bahwa perbuatan yang haram 
itu adalah halal. Adapun tasdig yang tidak 
demikian, maka dikatakan kufurnikmat. 
Sedangkan yang dimaksud dengan lam 
tugbalshalatuhu: tidak mendapatpahala 
shalatdan ibadah-ibadah yanglain. 


c. Tidak bertentangan. 
d. Penggunajasa dikategorikan mendatangi, 


karenatitik tekannya adalah bertanya 
kepada dukun. 


e. Tidak boleh, bahkan bisa berakibat kufur 


bagi yangmengkafirkannya, kecualijika 
yangdikehendaki dengan pengkafiran 
adalah kufur nikmat. 


Dasar Pengambilan Hukum 

a. Faidh al-Gadir, VI/22 (Dar al-Marifah|: 
Pe Sp Aa saya 2S (BPS S 53) 
AI 33 SE Un RSI Ah 


320-330 33g- 3 


FA IKEA 3 HE 
GAS Se GA Wa J3 NI 
TE ASI AR Si Sh 


-0 
... 


- 


- 
ga. 
4 


AS ab 25133 Hina GS 9S 


76 | AULA | Juli 2023 


Brg 0 aa sagag Salsa Pa 
HAN Ban S5 Sal AA 
3 3 ALA 933 Goo 

(Orang yang mendatangi Arraf), kata 
Arraf dengan tasydid hurufra'-nya, yaitu 
orangyang memberitahu tentang berbagai 
halyang telah terjadi atau yang masih samar. 
Asumsi bahwa Arraf sebagai Kahin tertolak 
dengan berkumpul keduanya dalam hadits 
yang akan disebutkan. An-Nawawi berkata: 
“Perbedaan diantara Kahin dan Arraf adalah, 
Kahin menyampaikan kabar-kabaryang akan 
terjadi di kemudian hari dan mengklaim 
mengetahui berbagai rahasia, sedangkan 
Arraf menyampaikan barangyang dicuri, 
tempat barang hilang dan semisalnya. 

Termasuk kategori Kahin adalah orang 
yang mengklaim bahwa jin menyampaikan 
berbagai kabar kepadanya. Begitu pula 
orang yang mengklaim mengetahui hal 
gaib dengan pemahaman yang diberikan 
oleh jin kepadanya dan dengan tanda- 
tanda yang digunakan sebagai petunjuk 
untuknya.” Ibn Hajar berkata: “Kahin 
adalah orang yang mengabarkan hal-hal 
gaib, dan mereka sangat banyak pada masa 
Jahiliyah. Mayoritas mereka berpedoman 
padajin yang mengikutinya. Sebagian yang 
lain mengklaim mengetahui hal-hal gaib 
tersebut berdasarkan mugaddimah sebab- 
sebab tertentu yang kejadiannya dijadikan 
sebagai petunjuk bagi ucapan orang yang 
bertanya kepadanya. Yang terakhir ini 
disebut sebagai Arraf, dengan huruf'ain 
dan ra tanpa titik." 


b. Shahih Muslim biSyarh an-Nawawi, 
VII/227: (Sabda Nabi: “Orangyang 
mendatangi Arraf lantas menanyainya 
sesuatu, maka shalatnya tidak diterima 
selama 40 malam.”).Adapun 
keteranganArraf telah dikemukakan, dania 
termasuk bagian dari macam-macam Kahin. 
Al-Khaththabi dan selainnya berkata: “Arraf 
adalah orang yang mengabarkan 
pengetahuan tentang tempat barang curian, 
barang hilang, dan semisalnya.” Adapun 
maksud shalatorang tersebut tidak diterima 
ialah tidak mendapat pahala meskipun 
mencukupinya untuk menggugurkan 
kewajiban darinya, dan tidak perlu 
mengulanginya. Padanannya adalah shalat di 
tanah ghasab, yang cukup dan 
menggugurkan gadha', namun tidak 
mendapatpahala. Demikian pendapat 


mayoritas ashab asy-Syafi'i. Mereka berkata: 
“Sebab shalat fardhu dan kewajiban lainnya 
Jika dilakukan menurut tata caranya yang 
sempurnamaka memunculkan dua hal, 
gugurnya kefardhuan dan menghasilkan 
pahala. Maka apabila orang melakukannya di 
tanah ghasab tercapailah halyang pertama, 
tidakhalyang kedua. Takwilini harus 
dilakukan untuk hadits ini, sebab ulama 
sepakat bahwa orang yang mendatangi Arraf 
tidak wajib mengulangi shalat selama 40 
malam, maka hadits ini harus ditakwil. 
Wallahu a'lam. 


c. Al-Mausu'ah al-Fighiyah Al-Kuwattiyah, 
XXX / 33-34: Irafah hukumnyaharam 
berdasar nash Hadits Nabawi. Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah RA, beliau berkata: 
Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang 
mendatangi Kahin atau Arraf kemudian 
membenarkan ucapannya, maka benar-benar 
telah kufur dengan ajaran yang diturunkan 
kepada Muhammad. Ibn Hajar berkata: 
“Asalnya adalah pencurian pendengaran jin 
pada pembicaraan malaikat, kemudian ia 
membisikkannya ke telinga Kahin.” Kahin 
adalah nama yang disematkan untuk Arraf. 
Imam An-Nawawi juga berkata: “Arraf 
termasuk bagian para Kahin.” Bangsa Arab 
menyebut setiap orang yang membidangi 
ilmu pelik sebagai Kahin. Di dalam hadits 
Muslim diriwayatkan dari Shafiyah RA, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Orang yang 
mendatangi Arraf lalu menanyakan sesuatu 
kepadanya, maka shalatnya tidak diterima 
selama 40 malam.” Imam An-Nawawi 
berkata: “Maksud tidak diterima shalatnya 
adalah tidak memperoleh pahala, meskipun 
mencukupi untuk menggugurkan 
kefardhuan darinya.” 

Perbedaan ancaman, yaitu kekufuran dan 
tidak diterimanya shalat, sesuai dengan 
perbedaan dua kondisi orangyang 
mendatangi Kahin atau Arraf. Orang yang 
mendatangi Kahin atauArrafdan 
membenarkan ucapannya maka kufur, 
karena telah menyekutukan Allah dengan 
selain-Nya dalam hal mengetahui perkara 
gaib yangtelah dipilih Allah untuk diketahui 
sendiri oleh-Nya, dan orangyang 
mendatanginya hanya untuk bertanyatanpa 
membenarkannya maka tidak kufur, namun 
terhalang dari pahala shalatnya selama 40 
hari karena sebagai pencegahan supaya tidak 
mendatanginya. Inilah yang ditunjukkan 
hadits Anas RA yang berstatus marfu' dengan 


redaksi: “Orang yang mendatangi Kahin, 
kemudian membenarkan ucapannya, maka 
dia telah membebaskan diri dariajaranyang 
diturunkan kepada Muhammad: dan orang 
yang mendatanginya tanpa 
membenarkannya, maka shalatnya tidak 
diterima selama40 malam.” 


d. Radd al-Mukhtar, V1/375 (Dar Alam 
al-Kutub|: Masalah klaim mengetahui hal 
gaib, Saya (Ibn Abidin) mengatakan: 
“Kesimpulannya, sungguh klaim 
mengetahui hal gaib bertentangan dengan 
nash Al-Gur'an, maka pelakunya kufur 
karenanya, kecuali bila secara Sharih atau 
dilalah hal itu disandarkan pada sebab dari 
Allah SWT, seperti wahyu atau ilham. Begitu 
pula tanda yang bersifatadatyang Allah 

Jadikan (sebagai tanda hal gaib). 


e. Faidh al-Gadir,V1/23 (Dar al- 
Marrifah |: (Orang yang mendatangi Arraf 
atau Kahin), yaitu orang yang mengabarkan 
peristiwa yang akan terjadi, sesuatu yang 
gaib, nasib seseorang dengan 
keberuntungan, kesialan, kekuasaan, 
cobaan, atau anugerah, (kemudian 
membenarkan ucapannya, maka ia telah 
kufur dengan ajaran yang Allah turunkan 
kepada Muhammad), dari Al-9ur'an dan as- 
Sunnah. Nabi SAW secara terang-terangan 
menyebutkan namanya karena melepas 
diri darinya. Sabda beliau: “Kemudian 
membenarkannya”, memberikan 
pemahaman, bahwa tujuan sabda beliau 
bila orangyangbertanya pada Arrafdan 
Kahin meyakini kebenarannya. Andaikan ia 
melakukannya karena meremehkannya 
dan meyakini kedustaannya, maka tidak 
akan mendapatancaman. Kemudian tidak 
ada kontradiksi antara hadits ini dan 
sebelumnya, sebab orangyang 
membenarkan Kahin, bila meyakini bahwa 
ia mengetahui hal gaib maka kufur: dan bila 
meyakini bahwa jin menyampaikan kabar 
yang didengarnya dari malaikat, dan 
berdasarkan ilham, kemudian 
membenarkannya dari faktor ini maka 
tidak kufur. Ar-Raghib berkata: “Arrafah 
khusus mengabarkan kejadian-kejadian 

yang telah lewat, sedangkan Kahanah 
khusus mengabarkan peristiwa yang akan 
terjadi. Semuanya banyak dijumpai di 
kalangan Arab, dan orang terakhiryang 
darinya diriwayatkan khabar-khabar aneh 
adalah Sathih dan Sawad bin Garib.” “ 


AULA | Juli 2023 | 77 


Ihwal Bulan Suro atau Muharram 


anyak kalangan menyebut 
bahwa bulan Suro atau 
Muharram sebagai bulan 
yangangker. Tapi nyatanya 
tidak demikian. Tidak ada bulan angker, 
seperti mitos keangkeran bulan Syawal yang 
diasumsikan masyarakat Jahiliyah, 
kemudian ditepis oleh Sayyidah Aisyah. 


Beo 


SES BS AN G3 K3 3S 


pn Na Ca MOU die Kan 
Je Bel MW Ja) 
Pn Bra Sh. jika SP 
Kia SP G6 SE AN Jipa ss GL 
(dual) 119A 
“Dari Aisyah, beliau berkata: “Rasulullah 
SAW mempersunting diriku di bulan Syawal, 
berhubungan badan denganku di bulan 
Syawal, maka siapakah istri beliau yang lebih 


agung derajatnya disisinya daripada aku?” 
(HR. Muslim) 


Keutamaan Bulan Muharram 
JB dad AS AI GP na Il 
BA sg jail San Hi Jas 


7 0. 


Kakang pb Jas JAS JAN $$ 
BSA IA Jas j3 
MA Ml AB Fee DS ye 

(dada) 


“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA 
dengan dinisbatkannya kepada Nabi 
Muhammad SAW ia berkata: “Nabi SAW 
ditanya shalatapakah yang paling utama 
setelah shalat maktubah Dan puasa apakah 
yang paling utama setelah bulan Ramadlan? 
Lalu beliau menjawab: “Shalatyang paling 
utama setelah shalat maktubah adalah sha- 
latdi tengah malam dan puasayang paling 
utama setelah bulan Ramadlan adalah 
puasa bulan Allah, yaitu bulan Muharram.” 


78 | AULA | Juli 2023 


Kesunahan dan Keutamaan Puasa 9-10 
Muharram 
S03- NS 302 31 Petak ni 
Jaka JB AS ADI 623 333 al LE 


0.3 


Lada Aan 2 akuag... Sa Pati 
A3 NAN pian 3 al IE 
teler) 


“Diriwayatkan dari Abu Gatadah RA, 
Rasulullah SAW bersabda: “.. dan puasa hari 
Asyura (tanggal 10 Muharram), aku 
berharap kepada Allah agar melebur dosa 
setahun yang lalu.” (HR. Muslim) 


Tag IG AN P3 BE 
goa d. “Tgk A03 o- 0 2.2 
Tab Is Ge Pa A0 3 
(binal) KempbalI Kanal 
“Diriwayatkan dari Abu Gatadah RA, ia 
berkata: “... dan Rasulullah SAW ditanya 
tentang puasa hari Asyura (tanggal 10 
Muharram), lalu menjawab: “Ia melebur 


dosa setahun yang telah lewat.” (HR. 
Muslim) 


Terkait dosa-dosa yang dilebur, merujuk 
keterangan dalam puasa Arafah, terdapat 
perbedaan pendapat di kalangan ulama. 
Pendapat mu'tamad seperti yang dipedo- 
mani Ibn Hajar al-Haitami di berbagai 
kitabnya menyatakan, yang dilebur adalah 
dosa kecil saja. Sedangkan menurutar- 
Ramli dan al-Kurdi, yang dilebur termasuk 
pula dosa besar. Sebab redaksi haditsnya 
mutlak tanpa keterangan yang membeda- 
kan antara dosa kecil dan dosa besar, dan 
anugerah Allah sangatluas. (Hasyiyah as- 
Syirwani,111/454). 


Adapun anjuran puasa pada tanggal 9 
Muharram berpijak pada hadits riwayatIbn 
Abbas RA sebagaimana berikut: 


30 gd 0 0 


UE AI (323 one HM LE 3S 
IG pg SA Japan po Ge Jaa 


A3 BI 35 GAJI sala ja 
dna JUS 3G 33 Alas 
AS Sl Jakall All 38 ISIS “is dd 
2 IG IG HI Ga KS -Al 
JA Jaan Bp GS Jail! AI 

(desa) 


Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas RA 
ia berkata saat Rasulullah SAW berpuasa 
hari Asyura dan memerintahkan puasanya. 
Para Sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, itu 
adalah hariyang diagungkan orang Yahudi 
dan Nasrani” Lalu Rasulullah SAW bersabda: 
“Ketika tiba tahun depan, insyaallah, kami 
akan puasa pada tanggal 9. Abdullah ibn 
Abbas RA berkata: “Maka tahun depan 
belum tiba sampai Rasulullah SAW wafat.” 
(HR. Muslim) 


Dari hadits ini kemudian ulama, seperti 
as-Syafi'idan para Ashabnya, Ahmad dan 
Ishag, menyunahkan puasa pada tanggal 9 
Muharram, karena Rasulullah SAW telah 
meniatkannya. 


Peristiwa Sejarah dan Amalan 

Di antara peristiwa sejarah yangterjadi 
pada hari Asyura atau 10 Muharram adalah 
(1) diterimanya tobat Nabi Adam AS, (2) 
diangkatnya Nabi Idris AS ke tempat yang 
tinggi, (3) turunnya Nabi Nuh AS dari kapal, 
(4) selamatnya Nabi Ibrahim AS dari bara 
api, (5) diturunkannya at-Tauratpada Nabi 
Musa AS, (6) dikeluarkannya Nabi Yusuf AS 
dari penjara, (7) disembuhkannya kebutaan 
Nabi Ya'gub AS, (8) disembuhkannya Nabi 
Ayyub AS dari sakitnya yang berkepanja- 
ngan, (9) dikeluarkannya Nabi Yunus AS 
dari perutikan, (10) disibakkannya lautan 
bagi Bani Israil, (11) diampuninya Nabi 
Dawud AS dari kesalahannya, (12) diberi- 
nya Nabi Sulaiman AS sebuah kerajaan, (13) 
diangkatnya Nabi Isa AS ke langit, (14) 


diampuninya kesalahan yang telah lewat 
dan yangakan datang dari Nabi Muhammad 
SAW. 


Adapun amalan yang dianjurkan di hari 
Asyura adalah puasa, melapangkan nafkah 
bagi kelurga, shalat malam, memberi 
minuman orang yang membutuhkan, 
sedekah, mandi dan bersuci, mengusap 
kepala atau berbuat baik terhadap anak 
yatim, dan mengunjungi orang sakit. ('anah 
at-Thalibin,11/267). 


Kisah Inspiratif 

Suatu ketika seorangfakir puasa di hari 
Asyura bersama keluarganya. Namun apa 
mau dikata, mereka tidak punya makanan 
apapun untuk berbuka. Dengan penuh 
harapansi Fakir keluarrumah untuk men- 
cari rezeki demi buka puasa keluarganya. 

Ia menuju pasar hendak meminjam uang 
secukupnya kepada seorang Muslim 
pemilik toko emas.si Fakir berkata: 
“Tuanku, aku orangfakir, bisakah Anda 
meminjamiku uangsedirham untuk ku 
gunakan membeli makanan berbuka 
keluarga karena memuliakan hari ini.” 
Namun, ia tak diberi pinjaman. Justru 
pinjaman diperoleh si Fakir dari orang 
Yahudi, tetangga si Muslim. Gembiralah si 
Fakir dan segera berbelanja dan pulang 
membawa makanan buka puasa bagi 
keluarganya. 

Di malam harinya, si Muslim pemilik toko 
emas bermimpi, hari kiamattelah tiba,ia 
sangat kehausan dan sedih. Setelah melihat 
di sekelilingnya, ia mendapati istana yang 
terbangun dari mutiara putih sedangkan 
pintu-pintunya terbuat dari batu Yakut 
merah. Ia segera berteriak dari luar: “Wahai 
pemilik istana, beri aku minum sedikit saja!” 
Lalu dijawab: “Ini sebenarnya istanamu 
kemarin hari. Setelah kamu mengusir si 
Fakir dengan hati perih, maka namamu 
dihapus dan dituliskan nama tetanggamusi 
Yahudi yangmenolongsi Fakir sebagai 
pemiliknya. 

Menyesal tiada guna, kekecewaan terus 
melanda. Pagi harinya si Muslim Pelit 


mendatangi si Yahudi Dermawan untuk 
membeli pahala 10 dirham yangdiberikan- 
nya kepadasi Fakir kemarin hari, dengan 
harga 10 kali lipatnya, yakni 100 dirham. 
Namun,si Yahudi bersikeras tidak akan 
menjualnya seraya menegaskan: “Demi 
Allah, akutidak akan menjualnya, meskipun 
dibayar lebih dari 100 dirham, bahkan 100 
dinar pun. Si Muslim pun penasaran, siapa 
yangmemberitahurahasia hari Asyura ini 
kepadassi Yahudi, dan menanyakannya. 
“Yang memberitahu kepadaku adalah Allah, 
Tuhan yang berfirman pada apapun yang 
akan diciptakan “Kun Fayakun jadi, maka 
jadilah, dan Aku telah bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada 
sekutu bagi-Nya, dan Aku bersaksi Muham- 
mad adalah hamba dan utusan-Nya, terang 
si Yahudi penuh haru mengiringi 
keislamannya. 

Demikian keberuntungansi Yahudi yang 
bermodalkan husnuzhan atas keutamaan 
hari Asyura, yang justru tidak mengetahui 
keutamaannya. Karena memuliakannya ia 
mendapat anugerah besar dan diberi hida- 
yah masuk Islam. Lalu bagaimana dengan 
orang Muslim yang mengetahui dan menga- 
kui keutamaannya namun justru menga- 
baikannya? Wanah at-Thalibin, 11/267-268). 


Kisah Bubur Asyura 

Nabi Nuh AS 

Penggagas awal tradisi pembuatan 
bubur Asyura adalah Nabi Nuh AS. 
Dikisahkan, ketika Nabi Nuh AS turun dari 
kapalnya pasca banjir bandang yang 
menimpaseantero dunia, mereka 
merasakan sangat lapar, sementara 
perbekalannya sudah habis. Lalu beliau 
memerintahkan agar mencari lagi sisa- 
sisanya. Terkumpullah kemudian 7 
biji-bijian yang dibawa, masing-masing 
sebanyak satu telapak tangan. Ada gandum, 
kacangadas, ful dan selainnya, dan 
bertepatan hari itu adalah hari Asyura. Lalu 
beliau membacakan basmalah dan 
memasaknya untuk mereka. Akhirnya 
mereka semua makan dan kenyang berkat 
barakah Nabi Nuh AS, sebagaimana isyarat 
Al-Our'an: 


2653 3 Ka pi BA aa Ls 


Ae 05 


(LA zayn) aan as IE3 owr3 ON 


“Difirmankan kepada Nabi Nuh AS: 
“Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan 
dari Kami dan berbagai keberkahan bagimu 
dan bagi umat-umatdariorang-orang yang 
bersamamu. (OS. Hud: 48) 


Wirid Hari Asyura 

Adapun bacaan wirid yang dianjurkan 
dibaca saat hari Asyura adalah bacaan wirid 
dari Syeikh Ali al-Ajhuri: 


JI 3 ISP 3 WI gs 
JPN 353 

“Yang mencukupiku hanyalah Allah dan 
yang paling dipasrahi segala urusan hanya 
Allah. Yang paling dapat mengurus urusan 


hanyalah Allah dan yang paling dapat 
menolong hanyalah Allah': 


Wiridan di atas dibaca sebanyak 70 kali 
pada hari Asyura. Faidahnya untuk menjaga 
diri dari tertimpa berbagai bahaya dan 
bencanapada tahun tersebut. (Nihayah az- 
Zain, hal. 196). 


AULA | Juli 2023 | 79 


| Me Ta 
seRAIMBI jaw TENGA 


Santri KH Dimyati Rois 
Dirikan Pesantren 
di Tengah Hutan Pemalang 


PEMALANG - Munawwar Asyari, salah satu santri KH 
Dimyati Rois Kaliwungu merintis pondok pesantren di tengah 
hutan Desa Glandang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten 
Pemalang, Jawa Tengah. 

Alumni Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu Kendal 
tersebut menamai pesantrennya dengan nama Pondok 
Pesantren Alas Padang yang disingkat Alpad. 

“Alas dalam bahasajawa berarti hutan, sedangkan kata 
Padangberarti terang. Hal tersebut dimaksudkan agar 
nantinya pondok pesantren dapat menjadi penerang 
kehidupan bagi banyak orangterutama santri-santri dan 
masyarakat sekitar” jelas Munawwar Asyari. 

Penamaan pesantren yang disingkat Alpad menurutnya jika 
dituliskan dalam bahasa Arab menjadi “Al-FadI. Hal ini sebagai 
bentuk tafaulan dan tabarrukan kepada Pesantren Al-Fadlu 
asuhan almaghfurlah KH Dimyati Rois. 

Pembangunan pesantren di lahan 8 hektar itu merupakan 
pengembangan dakwah dari mubaligh yangrutin mengajar 
kitab Tafsir Jalalain dan Maulid Simtudduroryang selama ini 
dilaksanakan di rumahnya. 

Nantinya, pesantren akan dilengkapi asramasantri, sekolah 
formal SMP, dan madrasah diniyah. Menurutnya, sistem 
pendidikan yang akan dijalankan berupa pendidikan modern 
dengan tetap mengedepankan budaya pesantren yang sudah 
melekat di kalangan masyarakat, seperti metode pengajian 
sorogan dan bandongan.”" 


IKHTIAR. Santri Kiai Dimyati Rois dirikan pesantren. (Dok. Istimewa) r— 
80 | AULA | Juli 2023 


SERAMBI JAWA TENGAH merupakan lembaran khusus guna pengembangan AULA se-Nusantara 
di masa mendatang . Ingin kegiatan Anda dimuat? Hubungi Miftahul Arif (08562723042) 


Ratusan UMKM Naik Kelas 
di Harlah Muslimat NU 


SLAWI - Lebih dari 500 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) berpartisipasi dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke- 
77 Muslimat NU Jawa Tengah di Kabupaten Tegal, Sabtu 
(10/06/2023). Masing masing UMKM menjajakan berbagai jenis 
produk khas Tegal, mulai makanan, minuman, batik, busana, 
kosmetik dan lain-lain. 

“Panitia hanya menyediakan 50 tenda dengan 2 meja, namun 
di dalamnya bisa diisi 4-10 UMKM, tutur Koordinator UMKM 
Harlah ke-77 Muslimat NU Jawa Tengah, Hj Zakiyah Asegaf di sela 
acara. 

Hj Zakiyah mengatakan, para pelaku UMKM sangat antusias 
bisa berpartisipasi dalam perhelatan akbar yang digelar kali 
pertama oleh PC Muslimat NU Tegal itu. Pihaknyajuga memberi 
alokasi khusus untuk UMKM dari luar Kabupaten Tegal sebagai 
upaya bersama meningkatkan perekonomian umat. 

Zakiyah menjelaskan, di Kabupaten Tegal terdapat 117 ribu 
UMKM dengan berbagai variasi produk. Mereka mendapatkan 
pembinaan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
Kabupaten Tegal. “Utamanya dalam peningkatan mutu produk, 
pemasaran dan lain-lain agar UMKM naik kelas, terangnya. 

Saatini juga sedang berlangsung proses sertifikasi halal bagi 
UMKM. Mereka bisa mendaftar melalui pendamping di 
daerahnya masing-masing lewat KUA setempat. 

Salah seorang pelaku UMKM, Hj Maskanah mengaku senang 
karena diberi ruang untuk mengikuti bazar UMKM di Harlah ke- 
77 Muslimat NU Jawa Tengah. Awalnya, dalam hati hanya untuk 
mengenalkan produk-produk yang dihasilkannya, di luar 
perkiraan ternyata dagangannya laris manis. 

“Terima kasih kepada Muslimat NU yangtelah memberikan 
barokah kepada kami,” ungkap Hj Maskanah sembari tersenyum. 
Di dalam pendopo, juga dijajakan berbagai produk UMKM 
gratis bagi pengunjung. Seperti yang dilakukan UMKM dari PAC 
Muslimat NU Lebaksiu yang menjajakan tahu aci khas Tegal dan 

jajanan gorengan lainnya. Lebih dari 3000 tahu aci sudah 
dikonsumsi para pengunjung hingga pukul 10.00 WIB. “ 


rn ar aa Ur uu ar aa. 


bg 
TE sen 


IPNU-IPPNU MANU 3 Ittihad 
Bahari Gelar Pelantikan 


DEMAK - Puluhan kader Pimpinan Komisariat (PK) Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
(IPPNU) Madrasah Aliyah (MA) 3 Ittihad Bahari mengikuti prosesi 
pelantikan masa khidmah 2023-2024. Agendatersebut dipusatkan di 
halaman MANU 3 Ittihad Bahari, Purworejo, Bonang, Demak, Senin 
(12/06/2023). 

Hadir dalam acara tersebut Kepala MANU 3 Ittihad Bahari, jajaran 
dewan guru, pembina PK IPNU-IPPNU MANU 3 Ittihad Bahari, PAC 
IPNU-IPPNU Bonang, dan undangan lainnya. 

Kepala MANU 3 Ittihad Bahari, Drs H Riza Afthoni MPdI 
menyampaikan selamat atas dilantiknya PK IPNU-IPPNU MANU 3 
Ittihad Bahari. Ia juga menyampaikan beberapa pesan untuk kader- 
kader yang baru dilantik. 

“Pertamapahami dengan sungguh-sungguh apa yang kalian yakini, 
yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi akidah, syariah, dan 
muamalah. Kedua, laksanakan dan amalkan apa yangsudah diyakini 
tersebut” katanya 

Di sampingitu, iajuga menekankan agar PAC IPNU-IPPNU Bonang 
turut dapat mengawal khidmah pengurus yang baru terbentuk. Ia 


meminta agar kader IPNU-IPPNU dapatmerawatamalan dan tradisi 
NU, serta mensyiarkan di tengah-tengah masyarakat. 

Sementara Pembina PK IPNU-IPPNU MANU 3 Ittihad Bahari, Ali 
Mashar menyampaikan agar ke depan dapat dilaksanakan kaderisasi 
dasar IPNU-IPPNU, yaitu Masa Kesetian Anggota (Makesta). 

“Kegiatan tersebut dapat dibarengkan dengan agenda Masa Ta'aruf 
Siswa Madrasah (Matsama) agar seluruh siswa menjadi anggota IPNU- 
IPPNU, terangnya. 


Gus Miftah: Beragama dan Bernegara harus Menyenangkan 


TEMANGGUNG - KH Miftah Maulana 
Habiburrahman atau Gus Miftah 
mengatakan bahwa beragama dan 
bernegara harus menyenangkan. Sebab, 
kalau tidak menyenangkan maka adayang 
salah dalam beragama dan bernegara 
seseorang. 

“Pada hakikatnya, agama lahir sebagai 
solusi bukan sebagai problem,” kata Gus 
Miftah dalam Talk Show Bersama Gus 
Miftah bertajuk Orasi Kebangsaan 
Beragama Berbangsa yang Happy dan 
Menyenangkan, Jumat (16/6/2023). 
Kegiatan yang dipusatkan di INISNU 
Temanggungini dihadiri ribuan peserta dari 
unsur mahasiswa INISNU Temanggung, 
Akper Al-Kautsar, pelajar SMA, SMK, dan MA 
se Kabupaten Temanggung. 


Gus Miftah pun menjelaskan perihal 
wasathiyah. Disebutkan, wasath itu artinya 
tengah atau tengah-tengah. “Maka kalau di 
NU, kita harus paham konsep tasamuh, 
tawassuth, tawazun, dan lainnya. Namun, 
kali ini kita akan belajartentang 
wasathiyah, katanya. 

Dipaparkannya, bahwa landasan 
wasathiyah adalah suratAl-Bagarah ayat 
143 yang artinya “Dan demikian pula Kami 
telah menjadikan kamu (umat Islam) umat 
pertengahan agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu”. 

Dalam bahasa Arab, wasathiyah 
bermaknatidak condong kekanan, dan 
tidak condongke kiri. “Dalam Al-9ur'an ada 


konsep adil, dan Allah sangat mencintai 
orang adil, ujarnya. 

Konsep wasathiyah tersebut menurut 
Gus Miftah sudah diterapkan di Indonesia 
melalui Pancasila. “Maka saya tidak setuju 
jika Pancasila diganti dengan Trisila, Ekasila, 
dan lainnya karena Pancasila sudah 
paripurna, katanya. 

Gus Miftah menganalogikan wasathiyah 
layaknya wasit dalam perlombaan olahraga. 
Hal tersebut karena tugas wasit adalah 
menjadi penengah. Ia pun menyampaikan 
bahwaada tiga makna wasit. Pertama, wasit 
sebagai penengah atau perantara misalnya 
dalam perdagangan bisnis sebagaimana 
layaknya makelar. “Makelar itu pekerjaan 
mulia kalau dia jujur” tegasnya. 

Kedua, maknawasit sebagai pelerai atau 
penengah. Hal demikian seperti tugas 
kepolisian yang dalam ilmu hukumsaatini 
ada istilah restorativejustice. “Ketiga adalah 
wasit sebagai pemimpin pertandingan. 
Wasit jenis ini adalah yangpaling umum di 
Indonesia, seperti wasit sepak bola, tinju, 
dan lainnya, jelasnya. 


AULA | Juli 2023 | 81 


Pesantren 


anyak kalangan yang 
memiliki bayangan bahwa 
menghafal Al-Our'an 
bukan hal mudah. Di 
sampingharus melewati laku khusus, 
juga yang dominan adalah hal berat 
lainnya. Padahal bisa dilakukan dengan 
cepat dan menyenangkan. 

Kesan tersebut bisa dirasakan saat 
berkunjung dan berproses menghafal Al- 
Our'an di Pesantren Hamalatul Our'an 
atau yang lekat disebut Pondok HO. Dari 
pondokyang berdiri tahun 2011 oleh KH 
Ainul Yagin atau yang kerap disapa Kiai 
Yagin di Dusun Sumberbendo, Desa 
Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, 
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 
tersebut banyak lahir penghafal Al- 
Our'an dengan beragam latar belakang 
dan profesi. 

Berdirinya pesantren ini berawal dari 
Cita-cita Kiai Yagin yang ingin memiliki 
pesantren untuk menjadi solusi bagi 
anak yangingin menghafal Al-Our'an, 
tetapi terhalang biaya. “Banyak anak 
yang ingin menghafal Al-Our'an, tapi 
terkendala biaya, Hamalatul Ouran hadir 
sebagai solusi untuk menyelamatkan cita- 
cita mereka,” katanya. 

Berdirinya pesantren ini pula tidak 
lepas dari saran pengasuh Pondok 
Pesantren Madrasatul Our'an (MO) 
Tebuireng, KH Abdul Hadi Yusuf kala itu. 
Langkah tersebutjuga didukung penuh 
oleh Dewan Masyayikh MO seperti KH 
Mustz'in Syafi'i dan KH Syakir Ridwan. 

Selain itu, Kiai Yagin juga mendapat 


WISUDA HAFIDHOH V . 
HAMALATUL OURAN PUTRI 


RABU. 15 MARET 2023 M/ 22 SYA'BAN 1444 H 


TENANG. Santri Hemaas Ouran di masjid Dasa Oa Pribadi) 


Pesantren Hamalatul Our'an, Jombang 


Cepat Menghafal Al-Our'an 
dan Menyenangkan 


dukungan dari para dermawan yangsiap 
membantu kebutuhan operasional 
pesantren. Tercatat nama Doddhy Khotot 
Herdianto, pimpinan PT Gatra Gilang 


Persada Jakarta, dan juga H Amin Soeharto, 


pimpinan Yayasan Ulil Albab Surabaya. 
Sebelumresmi mendirikan Pesantren 
Hamalatul Our'an, Kiai Yagin sudah 
kedatangan beberapasantri. Santri 
pertama berasal dari Jombangsendiri, 
bernama Sufi Sulaiman. Berselang 


2“ 


82 | AULA | Juli 2023 


B0 


WISUDA. Dibekali ilmu dan teknologi terkini. (Dok. Jogoroto.com) 


beberapa hari, datang kembali rombongan 
santri berjumlah 6 orang dari Jember. 
Rombongan itu datang atas saran dari 
salah satu kerabat Kiai Yagin yang berada 
di kawasan setempat. “Saat pertama kali 
mondok, belum ada nama Hamalatul 
Our'an, dan bapak kiai waktu itu statusnya 
masih menjadi ustadz di M9” kata Kholis, 
salah satu santri HO generasi pertama. 

Setelah kedatangan beberapasantri, 
Kiai Yagin bersilaturahim kepada para kiai 
sepuh seperti KH Husein Ilyas Mojokerto 
untuk memohon doa restu. Akhirnya, pada 
Sabtu, 02 Juli 2011/30 Rajab 1432 H, atas 
saran dari KH Musta'in Syafi'i, nama 
Hamalatul Our'an dideklarasikan dengan 
motto: Membantu santri duafa menjadi 
insan kamil hamilil Gur'an lafazan wa 
ma'nan wa amalan. 

Hingga kini, Pesantren HO telah 
berkembangsangat pesat. Terhitung, 
sampai Februari 2022, jumlah santrinya 
telah mencapai 1.322 yangtersebar di 
asrama unit dan cabang. Berkembangnya 
pesantren ini tidaklepas 
dari riyadhah para kiai dan dewan asatidz, 
serta kegiatan harian yang istikamah 
dilakukan oleh para santri. 


Cara yangUnik 

Santri pesantren ini diwajibkan mengikuti shalat tahajud dan 
shalat Dhuha dengan magro' (ayatyang dibaca) hingga setengah 
juz. Seluruh santri juga diwajibkan menyimak bacaan imam. Selain 
itu, di pesantren ini juga diterapkan kegiatan membaca Al- 

Our'an bin nadzar dengan aurad famy bi syaugin (5 juz sehari) yang 
khatam di setiap hari Kamis. 

Pondok HO merupakan pondok tahfiz yang memiliki metode 
percepatan menghafal Al-Our'an secara cepat, yaitu dalam waktu 
kurang dari satu tahun. Pesantren yang dalam pembelajarannya 
menggunakan metode habituasi atau pembiasaan dengan azas 
Jogo roto, jogo rogo, dan jogo rosoini mendorongsemakin 
bertambahnya para calon hafiz yang dapat mengenyam 
pendidikan dan mempelajari metode hafalan Al-9ur'an secara 
gratis. 

Metode habituasi tersebut menjadikan para santri di seluruh 
cabang Pondok HOyangtersebar di Kediri, Jombang, dan Surabaya 
rata-rata dapat menghafal 30 juz Al-Our'an hanya dalam 3 hingga 6 
bulan saja. Jadi, ada lima tahapan yang digunakan sejak awal 
rekrutmen santri. Yang pertama tes hafalan. Artinya, akan dilihat 
berapa banyak hafalan yang sudah dimiliki. Kemudian, yang kedua 
adalah kemampuan membaca dengan tajwid dan makharijul huruf 
yang benar. Berikutnya, kemampuan menghafal calon santri juga 
akan diuji. Di mana, masing-masing mereka akan diberikan satu 
halaman acak dalam Al-9ur'an dan harus menghafalnya dalam 
waktu 30 menit. Setelahnya ada tes wawancara untuk melihat 
motivasi santri. Dari sana, akan terlihat seberapa besartekad yang 
mereka miliki untuk menghafal. 

Kalau sudah masuk, barulah akan masuk pada proses 
habituasi. Jadi, santri dibiasakan untuk membaca 7 juzper hari, 
sehingga bisa khatam setiap 4 hingga 5 hari. Kalau sudah begini, 
maka dalam keseharian, termasuk mengigau sekalipun para santri 
ini tetap melafadzkan Al-Gur'an. 

Tahun akademik 2022-2023 Pesantren HO Putri Jombang 
meluluskan 187 wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan 
program tahfidz 30 juz. Istimewanya, hafalan tersebut diselesaikan 
dalam waktu rata-rata empat sampaienam bulan. 

Lebih lanjut Pengasuh Pesantren HO menyampaikan, para 
santri yang menuntut ilmu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terkini. Namun tetap menjunjung budaya lokal, dan tetap 
berpegang teguh pada Al-Our'an dan hadits. "Kami menginginkan 
untuk terus menciptakan kader yang andal, inspiratif, inovatif, dan 


Ba Kunjungan Wapres RI dan Gikemar Jani. (Dok. Hallo.id) 


. Ja X 


KHOTMIL GUR'AN BIL GHOIB 
DAN 


SILATURROHIM WALI SANTRI DAN ALUMNI 
Satu Ta 


limitasi dengan batasan adat Jawa-Indonesia, yangislami 
berdasarkan kitab suci dan hadits Nabi," ucap Kiai Yagin. 

Metode menghafal Al-Ouran semacam ini dapat 
diimplementasikan untuk mereka yangingin menjadi hafidz dan 
hafidzah. Mengingat, cara tersebut sudah dibuktikan oleh 
Pesantren HO. Metode menghafal Al-Our'an ini bisa jadi referensi 
untuk semua. Jadi pelan-pelan dapat memperbaiki cara mengiji, 
lebih sering update metode menghafal dan menajamkan pikiran 
dengan terus menambah hafalan. 

Secara khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
mengharapkan agarlebih banyak penghafal Al-Our'an yanglahir di 
provinsi ini. Disebutnya, para hafidz dan hafidzah adalah salah satu 
sebab Allah memberkahi suatu wilayah. "Saya berharap, para 
penghafal Al-Our'an dari Jawa Timur terus bertambah. 

Hafal, paham dan mengamalkan. Karena ridha dan berkah Allah 
ada di tempat di mana penghuninya merupakan ahli kitab dan 
agama," harap dia. “Wabit 


AULA | Juli 2023 | 83 


Pendidikan 


SMA A Yani 2 Baureno 
Bojonegoro beroperasi 
sejak tahun 1986. 
Berdirinya sekolah ini 
untuk memperkuat nilai 
atau ajaran Ahlussunnah 
wal Jamaah (Aswaja) di 
kawasan industri tersebut. 
Berikut ulasan profil 
selengkapnya. 


SERBA HIJAU. Tampak luas gedung SMA Ahmad Yani 2. (Dok. Pribadi) 


aa nd Lag 


Siapkan Generasi Aswaja di Kawasan Industri 


i Kecamatan Baureno inilah SMA 
Bj A Yani 2 didirikan. Sekolah 

tersebut dibangun atas 
keresahan para sesepuh NU yangingin 
adanya sekolah berafiliasi kepada Lembaga 
Pendidikan (LP) Ma'arif NU. Pendiri sekolah 
ini terdiri dari KH Achwan Affandi, KH 
Abdullah, dan KH Maksum. Ketiganya 
sepakatuntuk mendirikan lembaga 
pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama. 

Di bawah naungan Yayasan Pendidikan 
dan Sosial Ma'arif NU A Yani, Sekolah 
Menengah Atas (SMA) A Yani 2 beroperasi 
sejak tahun 1986. Namun, menurut SK 
pendirian sekolah ini resmi berdiri pada 1 
Juli 1988. Sebelumnyatelah didirikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) A Yani 
tahun 1983. 

Awal berdiri, sekolah ini tidak memiliki 
cukup ruang belajar. Sehingga siswa 
menggunakan kelas secara bergantian, pagi 
digunakan untuk siswa SMP, sorenya untuk 
siswa SMA. Hingga kemudian 
pembangunan gedungselesai padatahun 
2005, para siswa pun dapatmengikuti 
pembelajaran di pagi hari. 

Kepala SMAA Yani 2, Usman SPd 
mengatakan, berdirinya lembaga sekolah ini 
sebagai jawaban atas upaya untuk 
menyelamatkan generasi muda dengan 
paham Ahlussunnah wal Jamaah. “Dulu di 


84 | AULA | Juli 2023 


sekitar sini ada banyak lembaga pendidikan, 
tapi afiliasinya bukan NU. Akhirnya sesepuh 
kami membangun sekolah SMAA Yani 2 ini, 
katanya saat ditemui AULA. 

Kepala sekolah yangmenjabat sejak 
2016 sampai sekarangini menjelaskan, di 
awal kepemimpinannya SMA A Yani 2 fokus 
pada aspek lulusan. Mengingat waktu itu 
masih ada Ujian Nasional (UN), pihaknya 
menginginkan agar siswa lulus 100 persen. 

“UN itu menjadi momok bagi sekolah 
swasta kalau sampai siswanya ada yang 
tidak lulus, dan akan berpengaruh terhadap 


Usman, SPd 
Kepala SMA Ahmad Yani 2 Baureno Bojonegoro 


berupa bimbingan belajar (bimbel) atau les 
khusus untuk kelas 12 ketika akan 
menghadapi UN, ujar Usman. 

Bimbel untuk siswa kelas 12 tersebut 
menjadi unggulan di sekolah yang terletak 
persis di pinggir jalan raya itu. Program 
unggulan lainnya adalah istighotsah. 
Kegiatan istighotsah ini digelar selama 
setengah semester dalam bentuk 
pembinaan. Siswa yangmengikuti kegiatan 
ini diwajibkan menginap padasetiap malam 
Ahad untuk melakukan doabersama, 
membacaistighotsah, dan ada 
pembelajaran baru. Sekarangprogram 
tersebut diganti one day one juz, ngaji kitab, 
dan tahfidzul gur'an. 

Usman menyebutkan, beberapa kitab 
yang diajarkan ialah kitab Ta'lim al- 
Muta'allim dan Akhlaklil Banin. Khusus 
siswa perempuan ngaji kitab Risalatul 
Mahid, yang membahas tentang haid, kitab 
Ugudul Lujain membahas tentang 
pernikahan, dan kitab Lubabul Hadistyang 
menerangkan tentang keutamaan amaliyah 
sehari-sehari, seperti shalawat, doa-doa, 
kalimat Tauhid, dan lain sebagainya. 

“Jadi, di luar pelajaran yang berbasis 
kurikulum, kami membekali siswa pelajaran 
fikih dan praktiknya,” ungkap pria yangjuga 
Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ula- 
ma (MWCNU) Sumberrejo, Bojonegoro itu. 


Lebih lanjut, Usman mengatakan, program unggulan lainnya 
seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), bimbingan masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan double track, yakni semacam 
pelatihan dan vokasi yang bekerja sama dengan Pelayanan Sosial 
Bina Remaja (PSBR) Jawa Timur. 

Usman menjelaskan, ada empat jurusan di PSBR, yaitu bidang 
service elektro, jahit dan bordir, las, serta otomotif. Pelatihan ini 
dilaksanakan selama 6 bulan dan diikuti siswa kelas 11. Siswa yang 
mengikuti pelatihan ini rata-rata mereka dari kalangan kurang 
mampu yang dimungkinkan tidak dapat melanjutkan kuliah tapi 
langsung kerja. 

“Kami mengirim siswa untuk mengikuti pelatihan ini setiap 
tahun. Di sana, mereka tidak hanya praktik, tapi juga diajarkan 
bagaimana cara bekerja sebagai seorang entrepreneur. Setelah 
pelatihan, mereka juga difasilitasi seperangkat alat kerja untuk 
dipakai ketika membuka usaha dirumah, ucapnya. 

Menurut Usman, SMA A Yani 2 menerapkan program tersebut 
sejak tahun 2018. Saat itu sekolah ini menjadi satu-satunya yang 
mengaplikasikan program nasional double track. Sekarangbanyak 
diikuti sekolah lain di Bojonegoro, baik negeri maupun swasta. 

“Siswa kami yang telah mengikuti pelatihan ini semuanya sudah 
bekerja. Ada yang bilang, cara kerja siswa kami lebih mahir 
dibandingsiswa SMK dari sekolah lain. Misalnya ketika kerja di 
bengkel, pemahaman mereka tentang otomotif lebih detail, karena 
selama pelatihan mereka langsungpraktik, ujar Usman. 

“Sedangkan mereka yang membuka usahaterus dipantau oleh 
dinas terkait. Bila usahanya berkembang ditambahi modal. Jika 
lulus sebelum mendapat pekerjaan, maka akan dibantu dan 
dicarikan pekerjaan yangsesuai, terangnya. 


Dorong Siswa Lanjut Kuliah 

Usman mengibaratkan alumnus SMAA Yani 2 adalah Bhinneka 
Tunggal Ika atau beraneka ragam. Ada lulusan yangmemilih untuk 
langsung kerja, misalnya di pabrik, jadi perangkat desa, kepala desa, 
atau wiraswasta. Ada pula yangjustru meneruskan mondok, kuliah, 
danjarang lulusan langsung menikah. 

Guna mendukung hal itu, pihaknya melakukan kerja sama 
dengan sejumlah perguruan tinggi. Beberapa kampus negeri yang 


1. 


telah terjalin kerja sama di antaranya, Universitas Trunojoyo 
Madura (UTM), Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), 
dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sedang kampus swasta, 
pihaknya bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan 
Giri (Unugiri), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tanwir, 
Universitas Sunan Drajat (Unsud) Lamongan, dan Universitas Islam 
Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 

“Setiap tahun kami kunjungan kampus, dan tahun ini siswa 
malah ada yang diterima di UIN Sayyid Ali Rahmatullah 
Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dan di 
Malangjuga ada. Jadi, kami selalu mendorongsiswa lanjut kuliah, 
meski banyak juga yangmemilih untuk langsung kerja, tuturnya. 


Fasilitasi Pelajaran Agama 

Usman mengakui sekolah swasta kini kurang diminati. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya kompetitor baikitu sekolah negeri 
maupun sekolah di lingkungan pondok pesantren. Menurutnya, 
SMA A Yani 2 hingga kini dapat bertahan karena ada branding LP 
Ma'arif NU. Kurikulum yang dipakai adalah kolaborasi kurikulum 
Dinas Pendidikan dan Ma'arif NU. Sedangkan rekrutmen guru 
disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, misal guru 
ngaji kitab diambil dari lulusan pondokpesantren. 

“Disini yang menarik ada pelajaran agama seperti akidah akhlak, 
Al-Our'an Hadist dan lainnya. Jadi, pelajaran yang ada di Madrasah 
Aliyah itu juga ada di sini. Makanya, kepala sekolah yang dulu-dulu 
itu memberislogan 'SMA rasa Aliyah',” ungkap Usman yangtaklain 
Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro. 

Usman mengatakan, SMAA Yani 2 memiliki beberapa kegiatan 
ekstrakurikuler, yaitu Pramuka Ambalan Abdurrahman Wahid, 
Drum Band Gita Nada, Asosiasi Kaligrafi A Yani (Askani), Hadrah 
Syifaul Oulub, futsal, bola voli, dan Palang Merah Remaja (PMR). 
Sekolah ini memiliki beberapafasilitas seperti perpustakaan, 
laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium kimia. 

Ke depan pihaknya menginginkan ada asrama di sekolah, 
mengingat banyak siswa yang berstatus yatim piatu. 
Direncanakan tahun depan akan didirikan asrama yang 
representatif dan dapat menampung banyak siswa. Seperti 
sekolah lain, siswa yatim piatu tidak 
dipungut biaya, malah jika berprestasi 
akan mendapat uang saku tambahan, 
sementara untuk siswa lain yang 
berprestasi akan mendapat keringanan 
biaya sekolah. 

“Dulu KH Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) pernah ke sekolah ini, beliau 
berpesan supaya di sini ada masjid dan 
pondok pesantren. Kami baru bisa 
mewujudkan Masjid Bisri Syansuri yang 
diresmikan tahun 2022 oleh KH 
Abdussalam Shohib, cucu pendiri NU KH 
Bisri Syansuri sekaligus Pengasuh Pondok 
Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, 
Jombang, pungkasnya. Lina 


AULA | Juli 2023 | 85 


kronikkramatraya 


SURABAYA - Salah satu yang 
diingatkan Rais Aam Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 
KH Miftachul Akhyar agar dapat 
sukses dalam hidup adalah 
menghindari menunda 
kebaikan. Hal tersebut akan 
menjadi kata kunci bagi 
kesuksesan seorang muslim di 
dunia dan akhirat. 

“Sekarangini jam 2, apa yang 
adapada diri kita, apa yang 
sedang kita lakukan dari 
kebaikan-kebaikan, ya itu saja. 
Tidak usah mikir setelah ngaji, nanti sore, 
nanti malam, ya nanti-nanti. Ini bagi para 
muridin, para salikin adalah cara untuk bisa 
segera wushul ila Allah,” katanya pada 
kegiatan Ngaji Syarah Al-Hikam pertemuan 
ke-37 diakses pada Ahad (18/06/2023). 

Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus 
Sunnah, Kedung Tarukan, Kota Surabaya 
tersebutmenjelaskan bahwa yang 
dimaksud adalah bahwa setiap muslim 
hendaknya memusatkan pikiran, 
konsentrasi terhadap apa yangsedang 


—..uu 


MASA DEPAN. Hindari menun 


N 


da kebaikan. (Dok. jatim.nu.or.id) 


dikerjakan, jangan menunda-nunda nanti. 
“Senjata setan agar kita lengah, itu 
membisikkan dengan bisikan nanti saja, 
masih ada waktunya, kamumasih muda 
kalau sudah setengah tua baru rajin. Jadi 
nanti saja, besok saja, kapan-kapan, itu salah 
satu racun-racunnya setan yang dibisikkan 
kepada kita, terang Kiai Miftach. 

Kiai yangpernah diamanahi sebagai Rais 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
(PWNU) Jawa Timur ini mengingatkan agar 
tidak melakukan hal demikian, jika tidak 
ingin menyesal dalam hidup. Ia mengatakan 


Rais Aam Berbagi Rahasia Sukses Hidup 


ur NUNIENK 


banyak orangsetelah tua 
menyesal, sebab dulu waktu 
mudanya tidak dimanfaatkan 
dengan baik, sementara itu 
waktu tidak bisa diulang 
kembali. “Penyesalan 
memang di belakang. Oleh 
karenaitu Islam 
mengingatkan supaya jangan 
terjadi penyesalan di 
kemudian hari, karena 
penyesalan tidak punyaarti, 
kecuali penyesalan yang 
membangkitkan semangat,” 
jelasnya. 

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan 
pastikan hari ini apa yangakan dikerjakan 
jangan memikirkan untuk besok. Karena 
berpikir untuk besok ini akibatnya memutus 
murakabah kepada Allah. “Karenaapa? Hari 
ini anugerah Allah, harus kita lakukan, harus 
kita laksanakan sekaligus kita 
mensyukurinya, sedangbesok tidak tentu, 
tak adajaminan kita bisa ketemu dengan 
besok, terang Kiai Miftach. “Far 


KH Cholil Nafis Jelaskan Konsekuensi Perbedaan Wilayah 


JAKARTA - Banyak kalangan yanggamangterkait bagaimana 
seharusnya bersikap saat ada perbedaan penentuan tanggal pertama 
dalam bulan hijriah. Termasuk saat bulan Dzulhijjah tahun ini. Dan, 
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Cholil 
Nafis akhirnya memberikan penjelasan. 

Dalam pandangannya, puasa Arafah yang dianjurkan 
dilaksanakan setiap tanggal 9 Dzulhijah tidak ada kaitannya dengan 
wukuf di Arafah. "Puasa Arafah itutidakterkaitdengan orang 
wukuf di Arafah, tapi berkenaan dengan tanggal 9 Dzulhijjah," 
katanya saat Ikhbar Idul Adha 1444 H di PBNU Jalan Kramat Raya 
164, Jakarta, Ahad (18/06/2023). 

Kiai Cholil Nafis menjelaskan bahwa NU berpegangpada 
pendapat yangmenegaskan perbedaan wilayah menunjukkan 
perbedaan waktu. "Kita menganut pada ta 'addudul mathali, 
perbedaan masing-masingwilayah terhadap melihatnya hilal," ujar 
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah itu. 

Perbedaan waktu karena beda wilayah ini, terang Kiai Cholil, 
dapat dianalogikan dengan ketidaksamaan waktu dzuhur. 
"Dianalogikan antara waktu dzuhur di Indonesia dan Arab Saudi 
berbeda. Itu menunjukkan wilayah itu adalah berbeda dengan 
waktunya," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, 
Depok, Jawa Barattersebut. Pandangan demikian ini, menurutnya, 


86 | AULA | Juli 2023 


PENGURUS BESAR 
NAHDLATUL ULAMA 


PERBEDAAN. Tergantung dapat melihat hilal. (Dok. kontenislam.com) 


sudah menjadi keputusan Muktamar ke-30 NU tahun 1999 di 
Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. 

PBNU mengikhbarkan bahwa 1 Dzulhijjah 1444 Hjatuh 
bertepatan dengan Selasa, 20 Juni 2023 M. Keputusan ini didasarkan 
atas laporan rukyatul hilal yang tidak berhasil melihat hilal di seluruh 
titik di Indonesia. "Awal bulan Dzulhijjah tahun 1444 H bertepatan 
dengan Selasa Pahing 20 Juni 2023 M (mulai malam Selasa) atas 
dasar istikmal," kata Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa 
pada Ahad (18/06/2023). Artinya, hari Arafah, 9 Dzulhijah 1444 H 
jatuh bertepatan dengan Rabu, 28 Juni 2023 M. Sementara Idul Adha, 
10 Dzulhijjah 1444 H terjadi Kamis,29 Juni 2023 M. “Far 


PERAN AGAMA. Sumbangsih kearifan lokal juga ditunggu. (Dok. AULA/Syaifullah) 


PBNU Kenalkan ASEAN 
Intercultural and Interreligious 
Dialogue Conference 


SURABAYA- Kiprah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
kian diperhitungkan. Yangterbaru, melakukan sosialisasi menuju 
ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC). 
Kegiatan yang berlangsung Kamis (15/06/2023) di Hotel Shangri- 
la Surabaya ini sebagai sarana memunculkan kembali nilai agama 
dan kearifan lokal sebagai solusi bagi aneka problematika dunia. 

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staguf menyampaikan, 
fenomena hari ini agama tidak lagi menduduki posisi sentral dalam 
konsolidasi politik global. Oleh sebab itu,agamawan harus terus 
meyakinkan dunia bahwa nilai agama yang dianutakan mampu 
menjawab tantangan yangada. 


"Saat ini yang kita lihat dan alami, pertarungan nilai-nilai untuk 
konsolidasi tersebut. Dan pertarungan nilai-nilai itu saling bersaing 
di level gerakan sosial untuk mempromosikan nilai gagasan 
masing-masing. Tetapi yang memiliki pengaruh itu gagasan- 
gagasan atau nilai-nilai yang bersumber dari luar agama-agama," 
kata Gus Yahya. 

Sebab itu, lanjut Gus Yahya, di mana kedudukan agama di dalam 
konstruksi tersebut? Apakah agama punyanilai yang layak? 
Sejatinya, agama sangat memiliki nilai tersebut. Namun, bila boleh 
dikatakan, ia masih disibukkan dengan konflik, baik antar agama 
atau kelompok berbeda dalam lingkup satu agama. 

"Karena sebagian besar konflik masih berkaitan dengan agama. 
Itu terbukti dengan 34 titik di dunia di mana PBB mengirimkan 
tentara perdamaian, 26 konfliknya adalah konflik agama. Saya 
sebagai muslim atau pemeluk agama tidak terima bila agama hanya 
berperan di bagian pinggir, bukan di tempat yangutamaatau 
sentral," terangnya. 

Untuk itu, PBNU punya keyakinan untuk mengikhtiarkan 
sesuatu dalam mengatasi hal tersebut. Bahwa kalau agama ingin 
punya peran, maka agamaharus mampu memecahkan masalah di 
antara mereka sendiri. "Kalau Sunni dan Syi'ah bertempur terus, 
siapa yang percaya Islam itu memperjuangkan perdamaian," 
tegasnya. 

Karena itu, yangingin ditawarkan dengan ASEAN IIDC ini 
adalah wacana tentang pengalaman sejarah yangjuga menjadi 
warisan peradaban bersama di lingkup kawasan Indo-Pasifik. #Bi1 


PWNU Papua Dipimpin Karteker 


JAYAPURA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) akhirnya 
mengeluarkan SK penunjukan Karteker PWNU Provinsi Papua. SK 
dengan nomor 21/PB.01/A.II.01.44/99/06/2023 ini tertanggal 07 
Juni 2023 dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua 
Umum dan Sekjen PBNU. 

Dalam putusan tersebut, karteker PWNU Papua terdiri dari 
Ketua H Isfah Abidal Aziz dan Sekretaris Amir Mahmud Madubun, 
di sampingitu ada 2 wakil ketua, 2 wakil sekretaris dan 2 anggota. 
Dari total 8 anggota karteker PWNU Papuaini sebanyak 7 nama 
berasal dari PBNU dan satu lainnya adalah kader NU dari Papua, 
yaitu Amir Mahmud Madubun selaku Sekretaris PWNU Papua. 

Amir Mahmud Madubun mengemukakan bahwa sesuai amanat 
SK tersebut, bahwa pengurus karteker diberi mandatyaitu 
melaksanakan tugas-tugas PWNU sesuai AD/ART dan PO serta 
arahan PBNU. "Yang kedua adalah untuk segera melaksanakan 
Konferwil PWNU Papua, paling lambat 6 bulan ke depan," katanya. 

Ditambahkan, saat ini karena sebagian besar pengurus Karteker 
PWNU Papua sedang juga bertugas dalam penyelenggaraan ibadah 
haji, ketua dan pengurus akan hadir untukpersiapan Konferwil 
seusai kegiatan ibadah haji tersebut. "Kita perkirakan Konferwil 
PWNU Papuabisa dilaksanakan sesuai lebaran haji atau Idul Adha 
nanti, persiapan untuk ke arah itu terus kami laksanakan sesuai 
arahan PBNU, terang dia. 

Tentang kepengurusan NU di tingkat PCNU kabupaten maupun 


kota sebagai pemilik suara pada Konferwil mendatang, 
menurutnya mengacu pada pelaksanaan Muktamar NU di Bandar 
Lampung. Maka, yang masih aktif sebanyak 8 PCNU di antaranya, 
PCNU Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Yapen, 


K- 


Dok. jatengprov.go.id) - $ 


» Ea KP 
KARTEKER. Melaksanakan mandat PBNU. ( 


Waropen, Merauke, MAPPI, Asmat, dan 3 lainnya. "Atas petunjuk 
dan arahan PBNU, apalagi sesuai hasil muktamar ada perubahan 
paradigma, maka kita juga akan lakukan MKNU berbarengan 
dengan konferwil. Juga ada usulan atau keinginan untuk konferwil 
bisa dilaksanakan di Keerom, tandasnya. “Bir 


AULA | Juli 2023 | 87 


Drs KH Achmad, Mustasyar PWNU Jateng 


Pejuang NU yang Gigih Itu Berpulang 


nnalillahiwa inna ilaihi rajiun. 
Kabar duka menyelimuti 
Nahdliyin Jawa Tengah. KH 
Ahmad, mantan Ketua 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 
Jawa Tengah meninggal dunia dalam usia 88 
tahun. Ia berpulangke rahmatullah pada 
Selasa (23/05/2023) sekira pukul 08.25 
WIB. 

Kabar lelayu meninggalnya tokoh senior 
NU Jatengitu dibenarkan Katib PWNU Jateng 
KH Munif Abdul Muchit. Kiai Munif 
menyampaikan ucapan bela sungkawa dan 
kesedihan yang mendalam atas nama PWNU 
Jateng. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 
Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan 
almarhum Kiai Achmad, keluarga dan kita 
semua yang ditinggalkan ikhlas, tabah, dan 
bertekad melanjutkan perjuangannya,” kata 
Kiai Munif di Semarang, Selasa 
(23/05/2023). 

PWNU Jateng menyerukan kepada 
Nahdliyin agar mengikuti prosesi takziyah, 
mendoakan dan menyolatinya di rumah 
duka. Bagi yang berhalangan diharapkan 
menggelar shalat ghaib di lingkungan 
masing-masing. “Mari kita teladani semangat 
almarhum dalam berkhidmah kepada 
masyarakat, jamiyah NU, bangsa, dan negara 
hingga akhir hayat Kiai Achmad mengemban 
amanah sebagai Mustasyar PWNU Jateng,” 
ucapnya. 

Diketahui, jenazah Kiai Ahmad 
dimakamkan di Desa Sirahan, Kecamatan 
Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa 


(23/5/2023). 


Pejabat, Pengurus NU dan 

Pengelola Masjid 

Kiai Achmad ini banyak dikenal di tiga 
kegiatan, yaitu di kalangan pejabat, warga 
NU, dan pengelola masjid. Di kalangan 
pejabat, terutama di Jawa Tengah, Kiai 
Ahmad dikenal sebagai pejabat Kementerian 
Dalam Negeri. Dia pernah menjabatsebagai 
Bupati Magelang dari tahun 1967 sampai 
1979. Selain itu juga pernah diamanahi 
sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, diera 
Gubernur Mardiyanto. 

Sedang di kalangan warga NU, almarhum 
pernah menduduki jabatan sebagai Ketua 
Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah dan Ketua 
Pembina Yayasan Wahid Hasyim. Bahkan 
hingga akhir hayatnya, Kiai Ahmad masih 
menyandangsebagai Mustasyar PWNU 
Jateng. 

Sementara itu di kepengelolaan masjid, 
Kiai Ahmad pernah menjabat sebagai Ketua 
PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa 
Tengah dan Ketua Badan Pengelola Masjid 
AgungJawa Tengah (MAJT). Pada masa 
sepuhnya, almarhum istikamah menjadi 
pengelola masjid di Jalan Kawi Semarang. 


Pejuang yang Gigih 

Kegigihan Kiai Ahmad dalam berjuang di 
NU sejakusia muda hingga menyentuh titik 
senja sangat layak diteladani. Usai meraih 
gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi (FE) 
Universitas Gadjah Mada (UGM), Kiai Ahmad 


Penghormatan Terakhir. Gus Yasin Maimoen shalat jenazah untuk KH Achmad. (Dok. iNews Jateng) 


88 | AULA | Juli 2023 


diangkat menjadi dosen di Universitas 
Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto. 

Di sela menekuni profesi sebagai 
akademisi, sebagaimana catatan yangadadi 
PWNU Jateng, Kiai Achmad saat itu dipercaya 
menjadi komandan Banser di Banyumas. 
Bersama dengan kiai, santri, dan pemuda 
Ansoria terjun ke medanjuang di bawah 
bendera NU, mengganyang PKI yang 
mengobarkan G30S/PKI. 

“Pengabdiannya secara formal di NU 
sempat terputus karena harus mengemban 
tugas negara, menjadi Bupati Magelang 
(1967-1979) dan berlanjut ke Departemen 
Dalam Negeri (Depdagri, kalaitu) sebagai 
Direktur Bangdes,” kisah Katib PWNU Jateng 
KH Munif Abdul Muchit. 

Kiai Achmad kembali aktif di NU 
bersamaan dengan kembalinya ke dunia 
pendidikan, menjadi dosen di FE Undip 
Semarang. Konferwil NU di Solo (1989) 
mengamanahinya menjadi salah seorang 
Wakil Ketua PWNU Jateng. “Selanjutnya 
diamanahi sebagai Ketua PWNU Jateng 
dalam Konferwil NU di Semarang (1994) dan 
Grobogan (1998). Jabatan Wakil Gubernur 
Jateng disandangnya pada awal reformasi,” 
kenangnya. 

Kenangan akan Kiai Ahmadjuga 
disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 
Taj Yasin Maimoen saat bertakziah di rumah 
duka, di Jalan Papandayan 213 Semarang. 

Gus Yasin mengenang sosok Kiai Achmad 
sebagai tokoh yangpatut menjadi suri 
teladan. “Dan tentu kita semua kehilangan 
suri teladan kita di Jateng. Sebagai orangtua, 
ketika beliau di usianya yang tidak muda lagi, 
akan tetapi semangat memberikan contoh 
kepada kita, sangat ditunjukkan, tuturnya. 

“Asvin Ellyana 


@ #siii weregaw - 151 Wefrumaa / MM 2202 Af “WINY Teu 


“eAuuesIj -IeuSg Ejrgedy "eAuuesij Unygegasip 
e3ims ynseu esIg EIsnuew Sueloas 

(ppuryy upp ZpIuLLI, 

-IYWH) ,X0Mbuag und 1umy DyDul y0ybuag 

nwby bj1godo ubp Sn.nj und IUD DyDUl 

Snunj nwoy pjgodb nulyny16udu IUIDy DUSIDY 

Tuwy yDpy-yby pbblusw wojop ybjjy DPDddy 

ybjomyb3og :D3D4-99 DAD.los "UbSIj DPDAY 

ynpung uppvpg vz0b6ub yn.injas DyDUu "by 16vd 
nm Ip ynsDul Wopy 1919 Dub Dj1gDdy, 


LAN Ir 


(Rn Id 


Aares 54 Api bidang 


repges.1g 

MVS pewrureynyy 1geN "yngny e3033ue enutas 

Yepjoy3uog eye Yoy3uog eyil UNUIEN 'SI.Iny 

Inyi yngn) e3093ue enwes BAeosIu 'sn.Iny eYif 

"eAuepeday ynyed uep ynpun) enwuas$ yng) 
e3093ue enwas seje elei yejepe uesig 

(07-6 

poj0g-Ip) , upjof onp DKuppoday upyynfunudsw 
ypy99 1WDy upg 4191g yong onp UDP YUPI'T, 


Ina Tara bang (Pr 


JusULIy-lag UEITV OT 

B33UIY 6 JEAE pereg-jy JEINS ULEJEG "YEJESOSIY 

uejel uep ue.reuagay Ueyajafoy Uep ueyjregay 

were! nyreA uerel enp uppnlunuDu yejiv eAU 

-epeday BueA yerry yefe nyes yejes ueyedndwU 
e3n| uesIy YEjIv runjiu ueyedn.su urejas 

BAUUeINJNYN 

SEJYUSpI InyeJOYIP Ueye SurloaSaS 

end eAuuesy kep uep “eAuueueuray seneng 

Iesag edelogas nyeyAYIp Ueye Burloosas 

UeSIj LEG "BAuuesij ueisyesiad ue3uap 

ITemay sejaf ue3uap Mye32YIp esIg URYE 


Yepp Sue1oasos Urueuay Uep UeInj NY 

UR YEg BUP.IOOS2S UPJEISMEWNY UEP UBJBEIIY 
urejep Jesag ye3ues 3ueA uelod reAundumui 
Unureu (Day BAwynjuag ueygnfyeudu Sue 
Yejrv uee3dp nyes yejes uep 1esag yewre SueA 


YejIV Jeurnju nyes Yyejes ueyednudu uestT 
yomunybulyoY UySNY UNnOY 


IM DI-ID btobopp om jpzupj-jo 

YLIPPDM GRI WEJeP YESEN-IV LIep uesejafuad 

euewre3egas lur URsESduag ""AuenpoN 

Up7eJ22 LIep sedaj esig Uye YEpPN BISNUEUI 

UeSIJ LIEp.Ienpoy SueA ueeyeylad denas e3 

-Suryas pny uep gibey nyreA eisnuew jeure)e) 

-EJUDWI SueA Jeyrejew enpay EAtyeyap edeag 
ueyynfunudu yiopDj,, Zpeje| Ureun38udg 

(81 J00) 41pDy njojos bunk sDmwbuad Joyinjow 

pAuypyap Ip DpD ubyulnjaw wtuupydpanip 
buvtund updban nguns ppv1j,, 


HS 


Aa : 0 Pine R3 TA 


2.5 
9nyLag 
Te3egas URULIY.IOg YEJIV 81 JEO yeIns urejeg 
"eyEIdu Ynseul un egpredudu E33uly UR 
-1Asn way Uep ueinynyay epeday snumuslia) 
UR gegaAUDU BURA jey EpeSos LIep UEsIy 
e3efudu nyreA yegry Epeday UREMYENAY LIep 
Isusnyasuoy teBegas UE YBUESYE BIN SILIBY 
SueA yerrv yejuwad ynyuog nyes yeres 
yoynunybunyoy ululjSny Unvy 


"BAN-YoIO 

Sue.rejip Sue epe3as UenjeBSurwdw eSeua 
yenyas UR yEIMUDUI Uep ueyyejuLlodip 

Yyejo) SueA ueyeliadudu Yun e3eua) 

yenyas eyesn.Iag ue3uap yejepe URynyejIp 
yedep Buex LMS Ueliv epeday ULEMYEON 
Iepey ueyyeyduludul njejos ynyun yeewre| uep 
Lirpuss EAuLIp ueme3ududu gneyw BAwyade 
21od yepN turemdUInsI Ueyedulasay EpPed 
yoy nunyoulyoy unf yobulDf 


yowmwljpo ypuunssnyYic PwjYT NAHGYY IT 


H SPbT WereynyA - 441 eftumnzg / WI 202 Inf “WIny regu GD) 


tata Oak CP SAN PW) 


Pa sn AAN Eh Pa 


ae maa 


KAN HA PEP 


CAK Kan dn Ia nak dan ah 


IS KI AP ig Man (mp 2 aa 1gees Denda 1 
Mena ear S3 AA IbaniIKa? 


Ama "PP Kan tahan eren 2) 
IMO RN ep ara ipa 


iri IK 119 eren TP he ma Teabasa) la FAO Inat 


PAN bt de ksh 
- ad Sai 


hasan daa da Pe " pg GA KPA ATT 


z e NN 


7 ai p Sean 


aan 
ya Sai 


(WE ANGT Md ENY IDIEM) 
ISW '5YyS "unsieg ueseH WH :U210 - 


UeWweZ MIUNY !P 
uejewe)asay UeYIJSEWIW 


Gorulypco GpuunssnyYic punjT NApgYY KT 


Akhbaru Ulama Ahfussunnah Waljamaah 


Akhbaru Ulama Ahfussunnah Waljamaah 


maka dia akan mendapatkan pahala, dan 
sebaliknya bila salah maka dia mendapatkan 
dosa. Lisan manusia bisa mewujudkan dzikir, 
tasbih, dan tahlil, atau membaca Al-9Gur'an, 
atau ucapan amar ma'ruf nahi munkar, 
berbuat baik kepada manusia, dan mengajak 
mereka kepada kebaikan. Lisan adalah salah 
satu nikmat Allah jika dipergunakan oleh 
hambauntuk kebaikan, petunjuk dan 
keshahihan. 


Kaum Muslimin Rahimakumullah 

Lisan senang mengembara ke tempatyang 
tak bertujuan, lahannya sangatluas tidak 
terbatas dan bertepi. Ia memiliki peran yang 
sangat besar di lahan kebajikan dan lahan 
keburukan. Maka barangsiapa yang mengum- 
bar lisannya dengan bebas dan tidakmau 
mengendalikannya, maka setan akan menggi- 
ringnya ke dalam segala sesuatu yang dia 
ucapkan. Lalu menyeretnya ke jurang kehan- 
curan, dan selanjutnya jatuh ke dalam 
kebinasaan. 

Tidakada seorangpun yang dapat selamat 
dari tergelincirnya lisan kecuali orang-orang 
yang mau mengendalikannya dengan tali 
kekang syariat, sehingga lisannya tidak 
mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi 
manfaat di dunia dan di akhirat. 

Imam Abi Dawud meriwayatkan bahwa 
suatu ketika Aisyah mengatakan tentang 
Shafiyah kepada Rasulullah SAW: 


Fa GS Kana lis 


ot 


Ang Esya3 IS abs aa JUS 


“Cukuplah bagi baginda bahwa Shafiyah itu 
orangnya begini, begini. Maksudnya tubuhnya 
pendek. Maka Nabi bersabda kepadanya: 


Engkau telah mengucapkan suatu perkataan 
yang bila dicampur dengan air lautniscaya dia 
akan mengubahnya.” (HR Abu Dawud) 

Terkait dengan keharusan menjaga lisan 
ini Imam an-Nawawi menyatakan: 
“Ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus 
menjaga lisannya dari semua perkataan 
kecuali perkataan yang di dalamnya terdapat 
kemaslahatan yang jelas. Dan ketika perkataan 
itu mubah, sedangkan dalam meninggalkan- 
nya terdapat maslahat maka disunahkan untuk 
menahan diri darinya. Karena terkadang per- 
kataan yang mubah akan menyeret manusia 
menuju keharaman atau kemakruhan, bahkan 
ini menjadi hal yang umum di dalam adat 
kebiasaan, sedangkan keselamatan maka tidak 
adasesuatu punyang menyamainya." 

Rasulullah SAW bersabda: 


JB aa 4 Pub Lega aa 
23 pe C 


“Barang siapa yang beriman 
dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata 
baik atau diam. (HR Al-Bukhari dan Muslim) 

Hadits yang disepakati keshahihannyaini 
merupakannash yang sharih, bahwasanya 
tidak seharusnya seseorang berbicara 
melainkan apabila perkataan tersebut baik, 
yaitu yang tampak jelas maslahatnya, dan 
ketika ragu tentang kejelasan maslahatnya, 
maka janganlah berbicara. 

Al-Imam Asy-Syaff'i berkata: “Apabila 
seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia 
berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. 
Apabila telah jelas maslahatnya, maka dia 
berbicara, dan apabila ragu-ragu, maka dia 
tidak berbicara sampai jelas maslahatnya”. 

Imam Asy-Syafi'i juga pernah berpesan 
kepada muridnya Ar-Rabi: “WahaiAr-Rabi, 
Janganlah kamu berbicara tentang perkara 


“3 Mimbar AULA, Juli 2023 M / Dzulhijah 1444 - Muharam 1445 H 


yang tidak penting bagimu, karena apabila 
kamu berbicara satu kata, maka ia akan 
memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat 
memilikinya.” 


Kaum Muslimin Rahimakumullah 

Ketahuilah bahwa ghibah termasuk per- 
buatan yang paling buruk dan palingtersebar 
di antara manusia, sehingga mereka tidak 
selamat darinya melainkan hanya segelintir 
orang saja. Batasan ghibah yaitu engkau 
memperbincangkan saudaramu dengan 
sesuatu yang jika hal itu didengar atau sampai 
ke telinganya, maka dia merasatidak senang, 
baik itu mengenai badan, nasab, perilaku, 
perbuatan, ucapan atau dalam urusan 
agamanya, bahkan sampai pakaian yang dia 
kenakan, rumah tinggal, dan kendaraannya. Di 
dalam Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, 
Sunan at-Tirmidzi dan Sunan an-Nasa'i: Dari 
Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: 


Aga AI: AJE $ Aa Ga La G9 


Ap Ba JG ea 


Para 
F3 P “gi 


JG $jal La 3S € ol Sol 


8 


Aa Ad G6 Gl 


as 
5 


Ola KEKE 313 


“Apakah kalian mengetahui, apakah ghibah 
itu? Mereka menjawab: Allah dan RasulNya 
lebih mengetahui. Beliau bersabda: Kamu 
menyebutkan tentang saudaramu dengan 
sesuatu yang tidak disenanginya. Dikatakan 
kepada beliau: Bagaimana pendapatmu bila 
pada saudaraku memang benar ada yang aku 
ucapkan? Beliau bersabda: Jika pada dirinya 
benar ada yang kamu ucapkan, maka kamu 


telah melakukan ghibah terhadapnya, dan jika 
pada dirinya tidak terdapat sesuatu yang kamu 
ucapkan, maka kamu telah melakukan 
tuduhan dusta terhadapnya. “(HR Muslim) 

Dan dalam kesempatan lain Rasulullah 
bersabda: 

“Ketika saya diangkat (pada peristiwa Isra' 
Miraj), maka saya melewati kaum yang memi- 
liki kuku dari tembaga.Mereka mencakar 
wajah dan dada mereka. Saya bertanya: Siapa- 
kah mereka wahai Jibril?Jibril menjawab: Mere- 
ka adalah kaum yang memakan daging manu- 
sia (maksudnya melakukan ghibah), dan meru- 
sak kehormatan mereka.” (HR Abu Dawud) 

Dalam hadits ini digambarkan dengan jelas 
bahwa Allah akan menghukum orangyang 
melakukan ghibah. Mereka digambarkan 
sebagai orang yang memakan daging manusia. 
Di akhirat nanti, mereka mencakar wajah dan 
dadamereka. 


Kaum Muslimin Rahimakumullah 

Sebuah kritikan yang tajam, namun 
dibungkus dengan tutur kata yang halus, lebih 
bisa diterima oleh orangyang dikritik. Dan 
sebaliknya, penyampaian dakwah kebenaran 
secara vulgar dan kasar kepada umat manusia 
terkadang akan berakibat sebaliknya. Metode 
tersebut tidak hanya kurang efektif, bahkan 
bisa memunculkan sikap antipati dari objek 
dakwah. Allah memberikan dalam kelembu- 
tan, sesuatu yang tidak diberikanNya dalam 
kekerasan. 

Inti dakwah Islam adalah salingnasihat 
menasihati, nasihat bagi Allah, Rasulullah, 
para pemimpin, dan kaum muslimin. Dalam 
sebuah hadits disebutkan: Tolonglah saudara- 
muyang zhalim dan dizhalimi. Dan cara meno- 
longsaudara yang zhalim adalah menasiha- 
tinya agar tidak melakukan kezhaliman dan 
kemungkaran. 


Mimbar AULA, Juli 2023 M / Dzulhijah 1444 - Muharam 1445 HO) 


1 2 3 4 
5 

6 7 8 9 

10 11 12 
13 

14 
15 16 

17 18 19 

20 21 


PEMENANG EDISI 


JUNI 2023 


. Muhammad Isa 
Pehserut Sukomoro Nganjuk 
No. Telp : 08139083XXXX 


. Dyah Ayu Malikatul 
Mukaromah 
Rt 027 Rw 006, Dusun Kecik, 
Desa Keling, Kecamatan 
Kepung, Kabupaten Kediri 
No. Telp : 08233169XXXX 


. Bagiatussolechah 
Krapyak Kidul Gang 5 No. 1 
Kota Pekalongan 51148 
No. Telp : 08154808XXXX 


JAWABAN 
TEBAK KATA AULA 


EDISI JUNI 2023 


MENDATAR : 
1. HAJI 

3. SAI 

5. KA 

6. SARA 

9. HJ 

10. LLA 
13. NAMA 
14. MIAMI 
15. MIN 
17. ISA 

19. FA 

20. DAM 
21. TB 


MENURUN: 


1. HOS 

2. JAR 

3. SAHABAT 
4.IN 

7. AZALI 

8. ALAM 
12. TSIGAH 
15. MAD 
16. NIM 

18. AT 


1. 


1. 


2 


35 


4. 


T 


Pe 
'AULA 
XX 


EDISI JULI 2023 


MENDATAR 


Urutan bulan Muharram 
dalam kalender hijriah 
Angka yang ditemukan oleh 
intelektual Muslim 
Muhammad Al-Khawarizmi 
Panggilan untuk kakak laki- 
laki dalam bahasa Sunda 
Yang berfungsi sebagai 
rugyah dari pohon bidara 
Mahkamah Konstitusi 


. Warna yang identik dengan 


lambang NU dalam bahasa 
Jawa (dibalik) 


. Planet merah 

. Tentang (bahasa Inggris) 
. Siapa (bahasa Arab) 

. Akademi Angkatan Laut 

. Dhomir/kata ganti yang 


berarti kita (bahasa Arab) 


. Madrasah Tsanawiyah 
. Huruf hijaiyah ke-28 


MENURUN 

1. Salah satu huruf yang ada di 
ayat pertama surat Yasin 

2. Arti kata “syuyuukho” 
dalam Al-9uran Surat Al- 
Mukmin ayat 67 

3. Masjid yang ada di Padang 
Arofah 

4. Lailatul Ijttima' 

7. Salah satu panutan dan 
rujukan kita dalam 
beragama 

8. Akibat melakukan 
perbuatan haram 

12. Harakat 

15. Simbol untuk wagaf lazim 
(wajib berhenti) dalam 
mushaf Al-Ouran 

16. Surat terakhir dalam Al- 
Ouran (tanpa al) 

18. Akhiran yang biasa dipakai 
dalam bahasa Inggris 


Jawaban bisa juga dikirim lewat instagram. 
Caranya: follow dan tag akun IG majalah aula, upload jawaban 


Isilah kolom-kolom kosong 
berdasarkan kata kunci 
mendatar/menurun. 

Jawaban dapat dikirim 
langsung atau melalui pos ke 
Redaksi Majalah Aula di 
Gedung PWNU Jawa Timur Jl. 
Masjid Al-Akbar Timur 9 
Surabaya. 

Atau pindai (scan/foto) kertas 
jawaban tersebut melalui email 
ke tebakkata aula@gmail.com 
Sertakan nama, alamat lengkap, 
nomer HP dan foto kopi KTP 


teka-teki dengan hashtag: #MajalahNUAula dan #MajalahNo1MilikNU 


PETUNJUK PENGISIAN 53 


Jawaban diterima Redaksi 

paling lambat tanggal 

20 Juli 2023 

6. Redaksi akan menetapkan 3 
pemenang Tebak Kata Aula ini 
dan berhak mendapat souvenir 
menarik. 

7. Keputusan Redaksi tidak dapat 
diganggu gugat 

8. Pemenang akan diumumkan 
pada Majalah Aula edisi 
Agustus 2023. 

9. Souvenir dapat diambil ke 

Kantor Redaksi atau dikirim 

ke alamat pemenang. 


iga pemenang yang beruntung menjawab Tebak 
Kata AULA bisa mendapatkan hadiah menarik dari 
PB Songkok Spesial Roda Mas Gresik. Untuk 


pemesanan bisa hubungi nomor 081235080097 (Fathoni), atau 
kunjungi Instagram (gresikkotasongkok), Facebook (pecisongkok 
gresik), dan twitter (rodamaspedi). 
Semoga beruntung dan raih hadiah menarik di setiap edisi 
Majalah Aula 


@ gresikkotasongkok (4) pedsongkokgresik iv) rodamaspec 


KILAS NUSANTARA 


8 PAR NU di Lampung Barat 
Dilantik, Diajak Rekatkan 
Persatuan di Tahun Politik 


LAMPUNG BARAT - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 
(PCNU) Kabupaten Lampung Barat KH Imam Syafi'i melantik 
delapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) se- 
Pekon (Desa) Sukamarga, Kecamatan Suoh. Agenda itu digelar di 
Masjid Al-Ikhlas Sukamarga, Suoh, Lampung Barat, Ahad 
(11/06/2023). 

Delapan PAR NU yang dilantik tersebut meliputi kepengurusan 
NU di Kali Bata Atas, Sinar Baru, Kali Bata Bawah, Sukaraja, 
Sidorejo, Cibitung, Sukamarga, dan Sugih Mukti. Pelantikan 
tersebut dikemas dalam agenda rutinan caturwulan Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Suoh sekaligus halal bihalal 
keluarga besar NU setempat. 

Ketua PCNU Lampung Barat Kiai Imam Syafi'i dalam 
sambutannya menegaskan bahwa hubungan para kiai dan 
pesantren dengan Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan, begitu 
juga sebaliknya. Karena semua tahu dan mengerti Nahdlatul 
Ulama lahir dari para kiai pemimpin pesantren. 

“Hubungan NU dengan pondok pesantren ibarat ikan dengan 


Dok. Media Lampung 


SINERGI. Pelantikan 8 Anak Ranting NU Lampung Barat ( ) 


Kiai Imam Syafi'i pun menjelaskan sejumlah amaliyah dan 
tradisi NU, di antaranya Tahlilan. Menurutnya, telah menjadi 
tradisi warga NU kalau ada keluarga yang meninggal ada tamu- 
tamu yang bersilaturahim, baik saudara serta tetangga yang dekat 
maupun jauh. 

“Mereka ikut belasungkawa atas segala yang menimpa. 
Kemudian malam harinya dilaksanakan tahlilan dan doa bersama 
yang dikirimkan kepada keluarga yang meninggal," jelasnya. 

Dirinya menyebutkan, substansi dari tradisi bacaan tahlil dan 
doa bersama itu adalah untuk menambah bekal bagi si mayit di 
akhirat nanti. Serta, berawal dari keinginan untuk menghibur 
keluarga yang ditinggalkan. 

“Sekaligus pula untuk mengambil ikhtibar bahwa kita juga akan 
menyusul wafat di kemudian hari nanti," ungkap Kiai Imam Syaffi. 

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh warga NU di 
Lampung Barat untuk tetap tenang dalam menghadapi tahun 
politik 2024. Ia mewanti-wanti agar Nahdliyin terus bersatu dan 
merekatkan persatuan agar tidak terpecah belah, apalagi dengan 
maraknya berita hoaks yang berseliweran. 

"Kita doakan tahun politik berjalan tenang dan tentram. 
Semoga pula Nahdlatul Ulama bisa terus menjadi perekat 
persatuan umat, tandasnya. “ 


air, di mana keduanya tidak mungkin untuk dapat dipisahkan,” 
ujarnya. 

Disebutkan, NU merupakan rumah besar yang nyaman bagi 
segenap Nahdliyin. NU sejak awal didirikannya merupakan wadah 
perjuangan para ulama dalam membina akidah Islam 
Ahlussunnah wal Jamaah dan mengajarkan akhlak mulia. 


Banser dan CBP Pasuruan Ikut Amankan Pemberangkatan Jamaah Haji 


PASURUAN - Puluhan Barisan Ansor 
Serbaguna (Banser) dan Corp Brigade 
Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten 
Pasuruan turut mengamankan 
pemberangkatan Jamaah Haji. 
Pemberangkatan jamaah haji kelompok 
terbang (kloter) 53 itu dipusatkan diarea 
perkantoran PCNU Kabupaten Pasuruan, 
Senin (12/06/2023) sekira pukul 04.00 
WIB. 


a MENGAWAL. Banser dan CBP-IPNU Pasuruan saat menga- 
") mankan pemberangkatan jamaah haji. (Dok. NOJ/ Mokh Faisol) 


92 | AULA | Juli 2023 


Wakil Ketua Satuan Koordinasi Cabang 
(Satkorcab) Banser Pasuruan, Sholeh 
Abdullah mengatakan, di momen 
pemberangkatan haji kali ini pihaknya 
memerintahkan kader Banser untuk 
melakukan pengamanan. 

“Mereka yangterlibatialah dari 
Satuan Koordinasi Rayon (Satkoryon) 
Banser Kecamatan Gondang Wetan, 
Kejayaan, Pohjentrek, dan Winongan,” 
ujarnya. 

Ia mengatakan, 
keseluruhan anggota Banser 
yang bertugas melakukan 
pengamanan berjumlah 35 
orang. Rinciannya, 30 Banser 
bertugas di Aula PCNU 
Kabupaten Pasuruan, dan 
lima lainnya melakukan 
penjagaan di area pintu 
masuk. 

Lebih lanjut, dirinya 


menjelaskan, sejak pukul 24.00 WIB dini 
hari Banser sudah berkumpul dan 
melakukan koordinasi serta pembagian 
tugas masing-masing. Dan puncak 
pengamanannya ialah pukul 04.00 WIB 
saat momen pemberangkatan. 

“Hal itu karena banyak anggota 
keluarga jamaah haji yang menerobos 
masuk. Alhamdulillah bisa dikondisikan 
dengan baik. Tahun depan insyaallah 
kami akan menugaskan tim Banser lagi 
untuk membantu pengamanan," ucapnya. 

Sementara Koordinator CBP-IPNU 
Kabupaten Pasuruan, Ismu Aji Asmoro 
menuturkan, CBP mendapatkan tugas 
mengawal dan mengamankan jamaah 
haji mulai dari administrasi hingga 
pemberangkatan jamaah haji ke bus. 

"Kami sudah ada di sini sejak pukul 
19.00 WIB, mulai dari persiapan tempat 
hingga pemberangkatan jamaah haji 
secara keseluruhan," katanya." Fai 


Sejumlah Tokoh Hadiri Rakernas Pergunu di Majalengka 


MAJALENGKA - Beberapa tokoh dijadwalkan menghadiri Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru 
Nahdlatul Ulama (Pergunu). Kegiatan dipusatkan di Alun-alun Desa 
Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, Majalengka, Jawa Barat 
mulai Sabtu hingga Ahad (17-18/06/2023). 

Ketua Panitia Rakernas Pergunu, Saepuloh menyebutkan beberapa 
tokoh nasional yang hadir itu adalah Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD, 
Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli 
Hasan dan, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto. 

“Para tokoh tersebutakan menjadi keynote speaker, narasumber, 
pembuka, dan penutup acara. Acara akan berlangsung dari Sabtu 
hingga Ahad dari pagi hingga sore hari ini,” katanya, Sabtu 
(17/06/2023). 

la menambahkan, Rakernas Pergunu dimulai dengan tahlil akbar di 
makam salah seorang pendiri NU, KH Abdul Calim Leuwimunding 
yang terletak di Pondok Pesantren Sabilul Chalil. Tahlilan dipimpin 
Ketua Umum PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim yang juga putra 
KH Abdul Chalim. "Hari ini sedang berlangsung tahlil di makbarah 
almagfurlah KH Abdul Chalim," ucapnya. 

Setelah itu, dilanjut dengan halagah alim ulama yang dijadwalkan 
berlangsung pukul 08.00 - 11.30 WIB di lapangan Alun-alun 
Kecamatan Leuwimunding. Kemudian, Rakernas secara resmi dibuka 


BERSIPOL 


Sabun Cuci Tangan 


YA, 


| Na 


yA SLOH 2) 


DETERGEN C 
AMAN BERKI LAU 


www.damaidistribusi.com 


, eat 


Aa 


Bb kata 
BERSIPOL 


pukul 13.00 WIB | nh 
oleh Wakil 
Menteri Agama. 
Sementara 
Rakernas 
Pergunu akan 
berlangsung di 
aula Madrasah 
Aliyah Unggulan 
Amanatul 
Ummah 02. 
"Peserta 
Rakernas diikuti sedikitnya 764 orang se-Indonesia. Mereka terdiri 
dari pengurus pimpinan pusat, pengurus pimpinan wilayah, dan 


KOORDINASI. PERGUNU Majalengka 1 
adakan Rakernas. (Dok. NU Online Jabar) 


pengurus pimpinan cabang seluruh Indonesia," paparnya. 

Pembukaan Rakernas digelar di tenda di Alun-alun Leuwimunding. 
Undangan terdiri dari peserta rakernas, guru-guru NU di Jawa Barat, 
pengurus dan anggota Muslimat NU, para alim ulama, pimpinan 
pondok pesantren dari Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, 
dan Sumedang. 

Sebagai informasi, selama Rakernas akan berlangsung bazar 
kuliner dan UMKM Kabupaten Majalengka dan produk Pergunu yang 
berlangsung di Alun-alun Leuwimunding. “ Ful 


SPECIAL 


PEMILU 


(0317992-56789 


KILAS NUSANTARA 


Pagar Nusa Gelar Pelatihan Paralegal Perkuat Advokasi Hukum 


TUBAN - Dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan hukum dasar, Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Pagar Nusa menggelar 
pelatihan paralegal dan advokasi hukum yang 
dipusatkan di Puncak Banyu Langseh, Tuban. 

Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari 
yakni pada Kamis-Jumat (18-19/05/2023), 
serta dilanjutkan forum follow up pada Kamis 
(25/05/2023). Agendaini diikuti oleh 60 
peserta dari pasukan inti Pagar Nusa Tuban 
dan Bojonegoro. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pencak 
Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa, M 
Nabil Haroen mengungkapkan, pihaknya 
mendukung penuh inisiasi-inisiasi kader di 
berbagai daerah untuk penguatan organisasi. 

"Kita dukung semua langkah inovasi 
kader-kader Pagar Nusa, yang baik dan ber- 
manfaat untuk organisasi, asalkan semuanya 
terkonsolidasi. Jadi, kita organisasi yang satu 
komando, serta saling membantu dan saling 
menguatkan, ucapnya, Kamis (14/06/2023). 


"Pimpinan Pusat mendukungpenuh g 
langkah inovasi untuk penguatan divisi dx 


PELATIHAN PARALEGAL 
& ADVOKASI HUKU 


hukum Pagar Nusa," imbuh pria yangjuga 
Wakil Ketua Ikatan Pencak Silat seluruh 
Indonesia (IPSI) tersebut. 

Sementara itu, Ahmad Muzakka selaku 
insiator pelatihan mengungkapkan, kegiatan 
dikhusukan pada pasukan inti karena dinilai 
lebih siap mengingatsebelumnya sudah 
pernah mengikuti pendidikan utama. 
“Sehingga secara pemikiran, fisik, dan mental 
diharapkan akan lebih bijak dalam 
menerima materi,” ungkap Ahmad Muzakka. 

Dirinya berharap pelatihan paralegal 


BELAJAR. Pelatihan paralegal dan advokasi hukum yang digelar 

LBH Pagar Nusa di Puncak Banyu Langseh, Tuban. (Dok. Pagar Nusa) 
indonesia. Materi ini disampaikan untuk 
menyamakan persepsi kluster masyarakat. 

Pemateri lainnya yakni Sullamul Hadi yang 

berpendapat bahwa Pagar Nusa memiliki 
potensi yang sangat banyak. "Potensi ini harus 
digali agar ke depan agar kader-kader Pagar 
Nusa dapat lebih bermanfaat di masyarakat," 
ungkap Gus Hadi.“ Zal 


tersebut dapat menjadi landasan dalam 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
hukum yangterjadi di Pagar Nusa, baik yang 
terjadi pada pengurus maupun anggota. 
Pelatihan paralegal ini menghadirkan dua 
narasumber. Meliputi, Nunuk Fauziyah 
Direktur LBH KP Ronggolawe yang 
konsentrasi padamateri struktur masyarakat 


Banser Ikut Kawal Timnas Indonesia dan Palestina 
saat Gala Dinner di Taman Surya 


SURABAYA - Acara gala dinner Timnas Indonesia dan 


pemain Timnas Indonesia begitu dielu-elukan oleh warga. 


Palestina di Taman Surya pada Ahad (12/6/2023) digelar 
meriah. Menariknya, kedua tim kesebelasan hadir di 
Taman Surya dengan pengawalan dari sejumlah personil 
Banser yang berada disana. 

Personil Banser berbaju lorengitu tampak ikut 
membantu mengamankan rombongan Timnas Indonesia 


dan Palestina saat turun dari bus menuju ke panggung dan 
sebaliknya. Tak hanya itu saja, mereka juga terlihat berada 
di sejumlah titik tempat warga Surabaya menyaksikan 
acara gala dinner di Taman Surya. 

Para punggawa Timnas Indonesia juga menyapa warga 
Surabaya dengan antusias. Marselino Ferdinan, salah satu 


( : Yg Abe 


KEAMANAN. Salah satu anggota Banser menjaga acara gala dinner Timnas 
Indonesia dan Palestina di Taman Surya. (Dok. Indosport/Fitra Herdian) 


94 | AULA | Juli 2023 


Dalam kesempatan itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong berharap 
suporter hadir dalam pertandingan melawan Palestina. “Semoga orang di 
Surabaya datang semua dalam laga melawan Palestina,” kata Shin Tae-Yong, Ahad 
(11/06/2023). 

la berharap, dengan hadirnya suporter ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) 
nanti Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan di laga tersebut. Pihaknya 
optimis menang karena punya kenangan manis di Stadion GBT dalam ajang AFC U- 
19 lalu. 

“Sebelumnya kami berprestasi baik di kualifikasi AFC U-19, ada kenangan baik 
di sini. Semoga lawan Palestina (menang) juga,” harapnya. 

Sementara itu, Palestina merasa tersanjung dengan sambutan Timnas 
Indonesia. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA), Susan Shalabi 
sangat menghormati Timnas Indonesia. Ia mengaku turut sedih mendengar 
Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena menolak Israel. 

“Kalian berkorban, karena kalian mencintai kami, dan kami sangat bersedih 
ketika kalian gagal mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia,” 
katanya. 

Susan juga mengaku baru mengetahui jika lokasi latihan Palestina di Stadion 10 
November yangternyata memiliki makna mendalam bagi warga Surabaya dan 
Indonesia. “Bagi kami ini (stadion) memiliki banyak arti. Orang-orang kalian 
melawan penjajah,” ungkapnya. 

Maka dari itu, lanjut Susan, laga antara Indonesia versus Palestina tidak ada 
pemenangatau kalah, melainkan persaudaraan. 

“Alhamdulillah, tiket habis terjual. Ini menunjukkan antusiasme warga 
Surabaya cukup tinggi,” jelas Riyadh, Ahad (11/06/2023). Fitr 


Sosialisasi Fiah Gurban & 


Penyembelihan Halal 


Ya halo “ 
LTMNU Gresik menggandeng PD Juleha edukasi warga. (Dok. PC LTMNU Gresik) | 


Gandeng Juleha, LTMNU Gresik Safari 
Edukasi Cara Sembelih Kurban 


GRESIK - Menjelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, Pengurus 
Cabang (PC) Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Gresik 
menggandeng Pengurus Daerah (PD) Juru Sembelih Halal (Juleha) 
Indonesia Kabupaten Gresik melaksanakan safari ke sejumlah masjid. 

Safari ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan takmir 
masjid, sosialisasi fikih kurban dan penyembelihan halal. Kegiatan kali 
ini dipusatkan di Masjid Jamik Al Kautsar, Kelurahan Indro, Kecamatan 
Kebomas, Gresik, Ahad (11/06/2023). 

Ketua PC LTMNU Gresik H Nasichun Amin berharap agar seluruh 
takmir masjid terlibat dalam kegiatan ini. “Karena setelah mengikuti 
kegiatan pembinaan ini, insyaallah nantinya para takmir dapatlebih 
menyempurnakan persiapan prosesi keagamaan ibadah dalam 
rangkaian idul adha yang akan berlangsung sebentar lagi,” terangnya. 

Dirinya pun menyampaikan beberapa hal yang harus dipahami oleh 
takmir masjid kaitannya dalam ibadah penyembelihan kurban. 
Menurutnya, ada beberapa unsur yang mesti diperhatikan dalam 
penyembelihan hewan kurban. Meliputi, hewan kurban harus sesuai 
arahan dalam ajaran agama Islam. 

“Penyembelih hewan kurban beragama Islam yang taat beribadah 


dan mempunyai keahlian dalam menyembelih, serta mengerti tata 
cara menyembelih hewan secara fikih,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, alat sembelih harus tajam dan disarankan 
juga memakai alat pelindung diri (APD) guna menjaga keselamatan 
dan kesehatan petugas dan lingkungannya. Tempat dan lingkungan 
tempat sembelih harus layak dan memperhatikan kesejahteraan 
hewan. 

“Serta, teknik penyembelihan juga dikuasai oleh petugas 
sembelih dan panitia atau yang membantu dalam proses 
peyembelihan, terang Nasichun. 

Sedangkan Ketua PD Juleha Indonesia Kabupaten Gresik, 
Misbahul Munir menyampaikan bahwa kehadirannya dalam 
kegiatan tersebut untuk berbagi pengalaman. “Kehadiran kami tim 
Juleha ini bukan bermaksud menggurui, kami hanya berbagi 
pengalaman. Jadi, kami bisa karena kami terbiasa, kami bisa karena 
sering melakukan itu (penyembelihan halal),” katanya. 

Ia mengaku siap mendukungsafari pembinaan takmir masjid 
dalam penyembelihan hewan kurban ini guna mewujudkan 
petugas takmir masjid yang cakap dalam melaksanakan 
penyembelihan hewan kurban, agar lebih baik dan sempurna. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 
utusan takmir masjid di wilayah MWCNU Kebomas. Tampak hadir 
Katib MWCNU Kebomas KH M Muhsin Munhamir, Wakil Ketua MUI 
Kebomas Ustadz Aziz Malibary, perwakilan KUA Kebomas Ustadz 
Kholil, Ketua PRNU Indro H Zaini Alawy, dan lainnya. 

Sebagai informasi, safari pembinaan takmir masjid ini adalah 
safari kali kedua dari sebelumnya pada 7 Juni 2023 di Masjid 
Mambaul Huda Tanjung Wira GKB Gresik. Selanjutnya, kegiatan 
serupa berlangsung di Masjid Jamik Darussalam WadengSidayu 
Gresik, Sabtu (17/06/2023). 


Dilantik, Sahran Raden Resmi Pimpin PW ISNU Sulteng 


PALU - Sahran Raden resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus 
Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) masa khidmat 2023-2028. Ia bersama 59 jajaran PW ISNU 
Sulteng dilantik langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ISNU KH 
Ali Masykur Musa. Pelantikan dipusatkan di Gedung Pogombo, Jalan 
Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Ahad 
(11/06/2023). 

Sahran Raden mengatakan, periode kepemimpinannya akan 
memperkuat konsolidasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. 
Menurutnya, saat ini pihaknya sudah menetapkan isu strategis dengan 
cara membantu penyelenggara 
pemilu untuk memenuhi hak 
partisipasi masyarakat dalam 
politik dan demokrasi. 

"Karena kita sedang 
menghadapi Pemilu 2024, tentu 
ISNU sebagai kekuatan 
masyarakat sipil harus bisa 
memberi kontribusi dan 
mengawal pemilu agar bisa 
berkualitas baik dari sisi proses 


Datokarama Palu itu. 

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu 2 periode 
itu menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan 
Kementerian Agama untuk membuatlembaga sertifikasi halal. 

"Kita akan kerja sama dengan Kementerian Agama untuk membuat 
lembaga sertifikasi halal agar bisa mengeluarkan sertifikat halal untuk 
semua UMKM yangada di Sulteng," ujarnya. 

Ikhtiar itu penting dilakukan karena yang mempunyai lembaga 
sertifikasi halal resmi di Sulteng hanya ada di dua kampus, yakni UIN 
Datokaramah Palu dan Univeritas Tadulako. Sementara UMKM yang 
ada di Sulteng cukup banyak dan 
butuh fasilitas untuk sertifikat 
halal. 

"Sementara kamimasih 
koordinasi. Nanti kami juga akan 
mengupayakan adanya riset 
penelitian dan pengkajianterkait 
dengan rancangan peraturan 
daerah berkaitan dengan toleransi 
dan kerukunan umat beragama," 
tandasnya." Rian 


RESMI. Sahran Raden resmi dilantik sebagai Ketua PW ISNU 


maupun hasil," ucap dosen UIN Sulawesi Tengah masa khidmat 2023-2028 (Dok. Tribun Palu) 


AULA | Juli 2023 | 95 


KILAS NUSANTARA 


IPNU-IPPNU Cisurupan dan 
LKNU Garut Sedia Pengobatan 
Gratis untuk Warga 


GARUT - Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan 
Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Cisurupan 
mengadakan kegiatan pengobatan gratis bagi warga. 
Kegiatan yang bekerja sama dengan Lembaga 
Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Garut ini 
berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cisurupan, 
Kabupaten Garut, Minggu (11/6/2023). 

"Telah dilaksanakan kegiatan pengobatan gratis 
yang diselenggarakan PAC IPNU-IPPNU Cisurupan 
bekerja sama dengan LKNU Garut dan Rumah Sakit 
Umum (RSU) Nurhayati Garut, yang bertempat di Aula 
Kantor Kecamatan Cisurupan dari pukul 08.00 WIB 
sampai dengan 13.00 WIB," ujar Ketua PAC IPNU 
Kecamatan Cisurupan, Riki Rustandi. 

Ia menuturkan, bahwa kegiatan tersebut 
merupakan serangkaian acara Konferensi Anak Cabang 
(Konferancab) XVII yang akan digelar PAC IPNU-IPPNU 
Kecamatan Cisurupan dalam waktu dekat. 

Riki menyampaikan, pengobatan gratis ini 
berlangsung dengan khidmat dan lancar yang dimulai 
dari pengambilan kupon antrian, pemeriksaan 
kesehatan oleh tenaga kesehatan, pemberian obat oleh 
apoteker, dan pemberian konsumsi bagi para pasien. 

Dirinya berharap, pengobatan gratis ini dapat 
memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat 
serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya kesehatan. Ia pun mengucapkan terima 
kasih kepada segenap panitia kegiatan dan pihak yang 
terlibat demi lancarnya giat pengobatan gratis ini. 

"Semoga dengan adanya kegiatan pengobatan gratis 
ini dapat membantu menunjang kesehatan 
masyarakat, khususnya di Kecamatan Cisurupan," 
pungkasnya." Din 


SEHAT. Pengobatan gratis di Aula Kantor Kecamatan 
Cisurupan, Garut. (Dok. iNewsGarut.id/Dindin Ahmad S) 


96 | AULA | Juli 2023 


Ansor DKI Jakarta Sediakan 
Depo Air Gratis untuk Warga 


GAYA. Salah satu depo air gratis Ansor DKI Jakarta. (Dok. mediaindonesia.com) 


JAKARTA - Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) 
Ansor DKI Jakarta menggelar peringatan hari lahir ke-89 di audi- 
torium Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Gur'an atau PTIO, 
Sabtu (17/06/2023) lalu. 

Pada momentum peringatan harlah tersebut, Ketua PW GP 
Ansor DKI Jakarta, Muhamad Ainul Yakin, menyampaikan be- 
ragam program kerja yang telah dilaksanakan jajarannya. Khusus- 
nya dalam satu tahun terakhir berkhidmat di organisasi 
kepemudaan NU tersebut. Salah satu yang menjadi andalan dan 
akan terus diberikan adalah layanan depot air gratis untuk 
masyarakat. "Selain kaderisasi rutin yang dilakukan, kami juga 


telah menyediakan depot air gratis untuk masyarakat di empat 
titik di Jakarta. Dan insyaallah target kami nanti ada di 44 lokasi," 
jelasnya. 

Yakin menjelaskan, harlah ke-89 GP Ansor DKI Jakarta di- 
jadikan sebagai momentum membangun spirit untuk terus 
berkhidmat kepada masyarakat Jakarta. Apalagi ternyata dalam 
kenyataan, tidak seluruh warga mendapatkan hak dasar dengan 
berbagai alasan. "Insyaallah program yang menyentuh masyarakat 
langsung akan terus menjadi agenda prioritas Ansor DKI Jakarta," 
terangnya. 

Demikian pula yang juga tidak lupa untuk diingatkan kepada 
pengurus dan kader terkait menjelang tahun politik 2024. Yang 
ditekankan adalah agar seluruh kader Ansor hingga Barisan Ansor 
Serbaguna atau Banser agar bisa menjadi pelopor kedamaian dan 
kerukunan di tengah masyarakat. "Ansor akan selalu ikut serta 
mengawal ketenteraman di Jakarta. Kader dimanapun berada 
harus ikut menjaga ketertiban masyarakat di lingkungannya mas- 
ing-masing," jelas Yakin, melalui keterangan yang diterima media, 
Senin (19/06/2023). 

Hadir dalam peringatan harlah yang dikemas dengan tabligh 
akbar tersebut antara lain Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa 
Mustafa. Juga Imam Besar Masjid Istiglal, KH Nasarudin Umar, 
Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, dan Kakanwil Kementerian 
Agama DKI Jakarta, Cecep Khairul Anwar. “ Full 


0... 
... 
. 


Aijrial h 


22-31 MAP 


Rp. 220.000,- Rp. 250.000.- Rp. 220.000.- 


— aa v 
| 


DAFTARKAN 2) 


PRODUK 
UMAM AND 


.. DAPATKAN DI 
4 Goog le PI ay Member of 


AULA MEDIA GROUP 


h 


Rp. 30.000,- 


iantara sahabat yang kerap 
menjadi rujukan saat pelak- 
sanaan haji adalah Abdullah 
bin Mubarak. Ceritanya selalu 
diulanglantaran demikian relevan bagi 
sejumlah kalangan, khususnya mereka 
yang sedang melaksanakan ibadah haji ke 
Tanah Suci. 

Cerita tersebut kembali akan 
disuguhkan sebagai refleksi atas 
pelaksanaan haji ramah lansia yang 
menjadi tagline dari haji tahun 2023 ini. Hal 
tersebutlantaran memberikan prioritas 
kepada mereka yang berusia senja untuk 
menunaikan rukun Islam kelima tersebut. 

Bahwa pada masa musim haji, Abdullah 
bin Mubarak juga menunaikan ibadah haji. 
Lantaran kecapekan usai melaksanakan 
rangkaian haji, dirinya tertidur di Masjidil 
Haram. Kala itu dirinya bermimpi. Dalam 
mimpinya bertemu dengan dua orang 
malaikat yang saling bercakap-cakap. 

Seorang malaikat bertanya pada 
malaikat yang lain: “Berapajumlah orang 
yang menunaikan ibadah haji pada tahun 
ini?” kata salah satu di antara keduanya. 
“Enam ratus ribu, jawab malaikat satunya. 
Lalu malaikat yang tadi bertanya lagi. 
“Berapa yang diterima hajinya?” Malaikat 
yang satunya pun menjawab: “Tidakada 
yang diterima, jelasnya. 

Mendengar percakapan itu, Abdullah 
bin Mubarak menjadi terguncang dan 
hatinya merasa pedih. Kemudian ia pun 
menangis. “Semua orang yang ada di sini 
telah datang dari berbagai penjuru bumi. 
Dengan dengan kesulitan yang besar dan 
keletihan semuanya menjadi sia-sia?” pikir 
Ibnu Mubarak dalam mimpinya. 

Tiba-tiba salah satu malaikat berkata 
lagi. “Kecuali hanya seorangtukang sepatu 
di Damaskus yang dipanggil Ali bin 
Muwaffag. Dia tidak datang menunaikan 
ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima 
dan seluruh dosanya telah diampuni. 
Bahkan berkat dialah, ibadah seluruh 
jamaah haji ini diterima oleh Allah,” 
ungkapnya. 

Ketika Abdullah Ibnu Mubarak 
mendengar percakapannya itu, dirinya 
terbangun dari mimpinya dan 


98 | AULA | Juli 2023 


Haji Mabrur 


membuatnya tercengang. Setelah selesai 
menunaikan ibadah haji, berangkatlah 
Abdullah bin Mubarak ke Damaskus. Mulai 
menelusuri jejak Ali bin Muwaffag di 
lorong-lorong kota dan akhirnya tempat 
tinggal Muwaffag ditemukan. 

Sesampainya di rumah yang dicarinya, 
Syeikh Abdullah bin Mubarak kemudian 
mengetuk pintu-“Assalamu'alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh,” sapanya 
sambil mengetuk pintu. Setelah itu si 
empunya rumah membuka pintunya. 

Ibnu Mubarak menanyakan tentang 
namanya, orangitu menjawab: “Namaku 
Ali bin al-Muwaffag, katanya. “Apa 
pekerjaanmu?) sergah Ibnu Mubarak. “Aku 
ini tukang sol sepatu, pekerjaanku adalah 
memperbaiki sepatu, jawab pria itu. 

Ibnu Mubarak langsung ceria karena ia 
sudah bertemu orang yang membuatnya 
penasaran. “Aku ingin berbincang 
denganmu. Di sana ada masjid, mari 
berbincang di sana. Aku akan menceritakan 
apa yang aku lihat di mimpiku. Aku adalah 
Abdullah bin Mubarak,” katanya. 

Mendengar cerita tersebut, Muwaffag 
lalu menangis dan jatuh pingsan. Ketika 
tersadar, Abdullah Mubarak memohon agar 
Muwaffag berkenan untuk menceritakan 
semua yang dialaminya terkait dengan 
hajinya. 

Muwaffag pun berkisah perihal 
rencananya untuk menunaikan ibadah haji. 
Ia mengatakan bahwa selama 40 tahun 
punya keinginan besar untuk melaksana- 
kan ibadah haji. Untuk itu dirinya telah 
berhasil mengumpulkan uang sebanyak 
350 dirham dari berdagang sepatu. 

Dia berkata pada dirinya sendiri: 
“Sabarlah, barangkali tahun ini aku bisa 
mendapatkan 50 dirham, hingga genaplah 
400 dirham agar bisa menunaikan haji,” 
katanya. 

Suatu ketika, istrinya yang sedang hamil 
mencium aroma sedap makanan yang 
dimasak tetangganya. Kemudian sangistri 
memohon kepada Muwaffag agar dapat 
mencicipi masakan tetangganya itu, walau 
sedikit. Lalu Muwaffag pergi menuju 
tetangga yang kebetulan tepat di sebelah 
rumahnya. 


Sesampai di rumah tetangganya itu 
Muwaffag mengutarakan maksud 
kedatangannya. Pemilik rumah itu adalah 
seorang tetangga perempuan yang 
menjanda. Tetangga tersebut berkata: 
“Makanan ini haram bagimu tetapi halal 
bagiku,” katanya. 

Lelaki itu pun bertanya: “Kenapa 
makanan ini haram bagiku tetapi halal 
bagimu?” Sambil menangis, tetangga 
tersebut berkata: “Saudaraku, aku 
mempunyai anak-anak yatim yang masih 
kecil. Mereka seminggu ini belum makan. 
Hari ini aku melihat keledai mati tergeletak 
dan memotongnya kemudian memasaknya 
untuk mereka. Ini bukan makanan yang 
halal bagimu,” ungkapnya sambil 
sesunggukan dan berderai air matanya. 

Seketika itu hati Muwaffag menjadi 
terenyuh. Ia kemudian pulang ke rumah 
dan mengambil tabungan yang terkumpul 
untuk berhaji dan diberikan kepada 
tetangganya yang membutuhkan itu. 
“Belanjakan uangini untuk anakmu, kata 
Muwaffag. Saatitu ia berkata dalam hati: 
“Hajiku cukup di depan rumahku, semoga 
Allah mencukupkan derma ini untuk 
menunaikan haji bagiku,” gumamnya. 

Ibnu Mubarak yang mendengar itu 
kemudian berkata: “Engkau benar, 
benarlah malaikat dalam mimpiku. Allah 
Maha Adil dalam hukum dan keputusan. 
Allah Maha Mengetahui tentang hakikat 
segala sesuatu, jelas dia. 

Ibnu Mubarak kemudian memberikan 
kabar bahwa Allah SWT tidak hanya 
menerima pahala haji darinya saja, tetapi 
juga semua orangyang berhaji lantaran dia. 

Dengan demikian, mereka yang gagal 
melaksakanan rukun Islam dengan 
beragam sebab belum tentu yang 
bersangkutan gagal secara hakiki. Bahkan, 
belajar dari kisah yangada di atas 
memberikan pesan bahwa sejatinya tidak 
ada yangsia-sia dalam beribadah. Asal 
semua dilakukan dengan penuh keikhlasan 
dan sarat penghayatan, maka balasan yang 
diterima bisa di luar dugaan. 

“Syaifullah 


GARAM BERYODIUM 
PELOATAMA DI INDONESIA 


SEJAK 1978 


3. Na, F 
" 


. Membuat masakan "M9 
jadi lebih lezat & gurih N.A 


GNI : 3556 - 2010 
& SAI GLOBAL 


——. 
AG PA AA 
Cp | TE ! Diproduksi Oleh : 
f PT. SUSANTI MEGAH 


Surabaya 60182 Indonesia 


SS SELAMAT HARI RAYA 


Idul Adha” 


Ad 


NASA 


terdaftar & diawasi oleh 


Bank Ja J| 
peserta penjaminan 
£ OTORITAS EMBAGA 
JASA SIMPANAN 
» ! KEUANGAN 


